Hadiah  Bagi  Orang-Orang  Berbudi 

Tentang 

Mawani'  Takfier  Yang  Mu'tabar 


Syaikh  Muhammad  Salim  Walad  Muhammad  g 

A1  Amin  A1  Majlisiy 

Ditulis  Di  Penjara  Sipil  Nawakisyuth  Mauritania  1428  H  ^HTv 


Alih  Bahasa 


Abu  Sulaiman  Aman  Abdurrahman 


Tauhid  &  Jihad 


nk£c2][Q  ^pQHl  ]i Id 


Daftar  Isi 


Daftar  Isi . 0 

MUQADDIMAH . 6 

HAKIKAT  TAUHID . 10 

1.  Makna  Laa  Ilaaha  Illallaah . 10 

2.  Syarat-Syarat  Laa  Ilaaha  Illallaah . 12 

A.  Syarat  Pertama: . 13 

B.  Syarat  Kedua: . 13 

C.  Syarat  Ketiga: . 14 

D.  Syarat  Keempat: . 14 

E.  Syarat  Kelima: . 16 

F.  Syarat  Keenam: . 16 

G.  Syarat  Ketujuh: . 17 

3.  Tidak  Sah  Islam  Bagi  Orang  Yang  Tidak  Merealisasikan  Tauhid . 18 

A.  Kewajiban  Mengetahui  Tauhid . 18 

B.  Madzhab  Ahlus  Sunnah  Wal  Jama'ah . 18 

C.  Kejahilan  Terhadap  Allah  Adalah  Kekafiran  Bagaimanapun  Keadaannya . 19 

D.  Pembatasan  Kejahilan  Yang  Diudzur  Itu  Adalah  Selain  Pada  Tauhid . 20 

E.  Tuntutan  Syahadat  Dan  Apa  Yang  Ditunjukannya . 20 

F.  Tidak  Sah  Syahadat  Kecuali  Bila  Disertai  Ilmu . 22 

G.  Kesalahan  Di  Dalam  Memahami  Hadits-Hadits  Orang  Yang  Mengucapkan  Laa 

Ilaaha  Illallaah . 23 

4.  Tidak  Boleh  Taqlid  Di  Dalam  Tauhid . 25 

A.  Definisi  Taqlid  Dan  Larangannya . 25 

B.  Taqlid  Dalam  Tauhid . 25 

C.  Nasib  Akhir  Orang  Yang  Taqlid  Dalam  Aqidah . 26 

D.  Taqlid  Adalah  Sebab  Bagi  Kesesatan . 27 

E.  Taqlid  Adalah  Sebab  Bagi  Pendustaan  Dan  Pembangkangan . 28 

F.  Orang  Yang  Mencari  Kebenaran  Pasti  Mendapatkan  Apa  Yang  Dicarinya . 29 

5.  Kufur  Kepada  Thaghut  Dan  Iman  Kepada  Allah . 29 

A.  Definisi  Thaghut . 30 

B.  Macam-Macam  Thaghut . 31 

C.  Keterjagaan  darah  Dan  Harta  Adalah  Dengan  Peribadatan  Hanya  Kepada  Allah 

dan  Kufur  Terhadap  Segala  yang  Diibadati  Selain  Allah . 32 

D.  Orang  Yang  Bukan  Muwahhid  Maka  Pasti  Musyrik . 32 

KEBATHILAN  DAN  KEBURUKAN  SYIRIK . 36 

1.  Mitsaq  Dan  Fithrah  Adalah  Hujjah  dalam  Kebatilan  Syirik . 36 

2.  Keburukan  Syirik  Menurut  Akal . 39 

3.  Berhujjah  Dengan  Rububiyyah  Terhadap  Kebatilan  Syirik  Dalam  Uluhiyyah . 40 

4.  Kebersamaan  Selalu  Antara  Syirik  Dengan  Kebodohan . 45 

A.  Syirik  Ibadah  Tidak  Terjadi  Kecuali  Bersama  Kebodohan . 47 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  1 


B.  Tidak  Ada  Adzab  Kecuali  Setelah  Tegak  Hujjah  Risaliyyah . 48 

C.  Peniadaan  Adzab  Sebelum  Tegak  Hujjah  Bukanlah  Peniadaan  Vonis  Kafir  Dan 

Sesat . 48 

D.  Peniadaan  Sematan  Satu  Nama  Atau  Penetapannya  Adalah  Sesuai  Hukum- 

Hukum  Yang  Berkaitan  Dengannya . 49 

E.  Kekafiran  Yang  Berkonsekuensi  Adzab  Dan  Kekafiran  Yang  Tidak 

berkonsekuensi  Adzab  Kecuali  Setelah  Tegak  Hujjah . 50 

PEMBAGIAN  DIEN  MENJADI  USHUL  DAN  FURU'  SERTA  KAITANNYA 
DENGAN  PENERAPAN  HUKUM  KEPADA  ORANG  MU' A  YY  AN . 53 

1.  Pembagian  Dien . 53 

2.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Lapang  Di  Dalamnya  Dari  Urusan-Urusan 

Dien  Ini . 54 

3.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Tidak  Lapang  Di  Dalamnya  Dari  Urusan- 

Urusan  Dien  Ini . 55 

4.  Kesepakatan  Di  Dalam  Ushul . 56 

A.  Dien  Itu  Ada  Ushul  Dan  Furu' . 56 

B.  Tidak  Diajak  Kepada  Furu'  Orang  Yang  Tidak  Mengakui  A1  Ashlu  (Hal  Pokok)  57 

C.  Kesalahan  Orang  Yang  Mengklaim  Bahwa  Pembagian  Dien  Kepada  Ushul  Dan 

Furu'  Adalah  Bid'ah . 59 

5.  Penerapan  Hukum  Kepada  Orang  Mu'ayyan . 61 

A.  Bahaya  Takfier  Tanpa  Hak . 61 

B.  Kesalahan  Orang  Yang  Menghati-Hatikan  Dari  Takfier  Secara  Muthlaq . 61 

C.  Hati-Hati  Di  Dalam  Hal  Yang  Diperselisihkan . 63 

D.  Kufur  Nau'  Dan  Kufur  Mu'ayyan . 63 

6.  Masalah-Masalah  Dhahirah  Dan  Masalah-Masalah  Khafiyyah . 65 

A.  Kesalahan  Dalam  Pemuthlaqan . 67 

MAWANI  TAKFIER  YANG  DIANGGAP  (MU'TABAR) . 70 

1.  Kejahilan  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) . 70 

A.  Pengguguran  Kaidah  Udzur  Dengan  Kejahilan . 70 

(1)  Kekafiran  Karena  Kejahilan . 70 

(2)  Penyakit  Ahli  Neraka  Itu  Adalah  Kebodohan . 71 

(3)  Orang  Yang  Mengira  Bahwa  Dirinya  di  Atas  Kebenaran  Padahal 

Sebenarnya  Dia  itu  Dia  Atas  Kebatilan:  Adalah  Orang  Yang  Jahil . 72 

(4)  Penyakit  Khawarij  Adalah  Dugaan  Mereka  Bahwa  Mereka  Itu  Berada  Di 

Atas  Kebenaran  Sedangkan  la  Itu  Adalah  Kebodohan . 75 

(5)  Keluar  Dari  Agama  Tanpa  Ada  Maksud  (Keluar  Dari  Islam)  Dengan 

Sebab  kejahilan . 76 

(6)  Merendahkan/Melecehkan  Nabi  Shallallahu  ' Alaihi  Wa  Sallam  Tanpa 

Bermaksud  (Untuk  Kafir) . 77 

(7)  Perolok-Olokan  Terhadap  Allah  dan  Ayat-Ayat-Nya . 79 

(8)  Seorang  Hamba  Bisa  Masuk  Neraka  Karena  Sebab  Ucapan  Yang 

Dianggapnya  Tidak  Bermasalah  Karena  Kebodohannya . 80 

(9)  Lenyapnya  Ilmu  Dan  Ulama  Membuka  Pintu  Syirik . 81 

2  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


(10)  Qadariyyah  Itu  Kafir  Walaupun  Mereka  Bodoh . 82 

(11)  Peribadatan  Kepada  Selain  Allah  Adalah  Bersama  Kebodohan . 83 

(12)  Catatan  Penting . 85 

B.  Kejahilan  Yang  Pelakunya  Diudzur . 86 

(1)  Macam-Macam  Manusia  Dalam  Pencarian  Kebenaran . 86 

(2)  Orang-Orang  Zaman  Jahiliyyah  Itu  Di  Neraka  Karena  Hujjah  Sudah  Tegak 

Atas  Mereka . 89 

C.  Macam-Macam  Ahli  Bid'ah . 90 

(1)  Syari'at  Itu  Mengikat  Orang  Yang  Memiliki  Tamakkun . 92 

(2)  Orang  Yang  Jahil  Terhadap  Sesuatu  Yang  Di  Bawah  Tauhid  Adalah  Tidak 

Dikafirkan  Sebelum  Diberitahu . 95 

(3)  Orang-Orang  Yang  Tidak  Memiliki  Tamakkun  (Kesepatan/Peluang) 

Untuk  Mengetahui . 96 

(4)  Pertimbangan  Negeri  Dan  Tempat  Dugaan  Adanya  Ilmu . 97 

D.  Kejahilan  Terhadap  Sifat  Allah . 97 

(1)  Sifat-Sifat  Yang  Tidak  Diudzur  Dengan  Sebab  Kejahilannya . 99 

(2)  Pengklasifikasian  Para  Ulama  Terhadap  Permasalahan  Yang  Ada  Udzur 

Dengan  Sebab  Kejahilan  Di  Dalamnya  Dan  Permasalahan  Yang  Tidak 
Ada  Udzur  Dengan  Sebab  Kejahilan  Di  Dalamnya . 99 

(3)  Orang  Yang  Jahil  Terhadap  Tauhid  Adalah  Bukan  Orang  Muslim 

Bagaimanapun  Keadaannya . 103 

E.  Apakah  Hari  Ini  Manusia  Diudzur? . 104 

(1)  Orang  Yang  Jahil  Pada  Masa  Sekarang  Adalah  Karena  Sebab 

Keberpalingannya . 106 

Riddah  (Kemurtaddan) . 108 

A.  Kemurtaddan  Menurut  Para  Fuqaha . 108 

(1)  Definisi  Riddah  (Kemurtaddan) . 108 

(2)  Kemurtaddan  Tanpa  Niat  Atau  Tanpa  Disadari . 1 10 

B.  Penyadaran  Dan  Pelenyapan  Syubhat  Setelah  Adanya  Vonis  Murtad . 110 

(1)  Keterjatuhan  Dalam  Kekafiran  Itu  Menjadikannya  Murtad . 110 

(2)  Mayoritas  Kemurtaddan  Adalah  Karena  Syubhat . Ill 

C.  Perincian  Para  Ulama  Terhadap  Ucapan-Ucapan  Dan  Perbuatan-Perbuatan 

Kekafiran . 114 

(1)  Vonis  Murtad  Kepada  Orang  Mu'ayyan  Menurut  Para  Fuqaha . 1 14 

(2)  Fatwa  (4400)  Dari  Fajnah  Daimah  lil  Ifta . 115 

2.  Takwil  Yang  Dianggap  (mu'tabar) . 116 

A.  Pembicaraan  Tentang  Takwil . 1 16 

(1)  Definisi  Takwil . 116 

(2)  Syarat-Syar at  Takwil . 116 

(3)  Macam-Macam  Takwil . 116 

B.  Pembicaraan  Tentang  Ijtihad . 117 

(1)  Kapan  Mujtahid  Mendapatkan  Pahala . 117 

(2)  Kebenaran  Di  Dalam  Ushuluddien  Itu  Adalah  Satu . 118 

(3)  Khatha'  (Kekeliruan)  Dalam  Ma'rifatullah  Dan  Ke-Esaan-Nya . 119 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  3 


C.  Kekeliruan  Dalam  Hal  Yang  Bisa  Menjadi  Ajang  Takwil . 120 

(1)  Meninggalkan  Pengkafiran  Ahli  Bid'ah  Yang  Komitmen  Dengan  Tauhid.  121 

D.  Udzur  Dengan  Sebab  Takwil . 123 

3.  Penghalang  Khatha'  (Kekeliruan) . 124 

A.  Khatha' . 124 

B.  Rukhshah  Khatha'  Dalam  Ijtihad  Bagi  Orang  Yang  Realisasikan  Tauhid . 125 

C.  Penjelasan  Ulama  Perihal  Khatha'  Yang  Diudzur  Pelakunya . 128 

4.  Penghalang  Ikrah  (Paksaan) . 130 

A.  Syarat-Syarat  Paksaan . 133 

B.  Masalah-Masalah  Yang  Bukan  Termasuk  Ikrah . 133 

MUMTANI'UN . 136 

1.  Individu  Sama  Statusnya  Dengan  Kelompok  Pada  Mumtani'un . 136 

2.  Takfier  Mumtani'in  Adalah  Tanpa  Tabayyun  Syuruth  Dan  Mawani' . 138 

3.  Kemungkinan  Adanya  Penghalang  Pengkafiran  Adalah  Tidak  Memalingkan 

Hukum  Dhahir  Dari  Mumtani'un . 140 

SYUBHAT-SYUBHAT  SEPUTAR  PENGUDZURAN  DENGAN  SEBAB 
KEJAHILAN  DAN  TAKWIL . 144 

Pengembalian  Yang  Mutasyabih  Kepada  Yang  Muhkam . 144 

1.  Syubhat  Bahwa  Kesesatan  Itu  Tidak  Terjadi  Kecuali  Setelah  Ada  Penjelasan . 145 

A.  Kesesatan  Yang  Berkonsekuensi  Adzab . 145 

B.  Kejahilan  Adalah  Sebab  Kesesatan: . 146 

C.  Penempatan  Ayat  Ini  (At  Taubah:  115) . 148 

2.  Kisah  A1  Hawariyyin . 150 

A.  Kejahilan  Terhadap  Sebagian  Sifat  (Allah): . 151 

B.  Ucapan  Ibnu  Hazm: . 152 

3.  Hadits  Tentang  Qudrah . 153 

A.  Takwil  Para  Ulama  Terhadap  Hadits  Ini . 154 

B.  Dilalah  Pentakwilan  Para  Ulama  Terhadap  Hadits  Ini . 156 

C.  Pria  Itu  Adalah  Muwahhid  Yang  Tidak  Jahil  Terhadap  Qudrah  Allah . 157 

D.  Orang  Yang  Jahil  Terhadap  Qudrah  Allah  Untuk  Melakukan  Mumtani'aat 
(Hal-Hal  Yang  Dianggap  Mustahil)  Adalah  Diudzur  Bersama  Pengakuannya...  158 

4.  Hadits  Dzatu  Anwath . 159 

A.  Indikasi  Hadits  Ini . 159 

B.  Orang-Orang  Itu  Mengetahui  Benar  Laa  Ilaaha  Illallaah . 161 

C.  Pernyataan  Ulama  Muhaqqiqin . 161 

5.  Hadits  Sujud  Mu'adz . 163 

A.  Sujud  Tahiyyah  (penghormatan) . 163 

B.  Mu'adz  Mengetahui  Tauhid . 165 

C.  Sujud  Mu'adz  Itu  Dalam  Rangka  Tahiyyah . 166 

D.  Penasakhan  (Penghapusan)  Sujud  Tahiyyah  Dengan  Hadits  Mu'adz  Dan 

Dilalah-nya . 168 

6.  Hadits  'Aisyah  Tentang  Sifat  Ilmu . 169 

7.  Hadits  Huzaifah  Perihal  Kejahilan  Terhadap  Faraidl . 170 

4  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


CONTOH-CONTOH  UNTUK  PENJELASAN . 174 

1.  Syirik  Doa  Dan  Istighatsah . 174 

A.  Perbedaan  Antara  Doa  Dengan  Istighatsah . 174 

B.  Syubhat  Yang  Lemah . 176 

C.  Kaum  Musyrikin  Bersandar  Kepada  Allah  Disaat  Sulit . 177 

D.  Nama  Islam  Tanpa  Hakikatnya  Tidak  Manfaat . 178 

2.  Tawalli  Kepada  Orang-Orang  Kafir  Dengan  Meninggalkan  Kaum  Mukminin . 180 

PENUTUP . 185 

***** 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  5 


MUQADDIMAH 


Via  Jj-g j  a!  LJ‘  "  Via  auI  a  ~ '  '  ^30  Glillacl  ■  _ j\  1a ■  a  ^j-G j  J 5Jr~-  (3°  ^ - y*-1  j  4  ■  ■■*"■ .  y  *  ,0J  JLg^J' 


al 


o^jc-  ' 1  ^  •  /jl  ^ xjjlj  4J  g^L^u  V  o.i^j  <*&!  V]  dj  VI  ggIj  td  (_£jIa 
^  ^jj yi  (jj_^-Gj  V}  ajIaj  (3^  aIii  ijiji  i^lq!  qd  \j  <|; 

4_j  q^c-ldj  (3^11  <l]l  Ij^jIj  sLjiij  Vl^J  '  A  gIj Uj  I^-Lg  (3^j  o.ldj  (_>Gi:  ^ya  ^gA  l^ajl  I^jI  1j  ^> 

<^>  Idaj  ^£j!c.  ,jl£  aIII  (jl  ^LkjVlj 

^  1  ^  i  V>r-  |jjj3  jll  Jaa  <111  ^ A  ^»S1  ^ll-GC^i  ^Aj^aJ  *  IAj^Iu  Vjij  i^ljSj  <111  Ijijl  l^id  3JAII  tgjl  tj  ^> 

:^XJ  LgI  iAJVLja  <c-Aj  d^j  1  ^jIj ^  ^jAM  y~~ 3  —  3  ^  :',r-  *gu!  ^  a ^  3_A  3  ~  p '  yy*  5  a> 1  l_iIj£  g!jj  31  31^.  cl)] 


Sesungguhnya  dengan  sebab  merebaknya  kebodohan  dan  jauhnya  dari  tuntunan 
Nabi  shallallahn  ‘alaihi  zva  sallam,  maka  tolak  ukur  menjadi  terbalik  dan  kalimat-kalimat 
dipermainkan  serta  timbangan-timbangan  dirusak,  sehingga  akhirnya  sekedar  mengaku 
muslim  sudah  dianggap  merealisasikan  tauhid  walaupun  pelakunya  telah  menggugurkan 
intinya  dan  membatalkannya  setelah  dia  menganutnya,  di  mana  hal  itu  melahirkan 
kerancuan  yang  besar  dalam  memberlakukan  status  hukum  terhadap  orang  yang 
melaku kannya,  maka  terkaburlah  al  haq  dengan  bathil  dan  tercampurlah  tukang  kayu 
bakar  dengan  tukang  anak  panah. 

Dan  akhirnya  kaum  Murji'ah  mendapatkan  apa  yang  mereka  cari  dan  kaum 
murtaddun  mumtani'un  yang  memerangi  penganut  Al  Haq  pun  berlindung  di  belakang 
tulisan-tulisan  dan  pemikiran-pemikiran  mereka  yang  telah  membancikan  dakwah  tauhid 
dan  telah  mengakui  kaum  musyrikin  di  atas  apa  yang  mereka  anut  berupa  kerusakan  dan 
kesesatan  yang  jauh  dari  jalan  yang  lurus.  Sehingga  dilakukanlah  peribadatan  kepada 
makhluk  di  samping  peribadatan  kepada  Allah,  syari'at-Nya  diganti,  musuh-musuh-Nya 
dimuliakan,  wali-wali-Nya  dihinakan,  orang  yang  melakukan  kemusyrikan-pun  diudzur 
dengan  sebab  kejahilan,  takwil  dan  pengikutan  syahawat,  orang  yang  teguh  memegang  Al 
Haq  dan  mengenalnya  dikecam,  serta  ahli  kesesatan-pun  makin  terlena  di  dalam  kesesatan 
mereka  dan  tidak  dikenakan  sangsi  dikarenakan  kejahilan  mereka  dan  pembelaan  orang- 
orang  Murji'ah  bagi  mereka,  sehingga  akhirnya  orang  yang  jahil  itu  menjadi  lebih 
menguasai  bagian  daripada  orang  yang  alim. 

Sesungguhnya  di  sana  ada  sekelompok  orang  -dari  kalangan  yang  memberikan 
perhatian  terhadap  permasalahan  Al  Kufur  dan  Al  Iman-  yang  mengklaim  apa  yang  tidak 
dimilikinya  dan  memakai  apa  yang  bukan  pakaiannya,  dan  ia  tampil  dengan  kuat 
menghadang  para  du'at  tauhid  dan  menuduh  mereka  dengan  tuduhan-tuduhan  merintangi 
dakwah  mereka  agar  supaya  lapangan  tetap  terbuka  bagi  dia  untuk  menggusur  ekornya, 
seraya  meninggalkan  jejak  pengaruhnya  yang  menerima  kehinaan  dan  ruhnya  yang 
bersikap  pasrah  terhadap  realita  dengan  sebab  ajakannya  akibat  keborosan  pemikiran  yang 
mematikan  semangat  dan  dengan  sebab  apa  yang  dipegangnya  berupa  sikap  ego  yang 
buruk  dalam  alam  khayalan  seraya  jauh  dari  realita  nyata. 


6  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Sesungguhnya  di  antara  yang  menunjukan  bahayanya  fitnah  ini  dan  yang 
menampakkan  jangkauan  pengaruhnya,  adalah  bahwa  sekelompok  orang  dari  kalangan 
yang  tumbuh  di  dalam  naungan  dakwah  (tauhid)  yang  rindang  dan  mereka  meneguk  dari 
mata  airnya  yang  segar,  mereka  itu  tidak  selamat  dari  panah-panahnya  yang  berhamburan, 
di  mana  panah-panah  itu  mengenai  mereka  dan  meninggalkan  luka-luka  yang  terus 
mengeluarkan  da  rah,  sehingga  mereka-pun  menetapkan  keislaman  para  pelaku  kekafiran 
dan  mencarikan  berbagai  udzur  baginya  padahal  mereka  sendiri  mengingkari  perbuatan- 
perbuatannya  yang  syirik  itu,  maka  akhirnya  mereka  terjatuh  ke  dalam  tanaqudl 
(kontradiksi)  yang  besar  dan  mengikuti  manhaj  yang  layak  untuk  dikoreksi.  Namun 
demikian  kami  tetap  menyimpan  rasa  hormat  dan  menjalin  hubungan  kasih  sayang  dengan 
orang  yang  mengikhlaskan  niatnya  di  antara  mereka  dan  mengerahkan  usahanya  dalam 
mencari  A1  Haq,  tidak  kepada  orang  yang  telah  gugur  klaimnya  dan  dia  tidak  mau  kecuali 
mengikuti  hawa  nafsunya. 

Sesungguhnya  di  antara  hal  yang  tidak  diragukan  adalah  bahwa  pemahaman  Irja' 
itu  memiliki  peranan  besar  dalam  melemahkan  semangat,  mematikan  tekad  dan 
memadamkan  bara  jihad  dan  pengembalian  kejayaan  di  dalam  jiwa  generasi  umat  terbaik 
ini. 

Sesungguhnya  di  antara  yang  mendorong  saya  untuk  menulis  lembaran-lembaran 
ini  adalah  munculnya  berbagai  bentuk  macam  kemusyrikan  di  tengah  masyarakat  serta 
kerancuan  banyak  orang  yang  menisbatkan  dirinya  kepada  dakwah  -tanpa  pengkajian  dan 
penelitian-  dalam  menilai  hal  itu  dengan  kerancuan  yang  menohok  jantung  dakwah  tauhid, 
di  mana  segolongan  orang  melakukan  ifrath  (berlebih-lebihan)  dan  sebagian  lain  melakukan 
tafrith  (penyepelean)  sehingga  kedua  pihak  ini  menyimpang  dari  jalan  yang  lurus. 

Ya,  sesungguhnya  di  antara  para  dua't  itu  ada  yang  memilih  diam  dan  tidak  terjun 
di  dalam  masalah  ini  karena  berbagai  sebab.  Dan  orang-orang  semacam  itu  kami 
menyebutkan  kebaikan  mereka  dan  keterdepanan  mereka  di  dalam  bidang  dakwah  kepada 
kebaikan.  Sedangkan  sikap  diam  mereka  dan  keberadaan  mereka  tidak  menampakkan 
sikapnya  terhadap  masalah  ini  tidaklah  mendorong  kami  untuk  mengingkari  keutamaan 
mereka  atau  menyepelekan  peran  mereka,  karena  mereka  itu  memiliki  keistimewaan  yang 
besar  dan  akhlak  yang  mulia  yang  masih  mereka  pegang. 

Sesungguhnya  saya  sangat  khawatir  saat  saya  menulis  lembaran-lembaran  ini  dari 
adanya  dugaan  orang  bahwa  tulisan  ini  adalah  bantahan  terhadap  para  ulama  pilihan  dan 
para  pencari  ilmu  yang  tulus  yang  mengudzur  dengan  sebab  kejahilan  dengan  syarat-syarat 
yang  telah  diketahui,  dan  yang  telah  menjelaskan  batasan  tamakkun  (adanya  kesempatan) 
dari  mengetahui  (hukum)  dengan  penjelasan  yang  terang  seraya  mereka  mengikuti  kaidah- 
kaidah  yang  benar  dan  dalil-dalil  yang  mu'tabar,  apalagi  di  antara  mereka  itu  ada  orang 
yang  dikenal  dengan  dakwahnya  kepada  kebaikan  dan  usaha  kerasnya  untuk  menegakkan 
dien,  maka  sesungguhnya  saya  bukanlah  ahlinya  untuk  membantah  terhadap  mereka,  baik 
secara  ilmu,  keutamaan  maupun  keistimewaan,  sedangkan  para  penyeru  kebaikan  itu 
adalah  sangat  butuh  sekali  kepada  sikap  bersatu  padu  dan  jauh  dari  sikap  pertentangan 
dan  perselisihan.  Akan  tetapi  sesungguhnya  di  sana  ada  beberapa  kelompok  dari  berbagai 
aliran  yang  memperluas  diri  di  dalam  pendapat  mereka  dan  berhujjah  dengannya  bukan 
pada  tempatnya,  di  mana  mereka  mengudzur  orang  yang  mengaku  muslim  dengan  sebab 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  7 


kebodohan  walaupun  dia  itu  tidak  melepaskan  diri  dari  peribadatan  kepada  berhala, 
sehingga  wajiblah  untuk  memberikan  penjelasan  di  dalam  masalah  ini. 

Di  dalam  risalah  ini  saya  telah  menjelaskan  bahwa  pelontaran  sikap  tawaqquf 
(menahan  diri)  dari  takfier  (mu'ayyan)  sehingga  syarat-syarat(nya)  terpenuhi  dan 
mawani'( nya)  tidak  ada  adalah  sikap  yang  keliru,  yang  mana  konsekuensi  ucapan  ini  adalah 
seseorang  tidak  bisa  dikafirkan  kecuali  dengan  sebab  'inad  (pembangkangan)  dan 
bermaksud  untuk  kafir.  Dan  risalah  ini  secara  umum  adalah  ajakan  untuk  merealisasikan 
tauhid  dengan  mempelajarinya. 

Ketahuilah  wahai  pembaca  yang  budiman  bahwa  tulisan-tulisan  di  dalam  masalah 
ini  pada  umumnya  adalah  berbentuk  pembelaan  terhadap  sikap-sikap  sebagian  ulama, 
padahal  semestinya  adalah  mengkaji  apa  yang  dikukuhkan  oleh  nash-nash  A1  Kitab  dan 
Assunnah  yang  menjadi  hakim  atas  ucapan-ucapan  manusia.  Sedangkan  saya  di  dalam 
risalah  ini  selalu  berupaya  untuk  berdalil  dengan  A1  Kitab  dan  Assunnah  dengan 
pemahaman  Salaf  dan  ulama  umat  ini  yang  menjadi  contoh,  seraya  berusaha  teliti  dalam 
menukil  dan  menyandarkan  ucapan,  juga  memperhatikan  kemudahan  pengungkapan  dan 
penyampaian,  dan  saya  menamakannya: 

"  a jjjjusJ!  jaj  Sjjdl  1  i\ ajj  " 

Dan  silahkan  wahai  pembaca  yang  budiman  engkau  membuka-bukanya  dengan 
lembut,  dan  jangan  sekali-kali  engkau  mengenal  kebenaran  dengan  para  tokoh,  tentu 
engkau  akan  bersenang-senang  di  dalam  kerindangannya  dan  memetik  dari  buah-buahnya. 
Apa  yang  ada  di  dalamnya  berupa  kebenaran,  maka  ia  adalah  berasal  dari  Allah  dengan 
karunia-nya  dan  taufiq-Nya,  dan  apa  yang  ada  di  dalamnya  berupa  kesalahan,  maka  ia  itu 
berasal  dari  diri  saya  dan  dari  syaithan.  Allah  sebaik-baiknya  Pencukup  bagi  kita  dan 
sebaik-baiknya  Penolong. 


Muhammad  Salim  A1  Majlisiy  Asy  Syinqithiy 
20  Rabii'  Ats  Tsani  1428  H. 


******* 


8  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Hakikat  Tauhid 


1.  Makna  Laa  Ilaaha  Illallaah. 

2.  Syarat-Syarat  Laa  Ilaaha  Illallaah. 

3.  Tidak  Sah  Islam  Bagi  Orang  Yang  Tidak 
Merealisasikan  Tauhid. 

4.  Tidak  Boleh  Taqlid  Di  Dalam  Tauhid. 

5.  Kufur  Kepada  Thaghut  Dan  Iman  Kepada  Allah. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  9 


HAKIKAT  TAUHID 


1.  Makna  Laa  Ilaaha  Illallaah 


Laa  ilaaha  illallaah  menunjukan  terhadap  penafian  ketuhanan  dari  selain  Allah 
ta'ala  siapa  saja  dia  itu,  serta  penetapannya  bagi  Allah  saja  tidak  bagi  selain-Nya,  di  mana 
tidak  ada  yang  diibadati  secara  haq  kecuali  Allah.1  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 

T  i  'J fsf  -J Id i 


"Dan  Tuhanmu  adalah  Tuhan  yang  Malm  Esa ;  tidak  ada  Tuhan  yang  berhak  diibadati  melainkan 
Dia  yang  Maha  Pemurah  lagi  Malta  Penyayang."  (Al  Baqarah:  163) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


iyT);  id  I  "Slj  kd!  ;4j!  aIJ!  dfj  Jj-^j  ^ 


"Dan  Kami  tidak  mengutus  seorang  Rasul-pun  sebelum  kamu  melainkan  Kami  wahyukan 
kepadanya:  "Bahzvasanya  tidak  ada  Tuhan  (yang  hak)  melainkan  Aku,  maka  sembahlah  olehmn 
sekalian  akan  Aku. "  (Al  Anbiya:  25) 


Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


"Dan  Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  Nidi  kepada  kaumnya,  lain  ia  berkata:  "Hai  kaumku, 
sembahlah  oleh  kamu  Allah,  ( karena )  sekali-kali  tidak  ada  Tuhan  yang  hak  bagimu  selain  Dia.  Maka 
mengapa  kamu  tidak  bertakwa  (kepada-Nya)?  "  (Al  Mukiminun:  23) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


"Dan  (Kami  telah  mengutus)  kepada  kaum  'Aad  saudara  mereka,  Hud.  ia  berkata:  "Hai  kaumku, 
sembahlah  Allah,  sekali-kali  tidak  ada  Tuhan  (yang  haq)  bagimu  selain  dari-Nya.  Maka  mengapa 
kamu  tidak  bertakwa  kepada-Nya?  ”  (Al  A'raf:  65) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


"Dan  kepada  Tsamud  (kami  utus)  saudara  mereka  Shaleh.  Shaleh  berkata:  "Hai  kaumku,  sembahlah 
Allah,  sekali-kali  tidak  ada  bagimu  Tuhan  (yang  haq)  selain  Dia.."  (Huud:  61) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


'  Lihat  Fathul  Majid:  54. 

10  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


"Dan  (Kami  telah  mengutus)  kepada  penduduk  Madyan  saudara  mereka,  Syu'aib.  ia  berkata:  "Hai 
kaumku,  sembahlah  Allah,  sekali-kali  tidak  ada  Tuhan  (yang  haq)  bagimu  selain-Nya. "  (Al  A'raf:  85) 


Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala : 

9.  9  ^  9.  '  j 

(fA  J 1  A  J '  O!  b  Jl*j  LcJ  UjLs  Ljjljli  -L_su  p' D  j  jjj  wLotjJ  LdiJj>-\  IjJU 


"Mereka  berkata:  "Apakah  kamu  datang  kepada  kami,  agar  kami  hanya  menyembah  Allah  saja  dan 
meninggalkan  apa  yang  biasa  disembah  oleh  bapak-bapak  kami ?  Maka  datangkanlah  azab  yang  kamu 
ancamkan  kepada  kami  jika  kamu  termasuk  orang-orang  yang  benar. "  (Al  A'raf:  70) 


Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


lili,  J&h  “bJj  4jjf  i joIpTj 


"Sembahlah  Allah  dan  janganlah  kamu  mempersekutukan-Nya  dengan  sesuatupun.."  (An  Nisa:  36) 

(Maka  jelaslah  dari  hal  itu  penafian  ketuhanan  dari  selain  Allah  -yaitu  ibadah-  dan 
penetapannya  bagi  Allah  saja  lagi  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya,  dan  Al  Qur'an  dari  awal 
sampai  akhir  adalah  menjelaskan  hal  ini  dan  menetapkannya  serta  mengarahkan 
kepadanya).2 

(Dan  tauhid  uluhiyyah  adalah  hakikat  Dienul  Islam  yang  mana  Allah  tidak 
menerima  selainnya  dari  seorang-pun,  dan  tidak  ada  jalan  untuk  merealisasikannya  kecuali 
dengan  memurnikan  seluruh  macam  ibadah  kepada  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala,  berupa 
kecintaan,  rasa  takut,  pengharapan,  tawakkal,  shalat,  doa,  istighatsah,  penyembelihan, 
nadzar,  thawaf,  isti'adzah  dan  taubat....).3 

Kaum  musyrikin  telah  mengibadati  tuhan-tuhan  yang  lain  di  samping  Allah  seraya 
menginginkan  syafa'atnya  dan  kedekatan  dengannya  kepada  Allah,  akan  tetapi  niat  mereka 
itu  tidak  menolong  mereka  dan  tidak  bermanfa'at  bagi  mereka  di  sisi  Allah.  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


ku  I  I  <U3 1  JLxP  b  JLscaA  s  'J  jlA  ^  A  j  jJ  jJLjj  Jo.  g  «  a  uj  Slj  _/ya4  V  lb  ^  •  j j  2  A  j  j  jlooj 

(Jjjj  ^  •  J  9S" /CtsS  L*-P  jA 4  Sfj  jT  4  jJaj  ^  L*_j 


"Dan  mereka  menyembah  selain  daripada  Allah  apa  yang  tidak  dapat  mendatangkan  kemudharatan 
kepada  mereka  dan  tidak  (pula)  kemanfaatan,  dan  mereka  berkata:  Mereka  itu  adalah  pemberi 
syafa’at  kepada  kami  di  sisi  Allah".  Katakanlah:  "Apakah  kamu  mengabarkan  kepada  Allah  apa  yang 
tidak  diketahui-Nya  baik  di  langit  dan  tidak  (pula)  di  bumi?"  Malta  suci  Allah  dan  Malta  Tinggi  dan 
apa  yang  mereka  mempersekutukan  (itu)."  (Yunus:  18) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


2  Fathul  Majid:  52. 

3  Silahkan  Rujuk  Taisirul  ‘Azizil  Hamid:  39-42. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  11 


"Ingatlah,  hanya  kepunyaan  Allah-lah  agama  yang  bersih  (dari  syirik).  dan  orang-orang  yang 
mengambil  pelindung  selain  Allah  (berkata):  " Kami  tidak  menyembah  mereka  melainkan  supaya 
mereka  mendekatkan  Kami  kepada  Allah  dengan  sedekat-dekatnya” .  Sesungguhnya  Allah  akan 
memutuskan  di  antara  mereka  tentang  apa  yang  mereka  berselisih  padanya."  (Az  Zumar:  3) 

Dan  alangkah  indahnya  apa  yang  dikatakan  oleh  A1  'Allamah  Ibnul  Qayyim 
rahimahullah  di  dalam  tafsirnya  terhadap  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala : 


"Apakah  kamu  menghendaki  sembahan-sembahan  selain  Allah  dengan  jalan  berbohong?  Maka 
Apakah  anggapanmu  terhadap  Tuhan  semesta  alam?"  ( Ash  Shaffat:  86-87) 

Beliau  berkata:  (Yaitu,  apa  yang  kalian  perkirakan  balasan  yang  akan  Dia  timpakan 
kepada  kalian  sedangkan  kalian  telah  mengibadati  yang  lain  bersama-Nya?  Dan  apa  yang 
kalian  perkirakan  kepada-Nya  sehingga  kalian  berani  menjadikan  sekutu-sekutu  bersama- 
Nya?  Apakah  kalian  menduga  bahwa  Dia  itu  membutuhkan  kepada  sekutu-sekutu  dan 
para  pembantu,  ataukah  kalian  menduga  bahwa  ada  yang  tersamar  terhadap-Nya  sesuatu 
dari  keadaan  hamba-hamba-Nya  sehingga  Dia  membutuhkan  kepada  sekutu-sekutu  yang 
memberitahukannya  kepada-Nya  sebagaimana  halnya  para  raja?  Ataukah  Dia  itu  kasar 
sehingga  membutuhkan  kepada  para  pemberi  syafa'at  yang  melunakkan-Nya  terhadap 
hamba-hamba-Nya?  Ataukah  Dia  itu  hina  sehingga  membutuhkan  kepada  penolong  yang 
menemani-Nya  dari  keterasingan  dan  mengokohkan-Nya  dari  kehinaan,  ataukah  Dia  itu 
membutuhkan  kepada  anak  sehingga  Dia  perlu  mengambil  isteri  yang  melahirkan  anak 
darinya  dan  dari-Nya?  Maha  Suci  Allah  lagi  Maha  Besar  dari  hal  itu).4 


2.  Syarat-Syarat  Laa  Ilaaha  Illallaah 


Ketahuilah  sesungguhnya  syarat  adalah  sesuatu  yang  mesti  dari  ketidakadaannya 
adalah  tidak  adanya  hukum,  namun  tidak  mesti  dari  keberadaannya  keberadaan  hukum. 
Bila  suatu  syarat  dari  syarat-syarat  (Laa  Ilaaha  Illallaah)  ini  tidak  ada,  maka  orangnya  tidak 
merealisasikan  Laa  ilaaha  illallaah,  sehingga  saat  itu  tidak  bermanfaatlah  pengucapan 
kalimat  ini. 

Wahb  Ibnu  Munabbih  ditanya: 

id]  ^]  Vj  J  id]  (jlld  <]  did*,  ^jLiuil  <ij  Vj  La  (jd]j  ^ll  "  2ill  Vj  <]j  V  "  (_>ud] 

(Bukankah  "Laa  Ilaaha  Illallaah"  itu  kunci  surga?  Beliau  berkata:  Ya,  akan  tetapi  tidak  satu 
kunci-pun  melainkan  ia  itu  memiliki  gerigi,  bila  kamu  datang  dengan  membawa  kunci  yang 
memiliki  gerigi  maka  (pintu)  dibukakan  bagimu,  dan  bila  tidak  (ada  geriginya)  maka  tidak 
dibukakan  bagimu).5 


4  Madarijus  Salikin  3/325. 

5  Ditururkan  oleh  Al  Bukhari  secara  ta’liq  dalam  Kitab  Al  Janaiz:  Bab  barangsiapa  akhir  ucapannya  “Laa  Ilaaha  Illallaah”  3/109. 
12  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


A.  Syarat  Pertama: 


A1  Ilmu  (mengetahui)  makna  yang  dimaksudkan  darinya  berupa  penafian 
(peniadaan)  dan  penetapan:  yang  menafikan  kejahilan  terhadap  hal  itu.  Allah  Subhanahii  Wa 
Ta'ala  berfirman: 


4jjT  I  aJI  k/  jdbXb 


"Maka  ketahuilah,  bahwa  sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah.." 

(Muhammad:  19). 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

*  s  s  s  s  4 

{jjj)  0 <3^^  J-r“  CP 

"...akan  tetapi  (orang  yang  dapat  memberi  syafa'at  ialah)  orang  yang  bersaksi  terhadap  (tauhid) 
sedang  mereka  mengetahui(nya) ."  (Az  Zukhruf:  86),  yaitu  bersaksi  terhadap  Laa  ilaaha  illallaah 
sedangkan  mereka  mengetahui  dengan  hati  mereka  apa  yang  mereka  ucapkan  dengan  lisan 
mereka. 


Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


jJb  Si  j  All !  U  .I  a  it  i  l_kjls  I  I jJjlj  ASv^iLcjTj  Si  J  kill  Si  ->Aj!  At) I  ■  -1  g 


"Allah  bersaksi  bahwasanya  tidak  ada  Tuhan  (yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia,  yang 
menegakkan  keadilan.  Para  Malaikat  dan  orang-orang  yang  berilmu  (juga  bersaksi  terhadap  hal  itu). 
Tak  ada  Tuhan  (yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia,  yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana." 

(Ali  Imran:  18) 


.  (  Aidl  atll  V)  Alj  V  Ail  j  HjLo  ^  aJa  lill  .till  dl^  *  Aic.  aill  jjhuc. 


"Dari  Utsman  radliyallahu  ‘anhu  berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  berkata: 
"Barangsiapa  mati  sedangkan  dia  mengetahui  bahwa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain 
Allah,  maka  dia  pasti  masuk  surga."6 


B.  Syarat  Kedua: 


Yaqin  yang  menafikan  keraguan:  Dan  maknanya  bahwa  orang  yang  mengucapkan 
kalimat  ini  adalah  hams  meyakini  apa  yang  ditunjukan  kalimat  ini  dengan  keyakinan  yang 
pasti,  karena  sesungguhnya  keimanan  itu  tidak  bermanfaat  kecuali  dengan  ilmul  yaqin 
bukan  ilmu  adh  dhann  (ilmu  perkiraan).  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


"Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  itu  hanyalah  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah 
dan  Rasul-Nya,  kemudian  mereka  tidak  ragu-ragu  dan  mereka  berjuang  (berjihad)  dengan  harta  dan 
jizva  mereka  pada  jalan  Allah.  Mereka  itulah  orang-orang  yang  jujur. "  (Al  Hujurat:  15) 


HR  Muslim  dalam  Kitabul  Iman  26. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  13 


au!  V  »a!iI  ^jlj  samI  VI  aJ|  VI  ^  ^  ^Laj  AjIc.  aIiI  ^L^a  aCu I  JI3  ; (JU  Ajc.  aIiI  ^  ojj^a  ^jI  (jc-j 

.  ("-j^-ll  (jc-  1 ,  t  tilLi  jje.  . '  t. 


Dari  Abu  Hurairah  radliyallahu  'anhu  berkata:  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sail  am  berkata: 
"Aku  bersaksi  baluoa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah  dan  balnva  Aku  adalah 
Rasulullah,  tidak  seorang  hamba-pun  menjumpai  Allah  dengan  membawa  keduanya  seraya  dia  tidak 
ragu,  kemudian  dia  terhalang  dari  surga.  "7 


^AasJLj  o^u3  Ajia  UajAuiA  A&l  VI  All  VI  '  °  ;  -LajLaJI  I^A  dual  ^j-o  . .  .^  1 ''  y  w  (j-o  Ajc-  Aiil 


Dari  Abu  Hurairah  radliyallahu  ‘anhu  dalam  hadits  yang  panjang:  (....Siapa  saja  orangnya  yang 
kamu  jnmpai  di  belakang  kebun  ini  sedang  dia  bersaksi  balnva  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati) 
selain  Allah  seraya  hatinya  yakin  dengannya,  maka  berilah  dia  kabar  gembira  dengan  surga).8 


C.  Syarat  Ketiga: 


Qabul  (penerimaan)  terhadap  apa  yang  dituntut  oleh  kalimat  ini  dengan  hatinya 
dan  lisannya.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  mengkisahkan  kepada  kita  dari  kabar  umat 
terdahulu  berupa  penyelamatan  orang-orang  yang  menerima  kalimat  ini  dan  pengadzaban- 
Nya  terhadap  orang-orang  yang  menolaknya  dan  enggan  menerimanya,  sebagaimana 
firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


J->  I  i  b  |_J  <L»  I  (Js-  b  i  b  I*  IS  j  b  I  (J  U  Sf  I  ji  JO  dilli  UJLc  j  I  lb  bJJ '  jSj 

lf^)  ^abuujl  Lc_)  bl  I3JU  ^ffbh  A-dp  j*jJL>-j  bL»  (_^JL*b  ^aSsSjj>-  jJjl  ^JjS  j  JU-3.4 

J*  ^ 

(J5j)  (Jaj uSbJ I  j K” iDb-S" b  LLcJLoli 


" Dan  demikianlah,  Kami  tidak  mengutus  sebelum  kamu  seorang  pemberi  peringatanpun  dalam  suatu 
negeri,  melainkan  orang-orang  yang  hidnp  meivah  di  negeri  itu  berkata:  " Sesungguhnya  kami 
mendapati  bapak-  bapak  kami  menganut  suatu  agama  dan  sesungguhnya  kami  adalah  pengikut  jejak- 
jejak  mereka".  (Rasul  itu)  berkata:  "Apakah  (kamu  akan  mengikutinya  juga)  sekalipun  aku 
membawa  untukmu  (agama)  yang  lebih  (nyata)  memberi  petunjuk  daripada  apa  yang  kamu  dapati 
bapak-bapakmu  menganutnya?  "  Mereka  menjawab:  "Sesungguhnya  kami  mengingkari  agama  yang 
kamu  diutus  untuk  menyampaikannya."  Maka  Kami  binasakan  mereka  maka  perhatikanlah 
bagaimana  kesudahan  orang-orang  yang  mendustakan  itu."  (Az  Zukhruf:  23-25) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

SSil  ■$]  asJ\  V  jj  iSj  VJ>  tf 

", Sesungguhnya  mereka  dahulu  apabila  dikatakan  kepada  mereka:  "Laa  ilaaha  illallah"  (Tiada  Tnhan 
yang  berhak  disembah  melainkan  Allah)  mereka  menyombongkan  diri,"  (Ash  Shaffat:  35) 


D.  Syarat  Keempat: 


7  HR  Muslim  dalam  Kitabul  Iman  27. 

8  HR  Muslim  dalam  Kitabul  Iman  31. 

14  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Inqiyad  (tunduk)  terhadap  apa  yang  ditunjukannya,  yang  menafikan  sikap 
meninggalkan  hal  itu.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


£  X*  ^  _ _  A*  ^  ^  'jT  -* jjl  j]  ^  s  £  ^ 

© 


"Dan  siapakah  yang  lebih  baik  agamanya  dari  pada  orang  yang  ikhlas  menyerahkan  dirinya  kepada 
Allah,  sedang  diapun  mengerjakan  kebaikan,  dan  ia  mengikuti  agama  Ibrahim  yang  lurus?  dan  Allah 
mengambil  Ibrahim  menjadi  kesayangan-Nya."  (An  Nisa:  125) 

Dan  firman-Nya  juga: 


\1±S'  JilT  J|3  1 


"Dan  barangsiapa  yang  menyerahkan  dirinya  kepada  Allah,  sedang  dia  orang  yang  berbuat  kebaikan, 
maka  sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada  bnhul  tali  yang  kokoh.  dan  hanya  kepada  Allah-lah 
kesudahan  segala  urusan."  (Luqman:  22)  yaitu  berpegang  kepada  Laa  ilaaha  illallaah. 

Sedangkan  tidak  ada  jalan  untuk  merealisasikan  inqiyad  dan  sampai  kepada 
tujuannya  kecuali  dengan  mengikuti  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sal  lam  dan  menyelisihi  hawa 
nafsu  serta  segala  yang  menghalangi  hal  itu.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


-y0  3 


"Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  (pada  hakekatnya)  tidak  beriman  hingga  mereka  menjadikan  kamu 
hakim  terhadap  perkara  yang  mereka  perselisihkan,  kemudian  mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka 
sesuatu  keberatan  terhadap  putusan  yang  kamu  berikan,  dan  mereka  menerima  dengan  sepenuhnya." 

(An  Nisa:  65) 


Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata  dalam  tafsirnya  terhadap  ayat  ini: 


jlll  JjaJ!  j^3  Ui3  ^3  j  ial  V  4jl  ‘L-uAall  4  > alll  p  !  j 

-1:  j^a  Ijl  :^\  t :>I:  LalL, ij  } j  dill ln>a  _aja  ^  ■  uail  ^3  '' c_aj  S/  pi  y  I  Jls  b&Lbj  liialj  d  __dV  1 

Vo  4juldi  ^_ya  Lli£  LalL.  ul  .iili]  ^Lalallj  -la'1  ^3  d  ;4_)  - "  >  ^  ^  La-a  ta^a  '  ^3  ^jj3al  Lli  '^b.1 

(  4_j  t *' da.  Id  Ixjj  &b^  ^jjLi  ^pajja  *1  oAaa  ^  ■  iai  ^ilb  j  dii3a]l  ^3  3jj  La£  Ax^L-a  V5  4_x3l.La 


(Allah  ta'ala  bersumpah  dengan  Diri-Nya  Yang  Maha  Mulia  lagi  Maha  Suci  bahwa  sesorang 
tidak  beriman  sampai  dia  menjadikan  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sal  lam  sebagai  hakim 
(pemutus)  dalam  semua  urusan,  sehingga  apa  yang  diputuskannya  adalah  kebenaran  yang 
wajib  tunduk  kepadanya  baik  bathin  maupun  lahir,  oleh  sebab  itu  Allah  berfirman: 
"kemudian  mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka  sesuatu  keberatan  terhadap  putusan  yang  kamu 
berikan,  dan  mereka  menerima  dengan  sepenuhnya"  yaitu  bila  mereka  menjadikanmu  sebagai 
hakim  maka  mereka  mentaatimu  di  dalam  bathin  mereka  juga,  sehingga  mereka  tidak 
merasa  dalam  hati  mereka  sesuatu  keberatan  terhadap  putusan  yang  kamu  berikan,  dan 
mereka  tunduk  kepadanya  di  dalam  dhahir  dan  bathin  sehingga  mereka  menerima  hal  itu 
dengan  sepenuh  hati  tanpa  penolakan  dan  penentangan,  sebagaimana  di  dalam  hadits: 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  15 


" Demi  Dzat  Yang  jizvakn  ada  di  Tangan-Nya,  tidaklah  seseorang  di  antara  kalian  beriman  sampai 
hazva  nafsunya  mengikuti  apa  yang  aku  bazva.")9 

E.  Syarat  Kelima: 


Ash  Shidqu  (kejujuran)  yang  menafikan  kebohongan:  Yaitu  dia  mengatakannya 
dengan  kejujuran  dari  lubuk  hatinya,  hatinya  selaras  dengan  lisannya,  karena 
sesungguhnya  orang-orang  munafiqin  itu  mengucapkannya  akan  tetapi  tidak  dengan 
kejujuran,  di  mana  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  mengatakan  tentang  mereka: 


"Di  antara  manusia  ada  yang  mengatakan:  "Kami  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian,"  pada 
hal  mereka  itu  sesungguhnya  bukan  orang-orang  yang  beriman."  (Al  Baqarah:  8) 


Yl  Ajla  ^ya  D-llC-  '  '  .  ^  ^  ^jlj  All  I  Yl  4jj  Yl  xjjJ  .id  Qa  La  j  (Jh  4&I  ^ 1 .  *->  ^li]|  (JJ  jlst-a  Q. C-j 

(jUll  AjIc.  dll 


Dari  Mu'adz  Ibnu  Jabal  dari  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  zva  sallam  berkata:  "Tidak  seorangpun 
bersaksi  bahzva  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah  dan  bahzva  Muhammad  adalah 
hamba  dan  utusan  Allah  secara  jujnr  dari  lubuk  hatinya  melainkan  Allah  haramkan  neraka 
terhadapnya.  "10 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata: 

^ ~ ■- ^ j  j  ^4  ^Kll  d : l ^q"'  <^211  ^dLuuYI  lAj  jjdVb  (jd^YI  ^ 1  "dil  Yj  4JI  Y  11  ui  d.: ' l j 

|»dlj  d^dl  A  *  -  —r  Ql  did  L^dl  4  a  II  d  1*  ...4_i&di  1 .  '1  "b  b  dld^alj  ojtld 

.  ( d-d. JJ  lg_j  Y|  d1  - ‘  d  t>d=>YI  a-jl^xJI  ^_ya  od-ill  dldj  t  Y]  d1  - ^  ‘  ^1  d^dYl 

"Pembenaran  terhadap  Laa  ilaaha  illallah  adalah  menuntut  ketundukan  dan  pengakuan 
kepada  hak-haknya,  yaitu  syari'at-syari'at  Islam  yang  merupakan  rincian  kalimat  ini, 
dengan  cara  membenarkan  seluruh  berita-berita-Nya,  merealisasikan  perintah-perintah- 
Nya  serta  menjauhi  larangan-larangan-Nya....  Orang  yang  membenarkannya  secara 
sebenar-benarnya  adalah  orang  yang  mendatangkan  hal  itu  semuanya,  sedangkan  sudah 
diketahui  bahwa  keterjagaan  harta  dan  darah  itu  secara  total  tidak  terealisasi  kecuali 
dengannya  dan  dengan  menunaikan  hak-haknya.  Dan  begitu  juga  keselamatan  dari  adzab 
secara  total  tidak  terealisasi  kecuali  dengannya  dan  dengan  haknya."11 


F.  Syarat  Keenam: 


Ikhlash,  yaitu  mentauhidkan  Allah  dalam  tujuan  (al  qashdu),  dan  membersihkan 
amal  dengan  pelurusan  niat  dari  semua  noda-noda  syirik.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala 
berfirman: 


9  Tafsir  Ibnu  Katsir  2/306.  dan  hadits  ini  dihasankan  oleh  An  Nawawi  dan  didlaifkan  oleh  Ibnu  Rajab  dan  yang  lainnya,  namun 
tidak  diragukan  perihal  keshahihan  maknanya. 

,0  Al  Bukhari  dalam  Kitabul  llmi  128. 

11  At  Tibyan  Fi  Aqsamil  Qur'an  hal  43. 

16  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


^aJl£T  ^  Jill  $ 


"Ingatlah,  hanya  kepunyaan  Allah-lah  agama  yang  bersih  (dari  syirik)."  ( Az  Zamar:  3) 
Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala  juga: 


(Ji-ljl  aJ  Q!,y*  1’^-  Alii  IjJLjuJ  Sfj 


"Padahal  mereka  tidak  disuruh  kecuali  snpaya  menyembah  Allah  dengan  memurnikan  ketaatan 
kepada-Nya  dalam  (menjalankan)  agama  yang  lurus,"  (Al  Bayyinah:  5) 

ya  1  - «a]\ A  Alii  yj  Alj  y  j  (Jli  Aalc.  Alii  ^ L, «a  pi  Ip-pA  ^jl  yc,  (_gjl_adl 

(  aJS 

Al  Bukhari  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallarn 
berkata:  " Manusia  yang  paling  bahagia  mendapatkan  syafa'atku  adalah  orang  yang  mengucapkan 
Laa  ilaaha  illallaali  seraya  tulus  (murni)  dari  lubnk  hatinya.”12 


G.  Syarat  Ketujuh: 


Mahabbah  (mencintai),  kalimat  ini  dan  apa  yang  dituntut  olehnya  serta  apa  yang 
ditunjukan  olehnya,  dan  mencintai  para  penganutnya  yang  mengamalkannya  lagi 
komitmen  dengan  syarat-syaratnya,  serta  membenci  apa  yang  membatalkan  hal  itu.  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


-Al 

I 


pijjl _j  All  I  1 2 1  Ju  I  All  I  pj  2  J-> 


CA  Q" 


"Dan  di  antara  manusia  ada  orang-orang  yang  menyembah  tandingan-tandingan  selain  Allah; 
mereka  mencintainya  sebagaimana  mereka  mencintai  Allah.  Adapun  orang-orang  yang  beriman  amat 
sangat  cintanya  kepada  Allah."  (Al  Baqarah:  165) 


All  I  pj5Li  tj  cpl-aaVI  j  Aj3  ya  dAti  ^  Aalc.  All  I  ^  «a  All  I  pi  ^  p-o  1  «all  cA-5 

pi  o^Li  Aj-o  All  I  gAAiI  pi  pi  plj  ^  Vj  A ia. j  V  rr^all  i— plj  LaAbui  Lq-q  Aall  l_ 1^1  aJ^joijj 

•(  jhB 


Dan  di  dalam  Ash  Shahihain  dari  hadits  Anas  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallarn 
berkata:  "Tiga  hal  yang  barangsiapa  ada  pada  dirinya,  maka  dia  pasti  mendapatkan  manisnya  iman ; 
Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  dia  cintai  dari  selain  keduanya,  dia  mencintai  seseorang  seraya  tidak 
mencintainya  kecuali  karena  Allah,  dan  dia  tidak  menyukai  kembali  kepada  kekafiran  setelah  Allah 
menyelamatkannya  darinya  sebagaimana  dia  tidak  menyukai  dilemparkan  ke  dalam  neraka."  13 


Al  Hakami  berkata: 


aJjajjj  All  I  ppa  SV  Ij-g  j  Aalj  JLa  plj  Aj j  — •»  '  \  La  Ait  J  j  gIjA  t  '*  aall  A  plj  AjL^-o  Ajj  list  11  L_i^.  A .Atc-j  j 

^  cl-lA  dpjSj  ojjI  a-liialj  aJ^jjjj  ^Liilj  coljlc.  ppa 


"Dan  tanda  kecintaan  si  hamba  kepada  Rabb-nya  adalah  dia  mengedepankan  apa  yang 
dicintai-Nya  walaupun  menyelisihi  hawa  nafsunya,  membenci  apa  yang  dibenci  Rabb-nya 


12  Al  Bukhari  dalam  Kitabul  llmi  99. 

13  Al  Bukhari,  Al  Iman  16  dan  Muslim,  Al  Iman  43. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  17 


walaupun  hawa  nafsunya  cenderung  kepadanya,  loyal  kepada  orang  yang  loyal  kepada 
Allah  dan  Rasul-Nya  dan  memusuhi  orang  yang  memusuhi-Nya,  mengikuti  Rasul-Nya, 
meneladani  jejaknya  serta  menerima  tuntunannya."14 

3.  Tidak  Sah  Islam  Bagi  Orang  Yang  Tidak  Merealisasikan  Tauhid 


A.  Kewajiban  Mengetahui  Tauhid 


A1  Bukhari  rahimahullah  berkata: 

.(fidU  tas  ^  klh  VI  dl  V  dl  pLSk  )>  :  Jld  dil  Jjil  J^dlj  JjSSI  JjS  <_sIj  ) 

"Bab  ilmu  sebelum  ucapan  dan  amal,  berdasarkan  firman  Allah  ta'ala :"Maka  ketahnilah, 
bahzva  sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah./'  (Muhammad:  19)  di 
mana  Allah  memulai  dengan  ilmu." 

A1  Hafidh  berkata: 


a  ^  yll  (jb  l  -  A  II j  y  djjd  g  ^  <111  VI  dl  V  'A  ^ I  '  II  j  ) 

^  4_lidl  aO*  j  _Jjl  4_2a^kl  La£  t^idl  A  ^  A*-  kgl\  4  1 A  1C.  ^jLliui  d^iajjlj  *CL<aV  J^9  g^J  4_lic* 

djd  La  AA  1 4  4 A  a^al  gl  "^alc-l"  (_Jta3  4j  I^J  <jl  ^a]l  <_Jla3  Ijb^ij  4j!  <jc.  ^  ^J^l  AA3 

(  A^^ll  s-iiS  3jj£.id!  (A^  d^VI  A64  tg  -A  I-44)  ^i4*044  La£  tlA  tAi^atdl 


(Ucapannya  "di  mana  Allah  memulai  dengan  ilmu"  yaitu  pembicaraan,  berkata:  "Maka 
ketahuilah,  bahzva  sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah./'  kemudian 
berfirman  "dan  meminta  ampunanlah  bagi  dosamu.”  Khithab  ini  walaupun  ditujukan  kepada 
Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallam,  namun  ia  meliputi  umatnya.  Dan  Sufyan  Ibnu  'Uyainah 
berdalil  dengan  ayat  ini  terhadap  keutamaan  ilmu,  sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh 
Abu  Nu'aim  dalam  A1  Hilyah  pada  biografinya  dari  jalur  Ar  Rabi'  Ibnu  Nafi'  darinya  bahwa 
ia  membaca  ayat  ini  terus  berkata:  Apakah  engkau  tidak  mendengar  bahwa  Allah  memulai 
dengannya,  di  mana  Dia  berfirman  “Maka  ketahuilah"  kemudian  Dia  memerintahkannya 
untuk  beramal?  Dan  diambil  darinya  suatu  dalil  terhadap  apa  yang  dikatakan  oleh  para  ahli 
kalam  perihal  wajibnya  ma'rifah,  akan  tetapi  perselisihan  itu  adalah  sebagaimana  yang  telah 
kamu  ketengahkan  yaitu  hanya  perihal  pengwajiban  mempelajari  dalil-dalil  sesuai  cara-cara 
yang  disebutkan  di  dalam  kitab-kitab  (ahli)  kalam).15 


Maka  perhatikanlah  -semoga  Allah  merahmatimu-  kepada  apa  yang  diisyaratkan 
oleh  A1  Hafidh  bahwa  tidak  ada  perselisihan  perihal  wajibnya  ma'rifah,  yaitu  ma'rifah 
(mengetahui)  tauhid,  namun  yang  diperselisihkan  itu  hanyalah  perihal  pengwajiban 
mempelajari  dalil-dalil  sesuai  cara-cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  ahli  kalam. 


B.  Madzhab  Ahlus  Sunnah  Wal  Jama'ah 


An  Nawawi  rahimahullah  telah  menukil  ucapan  yang  panjang  milik  A1  Qadli  'Iyad I 
dan  menilainya  bagus,  berkata:  A1  Qadli  dyadl  berkata: 


14  Ma'arijul  Qabul  1/383,  silahkan  rujuk  Al  Wala  Wal  Bara  hal  28  sampai  38  dan  Ma'arijul  Qabul  1/377  sampai  383. 

15  Fathul  Bari  dalam  3  jilid  1/287. 

18  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


^jdLi  V)  O L5^  ^)Li]l  ^4  7-  JlJ  Vj  LoAI.1^)  ^ijj  V  /jj" ' '  ^  tjall J  4_]ajj^4  Ai^t-a]l  ^jl  4  null  c—IALoj  ***) 

{ . . .  IgJ^jLi]  oAa]I  A 1^  A\  jl  Ajl  j^ilj  Ai  ;■/  ^jjjJil  £  /Vi 


(....Dan  Madzhab  Ahlussunnah  bahwa  ma'rifah  itu  berkaitan  dengan  syahadatain,  salah  satu 
dari  keduanya  tidak  bermanfaat  dan  tidak  menyelamatkan  dari  neraka  tanpa  yang  satunya 
lagi  kecuali  bagi  orang  yang  tidak  mampu  mengucapkan  syahadatain  karena  suatu  cacat  di 
lisannya  atau  tidak  ada  tenggang  waktu  cukup  untuk  mengucapkannya....)16 


C.  Kejahilan  Terhadap  Allah  Adalah  Kekafiran  Bagaimanapun  Keadaannya 


Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  telah  menuturkan  dari  Muhammad  Ibnu  Nashr  A1 
Warwaziy,  berkata: 


L— jA  t  IfcJjjp  _L  ?•  Ijj  ''-’A:]  w  iUqVi  ^  d-adl  Aj  d^dlj  LLojj  aillj  ^1*JI  Lolj  (jlli  j 

~ i  ^  ^  ~ 'ljsl I  >J  c  <■  - 7  j ’ I  ■  J  ^  a&i  ^  ' .  ~1  4_ij^4J  afll  dutj  La  <Jji  2ijLl  I  c y 1  _L  4_lic.  4A]I  ^gka 3  aiil 

4  U^sai.  (jx  Lajlj  IjLajj  l^j  2ill  cJyl  f1  cf)i£  idld  ^ ^  7~  lA)  A  .1*4 

_L 7- Ilj  b b ^ -1  dA  td.j4L.1all  d-°  d>4  ^>4^1  4  Asuj  cl^al£  k L ^ j  d^  La  ^  d^1  L— 3 *k  f  caiil 

( jy  11  jd  ])  das  cJL^-  d^ 


(Mereka,  yaitu  Ahlussunnah  berkata:  Dan  tatkala  mengetahui  Allah  itu  adalah  keimanan 
dan  kejahilan  terhadap-Nya  adalah  kekafiran,  dan  sedangkan  mengetahui  faraidl  (hal-hal 
yang  difardlukan)  itu  adalah  keimanan  dan  kejahilan  terhadapnya  sebelum  ia  diturunkan 
adalah  bukan  kekafiran;  karena  sesungguhnya  para  sahabat  Rasulullah  shallallahn  'alaihi  iva 
sallam  telah  mengakui  Allah  di  awal  waktu  Allah  mengutus  Rasul-Nya  shallallahu  'alaihi  zva 
sallam  kepada  mereka,  sedangkan  mereka  belum  mengetahui  faraidl  yang  difardlukan 
terhadap  mereka  setelah  itu-  maka  kejahilan  mereka  terhadap  faraidl  itu  bukanlah  kekafiran, 
kemudian  Allah  menurunkan  faraidl  terhadap  mereka,  maka  pengakuan  dan  pengamalan 
mereka  terhadapnya  adalah  merupakan  keimanan,  dan  sedangkan  orang  yang 
mengingkarinya  hanyalah  dikafirkan  karena  sebab  dia  mendustakan  khabar  (peberitahuan) 
dari  Allah,  dan  seandainya  tidak  datang  khabar  dari  Allah  tentulah  dia  tidak  menjadi  kafir 
dengan  sebab  kejahilan  terhadapnya.  Sedangkan  setelah  datangnya  khabar  maka  orang 
muslim  yang  tidak  mendengar  khabar  tersebut  tidaklah  menjadi  kafir  dengan  sebab  tidak 
mengetahuinya.  Adapun  kejahilan  terhadap  Allah  adalah  dalam  setiap  keadaannya 
merupakan  kekafiran  baik  sebelum  ada  khabar  maupun  setelah  datangnya  khabar).17  18 


16  Syarah  Shahih  Muslim,  milik  An  Nawawi  1/219. 

17  Majmu  Al  Fatawa  7/325. 

18  Penterjemah  berkata:  Syaikh  Abu  Az  Zubair  Asy  Syinqithiy  berkata  menjelaskan  nukilan  di  atas  ini:  Lihatlah  nukilan  ini.  di 
mana  kejahilan  terhadap  Allah  adalah  kekafiran  baik  sebelum  adanya  khabar  maupun  setelah  adanya  khabar,  sedangkan  yang 
dimaksud  adalah  kejahilan  terhadap  tauhid-Nya.  Adapun  dalil  terhadap  hal  itu  adalah  ucapannya  (Al  Imam  Muhammad  Ibnu 
Nashr  Al  Mawarziy):  “Karena  sesungguhnya  para  sahabat  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  telah  mengakui  Allah  di  awal 
waktu  Allah  mengutus  Rasul-Nya  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  kepada  mereka".  Sedangkan  sudah  diketahui  secara  pasti  bahwa 
pengakuan  di  sini  adalah  pengakuan  terhadap  tauhid  ilahiyyah  bukan  tauhid  rububiyyah  saja  yang  tidak  membedakan  antara 
kaum  muwahhidin  dengan  kaum  musyrikin.  Jadi  kejahilan  terhadap  Allah  adalah  kekafiran  baik  sebelum  khabar  (hujjah) 
maupun  setelah  khabar...”  ( Al Idlah  Wat  Tabyin  Fi Anna  Fa’Hasy Syirki  Jahlan  Laisa  Minal Muslimin:  99-100) 

Saya  berkata:  Dalil  yang  menunjukan  bahwa  pengakuan  terhadap  Allah  di  atas  adalah  pengakuan  terhadap  tauhid  uluhiyyah 
bukan  tauhid  rububiyyah  adalah  keberadaan  para  sahabat  sebelum  mereka  menganut  islam  telah  mengakui  rububiyyah  Allah, 
sebagaimana  firman-Nya: 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  19 


'Alauddien  Abu  Bakar  Mas'ud  Ibnu  Ahmad  A1  Kasaniy  berkata:  Sesungguhnya 
Abu  Yusuf  meriwayatkan  dari  Abu  Hanifah  rahimahullah  ungkapan  ini:  Di  Mana  Abu 
Hanifah  berkata: 


Lq  A  ■  uSj  (3^  (j-°  Id  0-ll^jJj  A jl ^  1  ‘ u  UJ^II  V 

A  A  •*.  -v  4_l]c.  ^  I^A  (jU  A  3t  Lj  ;.  ^aJ  Lali  t  ■  Ail  I 


"Tidak  ada  udzur  bagi  seorang  makhluk-pun  dalam  kejahilan  dia  terhadap  ma'rifah 
(mengenal)  Ar  Rabb  Subhanalnt  Wa  Ta'ala  dan  pentauhidan-Nya  dikarenakan  apa  yang 
dilihatnya  dari  penciptaan  langit  dan  bumi,  penciptaan  dirinya  serta  penciptaan  apa  yang 
telah  Allah  subhanahu  ciptakan.  Adapun  faraidl  (syari'at-syari'at  yang  difardlukan), 
barangsiapa  yang  tidak  mengetahuinya  dan  hal  itu  belum  sampai  kepadanya,  maka 
sesungguhnya  orang  ini  belum  tegak  kepadanya  hujjah  hukmiyyah."19 


D.  Pembatasan  Kejahilan  Yang  Diudzur  Itu  Adalah  Selain  Pada  Tauhid 


Ucapan-ucapan  ulama  salaf  adalah  sangat  banyak  dalam  hal  ini,  di  mana 
sesungguhnya  mereka  membatasi  kekafiran  dengan  kejahilan  itu  hanyalah  dalam  hal 
m en i n gga  1  ka n  fa ra id l  (syari'at-syari'at  yang  difardlukan)  bukan  dalam  hal  tauhid.  Abdullah 
Ibnu  Ahmad  berkata:  Telah  menyampaikan  kepada  kami  Suwaid  Ibnu  Sa'id  A1  Harawiy, 
berkata:  Kami  telah  bertanya  kepada  Sufyan  Ibnu  'Uyainah  tentang  Irja,  maka  ia  berkata: 


llii  Ijjahij  A jlaj  b A&l  Vj  *dj  VI  ^  jjj  (pAil  A ' 7- 11  (J^S  ^jLojVI 

jA  ^  yy  Cy*  ' jLajtAaa  djjj  A 1  ■  - •»  ^  JVLadujI  JJC.  ^_ya  AjgaiJ 


"Mereka  (Ahlussunnah)  mengatakan:  Iman  itu  adalah  ucapan  dan  amalan,  sedangkan 
Murji'ah  menetapkan  surga  bagi  orang  yang  bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak 
diibadati)  selain  Allah  seraya  ia  bersikukuh  dengan  hatinya  atas  peninggalan  faraidl 
(kewajiban-kewajiban  syari'at),  dan  mereka  menamakan  peninggalan  faraidl  itu  sebagai 
dzanb  (dosa)  sama  seperti  melakukan  hal-hal  yang  diharamkan.  Padahal  tidaklah  sama, 
karena  sesungguhnya  melakukan  hal-hal  yang  diharamkan  tanpa  istihlal  (penghalalan) 
adalah  maksiat  sedangkan  meninggalkan  faraidl  (kewajiban-kewajiban  syari'at)  secara 
sengaja  bukan  karena  kejahilan  dan  tanpa  udzur  adalah  kekafiran."20 


E.  Tuntutan  Syahadat  Dan  Apa  Yang  Ditunjukannya 

Dari  'Ubadah  Ibnu  Ash  Shamit  berkata:  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  zva  sallam 

berkata: 


aii  I  Ojd  ^  y.Au  ^3 


J*  —  dd  d?  Cj“i  jyAu'JJj  liiLoJ  ^yi  \  d’J  Yj  }d-U I  d?  (di Jji  {J*  -Jl 

i@  Ojid  'JUI  liii 


“Katakanlah:  "Siapakah  yang  memberi  rezki  kepadamu  dari  langit  dan  bumi.  atau  siapakah  yang  Kuasa  (menciptakan) 
pendengaran  dan  pengiihatan,  dan  siapakah  yang  mengeiuarkan  yang  hidup  dari  yang  mati  dan  mengeluarkan  yang  mad  dari 
yang  hidup  dan  siapakah  yang  mengatur  segaia  urusan?"  Maka  mereka  akan  menjawab:  "Allah".  Maka  Katakanlah  "Mangapa 
kamu  tidak  bertakwa  kepada-Nya)?” (QS.  Yunus  [10]:  31)....(Pen,) 

19  Badaiush  Shanai  Wa  Tartibusy  Syarai  7/132. 

20  Assunnah  milik  Abdullah  Ibnu  Ahmad  1/347-348. 

20  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


^jjij  <glj  Lfctall  4"i  ail  I  ,3c.  x  ujc-  ^jlj  *U^jojjj  o-1jc-  ''  '  -  ^  -  ^jlj  -d  i^L^lu  V  o-l^j  ail  I  VI  dj  VI  *jj  ^j-Q 

d-adl  qa  4_Lq  (jl£  Lq  glc.  <jdl  aill  did  4  (3^  3^-iilj  4  (3^  4  ~  7~ ]| Ij 

"Barangsiapa  bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah  saja  lagi  tidak  ada 
sekutu  bagi-Nya,  dan  bahwa  Muhammad  adalah  hamba  dan  utusan-Nya,  dan  bahzva  Isa  adalah 
hamba  Allah  dan  utusan-Nya  dan  kalimat-Nya  yang  Dia  masukan  kepada  Maryam  serta  ruh  dari- 
Nya,  dan  (bahzva)  surga  adalah  haq  serta  (bahzva)  neraka  adalah  haq,  maka  Allah  memasukannya  ke 
dalam  surga  atas  apa  yang  ada  darinya  berupa  amalan."21 

Syaikh  Abdurrahman  Ibnu  Hasan  berkata: 

d* ]1j  ^idl  qa  lihlj  IaL. - J  VLod-  4lALi*d  d£j  qa  aill  Vj  dj  VI  ui  qa 

JJC.  (3*°  l^_l  Lai  44  Vj^>  djiij  4^>  <111  V]  dl  V  dl  ^gilxj  (Jlii  L<iS 

3*3  4 - ilall  4 - llflll  4  d-adb  dja]!  3<aNib  oc-b^  (3°  4J‘  3"‘  LaJ  d-a£4  V5  3d  Vj  lAljitai] 

^ Latvia 

"Barangsiapa  bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah,  yaitu 
barangsiapa  mengucapkannya  seraya  dia  mengetahui  maknanya  lagi  mengamalkan 
konsekuensinya  lahir  batin,  karena  dua  kalimah  syahadat  ini  harus  disertai  ilmu 
(mengetahui),  yaqin  dan  mengetahui  kandungannya,  sebagaimana  firman-Nya  ta'ala:  'Maka 
ketahuilah,  bahzva  sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah./'  (Muhammad: 
19),  dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala:  "...akan  tetapi  (orang  yang  dapat  memberi  syafa’at 
iaiah)  orang  yang  bersaksi  terhadap  (tauhid)  sedang  mereka  mengetahui(nya) (Az  Zukhruf:  86)". 
Adapun  pengucapannya  tanpa  disertai  pengetahuan  terhadap  maknanya,  dan  tanpa  yaqin 
serta  tanpa  pengamalan  terhadap  konsekuensinya  berupa  sikap  kebelepasan  diri  dari  syirik 
dan  pengkikhlashan  ucapan  dan  amalan,  yaitu  ucapan  hati  dan  lisan  serta  amalan  hati  dan 
anggota  badan,  maka  pengucapan  itu  tidak  bermanfaat  berdasarkan  ijma."22 

Dan  beliau  berkata  setelah  menuturkan  ucapan  para  ulama  tentang  makna  laa 
ilaaha  illallaah: 


ILaj  0I34  La  (_]£  Qjj  Ah  4-i^JVl  ciiLiSb  (jlS  3°  tul£  gllxj  (3344  La  dS  -q^JVI  ^gd  ^gic-  '  V]  d)  V  1  aiiild 

-Z  '  i  o  *  ~  « 

jij  AjI  <*gij  CS^-5  %■  C^“  aSj)  4_ilc.  A_i]j  die.  3  Ar^joll 

d_SjC.  (jA  V]  V  all!  V]  All  ^-2  Ia^.1  (jlj  4j  \1a\1  \jl^9  Uxajjj  Ij!  lj]la9 

cl)^  ^2  ^alc.  (J*  Lolj  iAj  cdlj  .V^C ij  tjiijij  Liij 

^9  <li Jj  ciUj  ^3j  IaUx-g  ^  ^  V  odl^j  ^  i**nwll  ^3  a! j^3  3U  A_iic.  A  y~\ 

V  "  A_3  |_^*-2j  ^  Loj  3ldC-  La2  c ^3  ^.LnjVl 

■  W*i9  ^.\x.a  Uj.W>j  Usial  |j^)2l  Lia^]  11  <dll  V]  V  "  "  <Ul!  V] 

Djijxll  ^ Ijjb  ^1 

"Maka  Laa  ilaaha  illallaah  menunjukan  terhadap  penafian  ketuhanan  dari  selain  Allah 
siapa  saja  dia  itu  dan  penetapan  ketuhanan  bagi  Allah  saja  tidak  bagi  selain-Nya.  Inilah 
tauhid  yang  didakwahkan  para  rasul  dan  yang  ditunjukan  oleh  A1  Qur'an  dari  awal  sampai 
akhir,  sebagaimana  firman  Allah  ta'ala  tentang  jin:  "Katakanlah  (hai  Muhammad):  "Telah 


21  Assunnah  milikAl  Bukhari,  Kitabul  Anbiya  3435,  dan  Muslim,  Kitabul  Iman  28,46. 

22  Mili  Fathul  Majid  51  tahqiq  Ahmad  Hamid  Al  Faqiy,  ta’liq  Ibnu  Baz. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  21 


diwahyukan  kepadamu  bahwasanya:  telah  mendengarkan  sekumpulan  jin  (akan  Al  Quran),  lain 
mereka  berkata:  Sesungguhnya  kami  telah  mendengarkan  Al  Quran  yang  menakjubkan,  (yang) 
memberi  petunjuk  kepada  jalan  yang  benar,  lain  kami  beriman  kepadanya,  dan  kami  sekali-kali  tidak 
akan  mempersekutukan  seseorangpun  dengan  Tuhan  kami.”  (Al  Jin:  1-2).  Maka  laa  ilaaha  illallaah 
tidak  berguna  kecuali  bagi  orang  yang  mengetahui  apa  yang  dikandungnya  berupa 
penafian  dan  penetapan,  meyakini  hal  itu,  menerimanya  dan  mengamalkannya.  Adapun 
orang  yang  mengucapkannya  tanpa  ilmu,  keyakinan  dan  amal,  maka  telah  lalu  dalam 
ucapan  para  ulama  bahwa  hal  ini  adalah  kejahilan  yang  murni,  di  mana  ia  adalah  hujjah 
terhadapnya  tanpa  keraguan.  Di  mana  sabdanya  di  dalam  hadits  "Dia  saja  lagi  tidak  ada 
sekutu  bagi-Nya "  adalah  penekanan  dan  penjelasan  bagi  kandungan  maknanya,  dan  Allah 
telah  menjelaskan  hal  itu  dan  menjabarkannya  di  dalam  kisah-kisah  para  nabi  dan  para 
rasul  dalam  Kitab-Nya  yang  nyata,  maka  alangkah  bodohnya  para  'Ubbadul  Qubur 
terhadap  keadaan  mereka,  dan  alangkah  dasyatnya  kemusyrikan  yang  mereka  terjatuh  di 
dalamnya  yang  menafikan  kalimatul  ikhlash  "laa  ilaaha  illallaah".  Sesungguhnya  kaum 
musyrikin  arab  dan  yang  lainnya  mengingkari  "laa  ilaaha  illallaah"  secara  lafadh  dan 
makna,  sedangkan  kaum  musyrikin  itu  (maksudnya  para  pelaku  kemusyrikan  yang 
mengaku  muslim)  adalah  mengakui  kalimat  itu  secara  lafadh  namun  mengingkarinya 
secara  makna,  di  mana  engkau  mendapatkan  seseorang  dari  mereka  mengucapkannya 
sedangkan  dia  mempertuhankan  selain  Allah  dengan  bermacam-macam  ibadah."23 

F.  Tidak  Sah  Syahadat  Kecuali  Bila  Disertai  Ilmu 

Al  'Alim  Al  Muhaddits  Sulaiman  Ibnu  Abdillah  berkata  di  dalam  kitabnya  yang 
diberi  judul  Taisirul  Azizil  Hamid  Syarh  Kitabit  Tauhid  saat  menjelaskan  hadits  ini: 

^All  idjii  LA  lilalj  ALtiALaJ  NaA  Lklja-a]  lijlx.  A  ''1411  ^]£j  l^ya  ^ I  "  <Ul!  VI  “UI  VI  ui  ^_ya  " 

Lllj  1 1 A l >Q  AJ  Vj  I&LulaI  ASjxa  Lai  t QjAaj  '  ' :  .V  ^ya  V)  )  tv  dll  VI  di  V 

A .  in  V  ^  --  y '  ' j  ^  v  c  J  V  j&j  ^  taj  t  a A  "  '•*  tjj  ^ya  d ^3  jAj  IA  J.lj  La  Aj^aJI  c  ■  p  I  a Li  jjC- 

Sabdanya  " Barangsiapa  bersaksi  baluoa  tidak  ada  ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah "  yaitu 
barangsiapa  mengucapkan  kalimat  ini  seraya  mengetahui  maknanya  lagi  mengamalkan 
konsekuensinya  lahir  bathin  sebagaimana  yang  ditunjukan  oleh  firman-Nya  ta'ala:  " Maka 
ketahuilah,  baluoa  sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah...” 
(Muhammad:  19),  dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala:  "...akan  tetapi  (orang  yang  dapat 
memberi  syafa'at  ialah)  orang  yang  bersaksi  terhadap  (tauhid)  sedang  mereka  mengetahui(nya) ."  (Az 
Zukhruf:  86)".  Adapun  pengucapannya  tanpa  disertai  pengetahuan  terhadap  maknanya, 
dan  tanpa  pengamalan  terhadap  konsekuensinya,  maka  pengucapan  itu  tidak  bermanfaat 
berdasarkan  ijma.  Dan  di  dalam  hadits  ini  ada  hal  yang  menunjukan  terhadap  hal  ini  yaitu 
sabdanya  " Barangsiapa  bersaksi”  karena  bagaimana  bersaksi  sedangkan  dia  tidak 
mengetahui,  sedangkan  sekedar  pengucapan  sesuatu  tidaklah  dinamakan  kesaksian 
terhadapnya.24 


23  Ah  Fathul  Majid  54. 

24  Taisirul  ‘Azizil  Hamid  hal  72. 

22  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Syaikh  Abdurrahman  Ibnu  Hasan  rahimahullah  berkata  dalam  pembicaraannya 
tentang  hadits  Mu'adz  pada  sabda  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam:  "maka  hendaklah  suatu 
yang  paling  pertama  engkan  ajak  mereka  kepadanya  adalah  kesaksian  bahzva  tidak  ada  ilah  yang 
berhak  diibadati  selain  Allah'': 


V  34 1  yi  dj  y  a3  ^jlS3  '  -  bui  La  ajljc.  Ajij  ^  34  ^a  4dc.  lALi*-a  '  a-A-A  ^  jS] 

o3lj*J  i^bLoll  4j^l*3J  La  £3  tLaVl  o3A  ^a  (JL^£  c4  &3A  3  *a~^ 

4j3jj1  La  1*3  j  ^Jj3j  (P<a  433j  La  QjpJJjS  i  Laj  3jjjLj3  t  -A  ’  LLa]lj  dxj£.  I  yu  1  1 


4j^-a]lj  '  ■  3l]lj  j_^a!>L^y Ij  *1* II  l^-la  3jj3j  4  u.ilj  ^3  t**v^a  33  331 1  Vj  4jj  y  ^331  33 j . ■ 

<_yjLa]lj  t4*3jj  ...  c3A  ^  ~ '  g  4  dSjl  o3A  43*33  lgJl3  /j-a]  -  —r^'1  a3A  Cll*-aJ^.I  Ijli  4  331 1  Jjj3  ^j-a  __*_:  Laj  ^)3^]!j  _a3jV  L  d^33]'j 

^a4  j  y  La£  4*ill  y  ^a  laj  j3  4*3jj  ^_ya  a^ la3  4  d-'U'kj  tg-J  ^3  ^jjjjllLa 


"Mereka  itu  mengucapkannya  akan  tetapi  mereka  jahil  terhadap  makna  yang  ditunjukan 
olehnya  berupa  pemurnian  ibadah  bagi  Allah  saja  dan  meninggalkan  peribadatan  kepada 
selain-Nya,  sehingga  pengucapan  mereka  terhadap  laa  ilaaha  illallaah  itu  tidaklah 
bermanfaat  bagi  mereka  karena  kejahilan  mereka  terhadap  makna  kalimat  ini,  seperti 
keadaan  mayoritas  orang-orang  masa  kini  dari  umat  ini,  di  mana  sesungguhnya  mereka  itu 
mengucapkannya  padahal  di  waktu  yang  sama  mereka  itu  melakukan  kemusyrikan  berupa 
peribadatan  kepada  orang-orang  yang  sudah  mati,  orang-orang  yang  ghaib,  para  thaghut 
dan  kuburan-kuburan  yang  dikeramatkan,  sehingga  mereka  itu  mendatangkan  suatu  yang 
membatalkannya,  di  mana  mereka  menetapkan  apa  yang  dinafikannya  berupa 
kemusyrikan  dengan  keyakinan  mereka,  ucapan  mereka  dan  perbuatan  mereka,  dan 
menafikan  apa  yang  ditetapkannya  berupa  pemurnian  ibadah....  sedangkan  telah  lalu 
bahwa  Laa  ilaaha  illallaah  itu  diberi  syarat  di  dalam  A1  Kitab  dan  Assunnah  dengan  syarat- 
syarat  yang  berat,  di  antaranya  al  ilmu,  al  yaqin,  al  ikhlash,  kejujuran,  kecintaan,  al  qabul 
(penerimaan),  al  inqiyad  (ketundukan)  dan  sikap  ingkar  terhadap  segala  yang  diibadati 
selain  Allah.  Bila  syarat-syarat  ini  terpenuhi  pada  diri  orang  yang  mengucapkannya,  maka 
kalimat  ini  bermanfaat  baginya,  namun  bila  syarat-syarat  ini  tidak  terkumpul  padanya 
maka  tidak  berguna  baginya,  sedangkan  manusia  itu  bertingkat-tingkat  dalam  kadar 
pengetahuan  terhadap  (makna)nya  dan  (dalam)  pengamalannya,  di  mana  di  antara  mereka 
itu  ada  orang  yang  bermanfaat  baginya  pengucapan  kalimat  itu  dan  di  antara  mereka  ada 
juga  yang  tidak  bermanfaat  baginya  pengucapannya,  sebagaimana  hal  ini  tidak  samar 
lagi."25 


G.  Kesalahan  Di  Dalam  Memahami  Hadits-Hadits  Orang  Yang  Mengucapkan 
Laa  Ilaaha  Illallaah 


Ini  adalah  ungkapan-ungkapan  yang  bercahaya  dalam  membantah  orang  yang 
keliru  dalam  memahami  hadits-hadits  zva'ad  (janji)  bagi  orang  yang  mengucapkan  Laa 
ilaaha  illallaah  di  mana  mereka  menghukumi  keislaman  orang  yang  mengucapkannya 
walaupun  dia  tidak  melepaskan  diri  dari  peribadatan  selain  Allah  sebagaimana  yang 
dilakukan  oleh  para  'Ubbadul  Qubur  dan  yang  lainnya. 

Syaikh  Muhammad  Hamid  Al  Faqiy  berkata: 


25  Qurratu  ‘Uyunil  Muwahhidin  hal  48. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  23 


jlill  ^ya  oLajl]  ^ ;  Igj  jaflhll  jjl  Q^ilajB  "  ^CxaJl  d^  dl  Vj  V  l)Ib  ^_ya  "  djjjl^l  ^a^B  ^B  ^uUl!  (jaa  ^)jj£ 

^_ya  lAlj*-Q  4 B ^jl  ij  Ia^jjBjj  *LjV  "  2ill  V j  dj  V  '  afrSJ  ^jjjj^)i-«a]l  ^ya  id]j  L)^1  ijl^  ^ i^a II 

O^IjxJI  ^j-a  l^-La  '  fa2j  ^a]  ^xaB  toLuiajJj  A  ^  j  -Ca^l  ^-k-  <J  ^aljillj  .  4_jLa_lui  2il  ajLiaJl  7-  I  yl ''  '  ~  ^  a'^U  _  y-A-^ 

AjJllj  Ma  t  l^J  LobIa  y  cSj  ■‘Cils  tadlu  >d  jjullj  \1  ,  ^.\L  c-ldjVl  plc-B  ^_ya  40JJC.  auI  '  ~r.  o-LlxJI  >-  1  y ''  jiaaij  a'i  y 

4jIbI*-oj  ^aiaajj  AjIc.  dl  ^L. «a  i_]^jo^)ll  djLa-<a  ^aa  £Bj  La  ^jj£^*jaaill  ^_ya  £BJ  ^al  tljBlS  l^J^B  B^a-<a  (j^  Aj  .lllajj  4jc.  ^ aau  ol_jC-J 
V  t  Ia LaaaJAaa J  (_J-a*_]j  lg_j  djJ  ^al  ^<iB  i<^  ^j_jaai*j  ^*Aj  ’  ;  .'.  ^a  Vj  <|>  •  (Jl^j  dll  Vj  dj  V  dl  ^alc-ll  <j^>  ^gJdj  A&l  (JIb 

(jljjj^ji-a]l  ^aA  djljlj  (jLajVt  died  ^B  L_dlS  jl  lAljat-aj  d^ka.  dj  2bl  jjd  oBladl  ^a  1  1  xjj  d*-?-  d21  d^_$  t^aiiiil  Ajdij 

<^>  Ijt-laaa  Q^l ■  a-7a  j  jiii^  ‘  ^aAj  djdl  oLiaJl  -  (_JIia  <^>  VLaC-1  L)_$~) ‘  ^ 


"Banyak  orang  keliru  dalam  memahami  hadits-hadits  “Barangsiapa  mengucapkan  Laa  Ilaaha 
Illallaah  maka  dia  pasti  rnasiik  surga"  di  mana  mereka  mengira  bahwa  pengucapannya  saja 
cukup  bagi  keselamatan  dari  api  neraka  dan  untuk  masuk  surga,  padahal  tidaklah 
demikian,  karena  sesungguhnya  orang  yang  mengira  hal  itu  dari  kalangan  orang-orang 
yang  terpedaya  tidaklah  memahami  Laa  ilaaha  illallaah  karena  dia  tidak  mentadabburinya, 
karena  sesungguhnya  hakikat  maknanya  adalah  keberlepasan  diri  dari  segala  yang 
diibadati  dan  berjanji  untuk  memurnikan  seluruh  macam  ibadah  hanya  bagi  Allah  saja, 
serta  menegakkannya  sesuai  cara  yang  dicintai  dan  diridlai-Nya.  Oleh  sebab  itu 
barangsiapa  tidak  menegakkan  haknya  berupa  ibadah  atau  dia  menegakkan  sebagian 
macam  ibadah  kemudian  dia  beribadah  juga  kepada  yang  lain  di  samping  dia  beribadah 
kepada  Allah,  seperti  berdoa  kepada  para  wali  dan  orang-orang  shalih,  nadzar  bagi  mereka 
serta  hal  serupa  itu,  maka  sesungguhnya  dia  itu  menggugurkannya,  sehingga  klaim 
keislamannya  itu  tidaklah  berguna  dan  tidak  bermanfaat  sama  sekali  baginya.  Dan 
seandainya  sekedar  pengucapan  kalimat  itu  adalah  cukup,  tentu  tidak  akan  terjadi  dari 
kaum  musyrikin  itu  apa  yang  terjadi  berupa  sikap  memerangi  Rasul  s hallallahn  ‘alaihi  wa 
sallam  dan  memusuhinya.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman:  "Maka  ketahuilah,  bahzva 
sesungguhnya  tidak  ada  Ilah  (yang  berhak  diibadati)  selain  Allah..."  (Muhammad:  19)  dan 
firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala:  "...akan  tetapi  (orang  yang  dapat  memberi  syafa’at  ialah)  orang 
yang  bersaksi  terhadap  (tauhid)  sedang  mereka  mengetahui(nya) ."  (Az  Zukhruf:  86)".  Barangsiapa 
tidak  memenuhinya  dan  tidak  mengamalkan  konsekuensinya,  maka  pelafalannya  tidaklah 
bermanfaat  bagi  dia.  Dan  setiap  orang  yang  memalingkan  sesuatu  dari  ibadah  kepada 
selain  Allah,  maka  dia  itu  bisa  jadi  orang  yang  jahil  terhadap  maknanya  atau  orang  yang 
dusta  dalam  klaim  imannya,  sedangkan  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  terpedaya  lagi 
yang  paling  rugi  amalannya  "Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya  dalam 
kehidupan  dunia  ini,  sedangkan  mereka  menyangka  bahzva  mereka  berbuat  sebaik-baiknya."  (Al 
Kahfi:  104 )26 


Dan  beliau  rahimahullah  berkata: 


^ya  Llljjl  !a^_j'uAjj  ^Ajtl^.1  t Jjj I  Lo  J  ojj^yZs  y 

f.  UaC. jj  tA  H  VI  V  "  ^  ‘ T  ^  dljl^ 

A. ua! ■  ul  BbB  aIIIj  di jc.Ua]L  ^_y. iB  dl  d_jB  dj_  d^j  ^B  dl  c-IbIj  ^UbIIj 


26  Catatan  kaki  Fathul  Majid:  72. 

24  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


taill  V]  All  5L  ^1 A ■  *-.\\j  o5L^a]l  II  (_)-ia  ^lill  ^  xjj  .}9j  /  iLjlc.  ^_uluj  aIIIj  tgf  ^\  ■  .aaj)  V  ^^iijll 

L$sl£  aiil  V]  Ajj  5lj  Jailill  jl£  jlj  i  ^jjrs-la.  x  .all  Lg£  (  jlc-  JjS  "i  jl  j  Jl^j  ^ji^Ilj  pC.A  ^  c^llj  £-qj 

11a  ~ I » II  d_ic.il  lg  ^  o j  Lo^a  ^jj^I  Alii  V)  All  V  'jj *** Aj  l_jjl^  O^^il  tjJJj  {_y^  lJ^^^I  (jaJ  £ l^jtilj  c_j^a_ll  clixij  La 

u_?$%  V  fiji  £fb  lMj  ‘t>ji' 

"Banyak  orang  dari  kalangan  pengklaim  ilmu  tidak  mengetahui  Laa  ilaaha  illallaah 
sehingga  mereka  menghukumi  keislaman  orang  yang  mengucapkannya  walaupun  dia  itu 
terang-terang  melakukan  kekafiran  yang  nyata,  seperti  peribadatan  kepada  kuburan,  orang- 
orang  yang  sudah  mati  dan  berhala,  penghalalan  hal-hal  yang  diharamkan  yang 
pengharamannya  diketahui  secara  pasti  dari  dien  ini  (Malum  minaddien  bidldlarurah), 
berhukum  dengan  selain  apa  yang  telah  Allah  turunkan,  dan  menjadikan  para  ulama  dan 
rahib  sebagai  arbab  (tuhan-tuhan/pembuat  hukum)  selain  Allah.  Seandainya  orang-orang 
jahil  itu  memiliki  hati  yang  dengannya  mereka  memahami  tentulah  mereka  mengetahui 
bahwa  makna  Laa  ilaaha  illallaah  itu  adalah  keberlepasan  diri  dari  peribadatan  kepada 
selain  Allah  serta  pemberian  janji  dan  sumpah  untuk  menunaikan  hak  Allah  di  dalam 
ibadah.  Hal  itu  ditunjukan  oleh  firman  Allah  ta'ala  "Barangsiapa  yang  kafir  terhadap  thaghut 
dan  beriman  kepada  Allah,  maka  sesungguhnya  dia  telah  berpegang  teguh  kepada  ikatan  tali  yang 
sangat  kokoh  yang  tidak  akan  putus.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui''  (Al 
Baqarah:  256).  Dan  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  zva  sallam  telah  bersaksi  bahwa  Khawarij  itu 
banyak  melakukan  shalat,  shaum  dan  membaca  Al  Qur'an  yang  sarat  dengan  kalimat  Laa 
ilaaha  illallaah,  namun  demikian  beliau  telah  menghukumi  mereka  kafir  dan  beliau 
berkata:  "Seandainya  saya  mendapatkan  mereka  tentu  saya  telah  membunuhi  mereka  seperti 
pembunuhan  yang  terjadi  terhadap  kanm  'Aad"  sebagaimana  di  dalam  Ash  Shahihain.  Dan 
seandainya  sekadar  pengucapan  Laa  ilaaha  illallaah  itu  cukup  tentu  tidak  akan  terjadi 
peperangan  dan  permusuhan  antara  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  dengan  kaum 
musyrikin  yang  lebih  memahami  makna  Laa  ilaaha  illallaah  daripada  para  pengklaim  ilmu 
pada  zaman  ini,  akan  tetapi  Allah  mengunci  hati  mereka  sehingga  mereka  tidak 
memahami."27 

4.  Tidak  Boleh  Taqlid  Di  Dalam  Tauhid. 

A.  Definisi  Taqlid  Dan  Larangannya. 

Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata  tentang  taqlid:  "Taqlid  adalah  mengamalkan 
pendapat  orang  lain  tanpa  hujjah."28  Dan  berkata  juga  setelah  menuturkan  sebagian  ucapan 
para  ulama  tentang  hal  itu:  "Dan  dengan  ini  diketahui  bahwa  larangan  dari  taqlid  itu  bila 
bukan  ijma,  maka  ia  itu  adalah  pendapat  jumhur  ulama."29 

B.  Taqlid  Dalam  Tauhid. 

Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata  di  awal  kitabnya  Assailul  Jarrar:  Sesungguhnya 
ucapannya  “al  far'iyyah /hal  yang  bersifat  furu'  (cabang)"  adalah  mengeluarkan  al  ashliyyah 
yaitu  perasalahan  ushuluddien  dan  ushulul  fiqh,  dan  ini  adalah  pendapat  jumhur  apalagi 


27  Catatan  kaki  Fathul  Majid  258. 

28  Irsyadul  Fuhul  441. 

29  Irsyadul  Fuhul  445. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  25 


dalam  ushuluddien.  Bahkan  A1  Ustadz  Abu  Ishaq  telah  menghikayatkan  dalam  Syarh  At 
Tartib:  "Bahwa  larangan  dari  taqlid  di  dalamnya  adalah  ijma  para  ulama  dari  kalangan 
ahlul  haq  dan  kelompok  lainnya."  Abul  Hasan  Ibnul  Qaththan  berkata:  "Kami  tidak 
mengetahui  penyelisihan  perihal  larangan  dari  taqlid  di  dalam  tauhid,"  dan  hal  ini 
dihikayatkan  oleh  Ibnu  Assam'aniy  dari  semua  ahli  kalam  dan  sejumlah  fuqaha.  Imam  A1 
Haramain  berkata  dalam  Asy  Syamail:  "Tidak  berpendapat  bolehnya  taqlid  di  dalam  ushul 
kecuali  hanabilah."  A1  Isfirayiniy  berkata:  "Tidak  menyelisihi  dalam  hal  ini  kecuali  Ahlu 
Adh  Dhahir."  Dan  Ibnul  Hajib  tidak  menghikayatkan  penyelisihan  dalam  hal  itu  kecuali 
dari  A1  'Anbariy,  dan  menghikayatkannya  dalam  A1  Mahshul  dari  banyak  para  fuqaha. 
Jumhur  berdalil  atas  larangan  taqlid  dalam  hal  itu  dengan  pernyataan  bahwa  umat  telah 
ijma  atas  wajibnya  ma'rifah  (mengetahui)  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  dan  bahwa  ma'rifah  itu 
tidak  terealisasi  dengan  taqlid,  karena  sesungguhnya  orang  yang  taqlid  itu  tidak  memiliki 
kecuali  mengambil  pendapat  orang  yang  dia  taqlid  kepadanya,  sedangkan  dia  tidak 
mengetahui  apakah  dia  itu  benar  atau  salah."30 

A1  Qurthubiy  rahimahullah  berkata  dalam  tafsirnya  pada  surat  A1  A'raf  di  ayat 
Mitsaq:  "Dan  tidak  ada  udzur  bagi  muqallid  dalam  tauhid."31 

C.  Nasib  Akhir  Orang  Yang  Taqlid  Dalam  Aqidah. 


A1  Bukhari  telah  meriwayatkan  dari  hadits  Qatadah  dari  Anas  bahwa  ia 
menyampaikan  kepada  mereka  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


IA  ^3  1  A  Ajl-ixAs  jl£La  ^-j3  4j(j  —  4  /  .  A  4_jc,  ^3  A- * Ijj  1-1A 11  ^jl 

4_j  1  A]  A  23  j'cji  t2l2*jLa  ^J'i  A  4— j c  42 1  ~  4_jl  : d Cy* 3A ''  Ali  V  -A  j  4_Jc.  42 1 

(JlAs  t^jSlAlj  (JjslLall  lalj  Iijli  Cjj  A  ^3  4j  ^  . .A ;  4_ii  lj]  ^j£2j  !o2lj3  1JI3  "  1»  laa.  LiaIjjS  t4jA1 

' ; '  l  -  A  A  d jjj2  V  I  JULlS  La  dj3l  (_£j2l  V  d_A^  IA  ^9  (Jjjjj  CllA  La  4j 

(  jd°"31  ^  jb  tA  d  *  ^ 1  ‘  -1  t4_jjda 


"Sesungguhnya  seorang  hamba  bila  diletakkan  di  dalam  kuburannya  dan  kawan-kawannya 
telah  meninggalkannya  -sesungguhnya  dia  itu  benar-benar  mendengar  suara  derap  sandal 
mereka-  maka  dia  didatangi  oleh  dua  malaikat,  terus  keduanya  mendudukan  dia  dan 
berkata  kepadanya:  Apa  yang  dahulu  kamu  katakan  tentang  pria  ini?  kepada  Muhammad 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam?  Adapun  orang  mukmin  maka  dia  berkata:  "Saya  bersaksi  bahwa 
ia  adalah  hamba  dan  utusan  Allah,"  maka  dikatakan  kepadanya:  Lihatlah  tempat  dudukmu 
dari  neraka  sungguh  Allah  telah  menggantikannya  bagimu  dengan  tempat  duduk  dari 
surga,"  maka  diapun  melihat  kedua  tempat  duduk  itu  semuanya."  Qatadah  berkata:  Dan 
dituturkan  kepada  kami  bahwa  dilapangkan  baginya  di  dalam  kuburnya,  kemudian  ia 
(Qatadah)  kembali  kepada  hadits  Anas,  berkata:  Dan  adapun  orang  munafiq  dan  orang 
kafir,  maka  dikatakan  kepadanya:  Apa  yang  dahulu  kamu  katakan  tentang  pria  ini?  Maka 
dia  berkata:  Saya  tidak  mengetahui,  dahulu  saya  mengatakan  apa  yang  dikatakan 
manusia,"  maka  dikatakan  kepadanya:  "Kamu  tidak  mengetahui  dan  kamu  tidak 
membaca,"  dan  diapun  dipukul  satu  pukulan  dengan  pukulan  besi,  sehingga  dia  berteriak 


30  Assailul  Jarrar,  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal  12. 
3'  Al  Jami’  Li  Ahkamil  Qur'an  7/319. 

26  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


dengan  teriakan  yang  didengar  oleh  makhluk  yang  ada  di  sekitarnya  selain  manusia  dan 
jin."32 

A1  Hafidh  Ibnu  Hajar  berkata:  "dan  di  dalam  hadits  ini  ada  celaan  terhadap  taqlid 
di  dalam  i'tiqadat  (keyakinan-keyakinan)  karena  pemberian  sangsi  kepada  orang  yang 
mengucapkan:  Saya  dahulu  mendengar  manusia  mengucapkan  sesuatu,  maka  sayapun 
mengucapkanny  a. . . .  "33 


D.  Taqlid  Adalah  Sebab  Bagi  Kesesatan. 


Bukankah  penyakit  banyak  makhluk  ini  adalah  taqlid?  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala 
berfirman: 

'  ^  -9  s  0  *  -  l  '  '  £  £  J,  *  ^  ^  ^  ^  y 

Li  b  c  b !  &  b  I^J  Ls  /LLv  js&sis*  Li  l  I  LbxJ  !  o  wLla  Li 


" . Patung-patung  apakah  ini  yang  kamu  tekun  beribadat  kepadanya?"  Mereka  menjawab:  "Kami 

mendapati  bapak-bapak  kami  menyembahnya" .  (Al  Anbiya:  52-53) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


j  '  S  S  f  ^  ■Sf 

{jjjl  p-Ayjli  jjs-  b|3  4-«l  bib!L  b-kis-j  bl 


" Sesungguhnya  kami  mendapati  bapak-bapak  kami  menganut  suatu  agama,  dan  sesungguhnya  kami 
orang-orang  yang  mendapat  petunjuk  dengan  (mengikuti)  jejak  mereka" .  (Az  Zukhruf:  22) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

4 

o  •**  s  '  ^  £s  ^  ~  s  '  y  ^  s  £  —4  —'  s  0  }  s 

I  lj ^-Ly^  Ls  lj  e.  I  ^  Lj  j  Lj  Lk-X-L?  I  lj  I 


" Dan  mereka  berkata:  "Ya  Tuhan  kami,  sesungguhnya  kami  telah  mentaati  pemimpin-pemimpin  dan 
pembesar-pembesar  kami,  lain  mereka  menyesatkan  kami  darijalan  (yang  benar)."  (Al  Ahzab:  67) 

Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata:  "Yang  dimaksud  dengan  JjUi  dan  y-bJi  adalah 
para  pemimpin  dan  para  komandan  yang  mana  bawahan  melaksanakan  perintah  mereka  di 
dunia  dan  mengikuti  mereka.  Di  dalam  hal  ini  terdapat  penjeraan  yang  dasyat  dari  taqlid, 
berapa  banyak  di  dalam  Al  Kitabul  Aziz  terdapat  pengingatan  terhadap  hal  ini,  penghati- 
hatian  darinya  dan  penjauhan  darinya,  akan  tetapi  hal  itu  bagi  orang  yang  memahami 
makna  firman  Allah  dan  mengikutinya  serta  bersifat  jujur  terhadap  dirinya  sendiri,  tidak 
bagi  orang  yang  berwatak  seperti  hewan  ternak  dalam  keburukan  dalam  memahami, 
kedunguan  yang  sangat  dan  bersikap  panatik  buta."34 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


jb-Ajbli  0^  jJj!  bsbls  A-lp  LjJ lb  bAL_>-  IjJls  (Jj^bjJI  Jill  jjjl  Li  ^Jl  IjJbb  J«_i  lijj 

{cffS  Oj  Y)  bib  o 


" Apabila  dikatakan  kepada  mereka:  "Marilah  mengikuti  apa  yang  diturunkan  Allah  dan  mengikuti 
Rasul",  mereka  menjawab:  "Cukuplah  untuk  kami  apa  yang  kami  dapati  bapak-bapak  kami 


32  Shahih  Al  Bukhari,  Kitabul  Janaiz  1374. 

33  Fathul  Bari  (1/806)  cetakan  3  jilid. 

34  Fahul  Qadir  4/441. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  27 


mengerjakannya" .  Dan  Apakah  mereka  itu  akan  mengikuti  nenek  moyang  mereka  walaupun  nenek 
moyang  mereka  itu  tidak  mengetahui  apa-apa  dan  tidak  (pula)  mendapat  petunjuk?."  (Al  Maidah: 
104) 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata:  "yaitu:  Bila  mereka  diajak  kepada  dienullah  dan 
syari'at-Nya  serta  apa  yang  diwajibkan-Nya  dan  diajak  untuk  meninggalkan  apa  yang 
diharamkan-Nya,  maka  mereka  berkata:  Cukup  bagi  kami  apa  yang  kami  dapatkan  dari 
apa  yang  dianut  oleh  nenek  moyang  kami  berupa  ajaran  dan  tuntunan.  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala  berfirman  “Dan  Apakah  mereka  itu  akan  mengikuti  nenek  moyang  mereka  walaupun  nenek 
moyang  mereka  itu  tidak  mengetahui  apa-apa  dan  tidak  (pula)  mendapat  petunjuk?"  yaitu  mereka 
itu  tidak  memahami  kebenaran,  tidak  mengetahuinya  dan  tidak  mendapatkan  petunjuk 
kepadanya,  maka  bagaimana  mereka  mengikutinya  padahal  keadaannya  seperti  ini?  Tidak 
mengikuti  mereka  kecuali  orang  yang  lebih  bodoh  dari  mereka  dan  lebih  sesat  jalannya."35 

Dan  para  ulama  muhaqqiqun  telah  bersepakat  untuk  berdalil  dengan  ayat-ayat 
(semacam)  ini  -walaupun  ia  itu  datang  berkenaan  dengan  orang-orang  musyrik  (asli)-  dan 
menuturkannya  pada  orang-orang  yang  taqlid  dengan  bentuk  taqlid  tercela  macam  apa 
saja,  maka  bagaimana  gerangan  dengan  taqlid  di  dalam  syirik  akbar  dan  kekafiran? 

E.  Taqlid  Adalah  Sebab  Bagi  Pendustaan  Dan  Pembangkangan. 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

yT  jlS' ,  a s  ^io'il h  Jq. g ll i  LoJj  ! j  A -c- yj  Ijj  Qj 

(C2-5  v  '  -ftjddajT 


" Bahkan  yang  sebenarnya,  mereka  mendustakan  apa  yang  mereka  belum  mengetahuinya  dengan 
sempurna  Padahal  belum  datang  kepada  mereka  penjelasannya.  Demikianlah  orang-orang  yang 
sebelum  mereka  telah  mendustakan  (rasul).  Maka  perhatikanlah  bagaimana  akibat  orang-orang  yang 
zalim  itu.”  (Yunus:  39) 

Asy  Syaukani  berkata:  "Dia  pindah  menjelaskan  bahwa  mereka  itu  bergegas  untuk 
mendustakan  Al  Qur'an  sebelum  mentadabburinya  dan  sebelum  memahami  makna- 
maknanya  dan  apa  yang  dikandungnya.  Begitulah  tindakan  orang  yang  membatu  di  dalam 
taqlid  dan  tidak  peduli  dengan  apa  yang  dibawa  oleh  orang  yang  mengajak  kepada  al  haq 
dan  berpegang  teguh  dengan  prinsip  obyektifitas,  akan  tetapi  dia  menolaknya  dengan 
sekedar  bahwa  hal  itu  tidak  sejalan  dengan  seleranya  dan  tidak  sesuai  dengan  keinginannya 
sebelum  dia  mengenal  maknanya  dan  mengetahui  kandungannya,  sebagaimana  yang  bisa 
engkau  lihat  dan  engkau  ketahui  secara  nyata.  Walhasil  bahwa  orang  yang  mendustakkan 
hujjah  yang  terang  dan  bukti  yang  nyata  sebelum  dia  mengetahuinya  secara  jelas,  maka  dia 
itu  tidak  berpegang  kepada  sesuatupun  di  dalam  pendustaan  ini  kecuali  sekedar  kejahilan 
dia  terhadap  apa  yang  didustakkannya  itu,  sehingga  dengan  pendustaan  semacam  ini 
berarti  dia  telah  mengumumkan  kepada  khalayak  dengan  suara  lantang  perihal  kebodohan 
dia,  dan  mencatat  dengan  catatan  yang  jelas  perihal  kebodohan  dia  dari  bisa  memahami 


35  Tafsir  Al  Qur’anil  'Adhim  2/108-109. 

28  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


hujjah,  sedangkan  hujjah  dan  orang  yang  membawanya  itu  sama  sekali  tidak  merasa  rugi 
sedikitpun  dengan  pendustaan  dia  itu. 

Musuh  tidak  akan  mencapai  dari  orang  jahil 
Apa  yang  dicapai  orang  jahil  dari  dirinya  sendiri 36 

F.  Orang  Yang  Mencari  Kebenaran  Pasti  Mendapatkan  Apa  Yang  Dicarinya. 

Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata:  "Bila  telah  terbukti  jelas  di  hadapanmu  bahwa 
orang  awam  itu  adalah  bertanya  kepada  ahli  ilmu  dan  orang  yang  kurang  bertanya  kepada 
orang  yang  sempurna,  maka  dia  wajib  bertanya  kepada  ahli  ilmu  yang  terkenal  dengan 
keshalihan  dan  kewara'annya  tentang  orang  yang  alim  terhadap  A1  Kitab  dan  Assunnah 
lagi  memahami  apa  yang  ada  di  dalam  keduanya  lagi  menguasai  ilmu-ilmu  alat  yang  dia 
perlukan  di  dalam  memahami  keduanya,  agar  mereka  mengarahkannya  kepada  orang  alim 
itu,  terus  dia  bertanya  kepadanya  tentang  masalahnya  seraya  meminta  darinya  agar 
menyebutkan  kepadanya  dalil  dari  Kitabullah  Snbhanahu  Wa  Ta'ala  atau  dari  Sunnah 
Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam,  sehingga  ia-pun  mengambil  al  haq  dari  sumbernya 
dan  mengambil  faidah  hukum  dari  tempatnya  serta  ia  selamat  dari  pendapat  orang  yang 
mana  orang  yang  berpegang  kepadanya  tidak  aman  dari  keterjatuhan  dalam  kekeliruan 
yang  menyelisihi  syari'at  lagi  bersebrangan  dengan  al  haq.  Barangsiapa  meniti  manhaj  ini 
dan  menelusuri  jalan  ini  maka  dia  pasti  mendapatkan  apa  yang  dicarinya  dan  tidak  akan 
kehilangan  orang  yang  menunjukannya  kepada  al  haq."37 

Al  'Allamah  Abu  Bithin  mufti  Diyar  Najdiyyah  rahimahullah  berkata:  "dan 
termasuk  yang  mengherankan  adalah  bahwa  sebagian  orang  bila  mendengar  orang  yang 
berbicara  perihal  makna  kalimat  (laa  ilaaha  illallaah)  ini  yang  berisi  penafian  dan  itsbat 
(penetapan),  maka  dia  mencelanya  dan  malah  berkata:  Kami  tidak  diperintahkan  untuk 
menilai  manusia  dan  menjelaskan  status  mereka.  Maka  dikatakan  kepadanya:  Justeru  kamu 
diwajibkan  untuk  memahami  tauhid  yang  merupakan  tujuan  Allah  dari  menciptakan  jin 
dan  manusia  dan  yang  mana  semua  rasul  mengajak  kepadanya,  dan  diwajibkan  juga 
mengetahui  lawannya  yaitu  syirik  yang  merupakan  dosa  yang  tidak  diampuni  dan  tidak 
ada  udzur  bagi  mukallaf  dalam  kebodohan  terhadapnya  serta  tidak  boleh  taqlid  di 
dalamnya,  karena  ia  adalah  ashlul  ushul  (pokok  dari  segala  pokok).  Barangsiapa  tidak 
mengenal  hal  ma'ruf  dan  tidak  mengingkari  kemungkaran,  maka  dia  itu  binasa,  apalagi  hal 
ma'ruf  terbesar  yaitu  tauhid  dan  hal  mungkar  terbesar  yaitu  syirik."38 

5.  Kufur  Kepada  Thaghut  Dan  Iman  Kepada  Allah. 


Allah  Suhhanahu  Wa  Ta'ala: 


£  y 

!@S 


4JJ  Ij  Gk  >  1  A  6. j  I  jJ  ! 


JLfii  <uiG 


q jJeJaJ  G  qr*-® 


36  Fathul  Qadir  dalam  satu  jilid  cetakan  pertama  hal  765. 

37  Irsyadul  Fuhul  hal  451. 

38  ‘Aqidatul  Muwahhidin,  Al  Intishar  Li  Hizbillahil  Muwahhidien:  11. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  29 


"Barangsiapa  yang  ingkar  kepada  Thaghut  dan  beriman  kepada  Allah,  maka  sesungguhnya  ia  telah 
berpegang  kepada  bnhul  tali  yang  amat  knat  yang  tidak  akan  putus.  Dan  Allah  Maha  mendengar  lagi 
Malta  mengetahui.  ”  (Al  Baqarah:  256) 


Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata: 


<11  VI  ‘'-Q  talil  Oj^  0-0  -1 -l*-j  L<s  (J£  ajljc.  ^jlliLaall  <_lll  Laj  ^jljjVlj  O-ljVI 

(  ^-laLoball  Jal^j^allj  ^JlLall  <aj^jlall  ^Ic.  fi^al  ^3  . "  'y  333  ^1  '£  l^_l  g  *  «a&jl  V  ^aj^ll  ojbdL  ^iLiL'ual  333 


l>  L$'  ) 

^  ill  VI 


"Yaitu  barangsiapa  berlepas  diri  dari  andad  (tandingan-tandingan  yang  diibadati),  antsan 
(berhala)  dan  apa  yang  diajakkan  oleh  syaithan  berupa  peribadatan  kepada  selain  Allah, 
dan  dia  mentauhidkan  Allah,  di  mana  dia  hanya  beribadah  kepada-Nya  dan  dia  bersaksi 
bahwa  tidak  ada  ilah  yang  berhak  diibadati  selain  Allah  maka  sesungguhnya  ia  telah 
berpegang  kepada  buhul  tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan  putus,  yaitu  dia  itu  telah 
tegap  di  atas  perintah-Nya  dan  istiqamah  di  atas  jalan  yang  benar  dan  ash  shirathil 
mustaqim."39 


A.  Definisi  Thaghut 


ill  .  *1  li<  II  Jla  ta^bsl  (jjax  3_kLai]l  G^)jai3  33 j  iJ^JI  jAj  ^jLudall  JjLxIwi  dljC-Uallj  ) 

13&U-G  Jlaj  ^jl  ^1  L<i&lj}j  O^^b^'  dyil  elljlS  duc-ljlall  <JC-  ill  (Jl3j  ^jUaiLuil  CjjC.Uil 

(  3lll  LjA  O'0  3JC.  La  dj^C-Llall  IcilLa  t^A^-al  a_l^L^a  <il  (jUliVI  ^3  /jl  Li  i .'.T  dj^C-Liil 


("Thaghut  itu  diambil  dari  kata  thughyan  yaitu  melampaui  batas.  Salaf  telah  menafsirkan 
thaghut  dengan  sebagian  individu-individunya,  Umar  Ibnul  Khaththab  radliyallahu  'anlin 
berkata:  Thaghut  adalah  syaithan,  Jabir  radliyallahu  'anhn  berkata:  Thawaghit  itu  adalah 
dukun-dukun  yang  mana  syaithan-syaithan  turun  mendatangi  mereka,"  dua  atsar  ini 
diriwayatkan  oleh  Ibnu  Abi  Hatim.  Mujahid  berkata:  Thaghut  adalah  syaithan  dalam  wujud 
orang  yang  mana  manusia  merujuk  hukum  kepadanya  sedangkan  dia  itu  adalah  pemimpin 
mereka.  Malik  berkata:  Thaghut  adalah  setiap  yang  diibadati  selain  Allah.")40 

Ucapan  Umar  ini  dikatakan  oleh  Ibnu  Katsir  di  dalam  tafsirnya  bahwa  ia  adalah 
ucapan  Ibnu  Abbas,  Abul  'Aliyah,  Mujahid,  'Atha,  Ikrimah,  Sa'id  Ibnu  Jubair,  Asy  Sya'biy, 
Al  Hasan,  Adi  Dlahhak  dan  Assuddiy,  dan  Ibnu  Katsir  berkata:  Sesungguhnya  ia  adalah 
kuat  sekali,  karena  ia  mencakup  segala  keburukan  yang  dianut  oleh  orang-orang  jahiliyyah 
berupa  peribadatan  kepada  berhala,  bertahakum  kepadanya  dan  meminta  pertolongan 
dengannya."41 

Allah  ta'ala  berfirman: 


*  f  n  '  "  f  "  -*  *  "  i \  f  "  i9 T ,  ,  f  7  "  is  ,  ^  f  "  •*  *  ■*'  ^  .ff  "n  ^  \ f 

I  J  I  I  Lstlo  £) I  £)j  ^jA  <JJj  I  L«  j  cfXJ  I  Jjj  I  L^j  I  j^a  I  *  0 ^  '  (j  J  jt-J ' 

I  j~*j  VhLo>  ♦  o'  j_) jjj  I o' 


"Apakah  kamu  tidak  memperhatikan  orang-orang  yang  mengaku  dirinya  telah  beriman  kepada  apa 
yang  diturunkan  kepadamu  dan  kepada  apa  yang  diturunkan  sebelum  kamu?  mereka  hendak 


39  Tafsir  Ibnu  Katsir  1/311. 

40  Taisirul  'Azizil  Hamid  hal:  50. 

41  Tafsir  Ibnu  Katsir  1/311 

30  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


berhakim  kepada  thaghut,  padahal  mereka  telah  diperintah  mengingkari  thaghut  itu.  Dan  syaitan 
bermaksud  menyesatkan  mereka  (dengan)  penyesatan  yang  sejauh-jauhnya."  (An  Nisa:  60) 


Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata  setelah  menuturkan  sebagian  makna-makna  ayat 


itu: 


jjC-Uallj  d^All  lA&bxi  Ia  AjjUlj  L_jUS]I  ^jC-  d*^  4aI1  IgjU  ;4iS  Ulb  (pA  ^X-l  Aj^\j  ^ 

(  ...liA 


"Ayat  ini  lebih  umum  dari  itu  semuanya,  karena  sesungguhnya  ayat  ini  mencela  orang 
yang  berpaling  dari  A1  Kitab  dan  Assunnah  dan  malah  bertahakum  kepada  selain  keduanya 
yang  merupakan  kebatilan,  dan  ialah  yang  dimaksud  dengan  thaghut  di  sini...."42 


Dan  firman-Nya  Snbhanahu  Wa  Ta'ala: 

£)l  1  j'S  *  I  *LJjl  I^JjLU2_3  j)  x '  )o )  I  ^  a  1  Q  j  J\J  ^  I  I  f. 

@5  L Hyjtgo  (p  IS^  1  }*>-  t  1 ! 


"Orang-orang  yang  beriman  berperang  di  jalan  Allah,  dan  orang-orang  yang  kafir  berperang  di  jalan 
thaghut,  sebab  itu  perangilah  kawan-kawan  syaitan  itu,  karena  sesungguhnya  tipu  daya  syaitan  itu 
adalah  lemah. "  (An  Nisa:  76). 

Ath  Thabari  berkata: 

(  .  ..dilL  <_ja  4jU]jV  4^.1-^Iaj  (jUadxUl  4x.Ua  j 

"(yaitu)  taat  kepada  syaitan,  jalannya  dan  manhajnya  yang  dia  syari'atkan  bagi  wali- 
walinya  dari  kalangan  orang-orang  yang  kafir  kepada  Allah...."43 


B.  Macam-Macam  Thaghut 


Walaupun  para  thaghut  itu  banyak,  akan  tetapi  ia  kembali  kepada  tiga  yang  telah 
disebutkan  oleh  Syaikh  Sulaiman  Ibnu  Sahman,  beliau  berkata: 

^  4jlj Uaj  4x.Ua  dljC-llaj  ajUx.  dl^X-Uaj  dlljX.Ua  ^1^1  djjX-Ua]l  ^ 

"Thaghut  itu  ada  tiga  macam,  thaghut  hukum,  thaghut  ibadah,  serta  thaghut  tha'at  dan 
mutaba'ah."44 

Imam  Ibnu  Qayyim  rahimahullah  berkata: 

jl  dill  ^)JX.  4_l]l  aSI ’ j  ^ja  d]_jX.Ua3  fc^UaA  j!  ^_jilA  jl  ^JA  AaUI  4d  U  d^  :ejjC.lkll  ^ 

I^jIaIj  lj|  t^UUJI  duc-bla  i  dll  4x.Ua  4jl  Q^aLlj  V  Iaj3  4jjxdaJ  jl  tdill  ^_ya  qjdj. *aj  jjx.  ^Ix.  4jjx Jd j  jl  dill  cA  4jj.  V»  1 

d^^-^b  dill  ^11  aSl aUll  Jx j  di_jX.Uall  SaldX.  dill  ojldX.  (jx.  didl^  t I^jla  (_^ulj]l  db^  diLaUj 

^  4ja_jtlAj  ClljxUa]l  4x.Ua  ^11  ^_yD  41^jaj  4dtd  Uaj  4dX.Ua  (jXj  dj_jX.Uail 

"Thaghut  adalah  segala  yang  dilampaui  batasnya  oleh  si  hamba,  baik  itu  yang  diibadati 
ataupun  yang  diikuti  ataupun  yang  ditaati,  maka  thaghut  setiap  kaum  adalah  orang  yang 


42  Tafsir  Ibnu  Katsir  1/519. 

43  Tafsir  Ath  Thabari  5/169. 

44  Ad  Durar  Assaniyyah  8/272. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  31 


mana  mereka  merujuk  hukum  kepadanya  selain  Allah  dan  Rasul-Nya,  atau  yang  mereka 
ibadati  selain  Allah,  atau  yang  mereka  ikuti  di  atas  selain  petunjuk  dari  Allah,  atau  yang 
mereka  taati  di  dalam  apa  yang  mereka  tidak  ketahui  bahwa  itu  adalah  ketaatan  kepada 
Allah;  ini  adalah  thaghut-thaghut  di  dunia,  jika  memperhatikannya  dan  memperhatikan 
keadaan  manusia  bersamanya  tentu  engkau  melihat  mayoritas  mereka  telah  berpaling  dari 
peribadatan  kepada  Allah  (ibadatullah)  terhadap  peribadatan  kepada  thaghut 
(ibadatuththaghut),  dan  dari  ketaatan  kepada-Nya  serta  ittiba  kepada  Rasul-Nya  terhadap 
ketaatan  dan  ittiba  kepada  thaghut."45 

C.  Keterjagaan  darah  Dan  Harta  Adalah  Dengan  Peribadatan  Hanya  Kepada 
Allah  dan  Kufur  Terhadap  Segala  yang  Diibadati  Selain  Allah 

Muslim  telah  meriwayatkan  (23)  dari  hadits  Abu  Malik  dari  ayahnya,  berkata:  Saya 
mendengar  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallarn  berkata: 

(  aill  4  ■  ■"'j  dLo  l-Ut  j  Laj  dj  V  (Jls  ) 

"Barangsiapa  mengucapkan  Laa  ilaaha  illallaah  dan  dia  ingkar  terhadap  segala  sesuatu  yang 
diibadati  selain  Allah,  maka  terjagalah  harta  dan  darahnya,  sedangkan  perhitungannya  adalah  kepada 
Allah/'46 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  tentang  Laa  ilaaha  illallaah: 

t  \  1  Vj  /  -  -  4  ^ .  ^r.  ^j|  ...  ) 

" . Dan  sudah  maklum  bahwa  keterjagaan  harta  dan  darah  secara  total  itu  tidak  terealisasi 

kecuali  dengannya  dan  dengan  menegakkan  haknya,  dan  begitu  juga  keselamatan  dari 
adzab  secara  total  tidak  terealisasi  kecuali  dengannya  dan  dengan  menegakkan  haknya."47 

D.  Orang  Yang  Bukan  Muwahhid  Maka  Pasti  Musyrik 


Allah  Snbhanahn  Wa  Ta'ala  berfirman: 


(Q  0 U-)  4jjTj  ^4  y>  (_£  $ 


"Dia-lah  yang  menciptakan  kamu  maka  di  antara  kamu  ada  yang  kafir  dan  di  antaramu  ada  yang 
mukmin.  Dan  Allah  Malta  melihat  apa  yang  kamu  kerjakan."  (At  Taghabun:  2) 


A1  Baghawi  rahimahullah  berkata: 

**  s 

(fyA  iL_Lud£j  a!  (JaS  AjLgjIj  (3^J  U-_Luj£j  t_]x3  (3^-  A  •••) 

cAi*  jljl  ^gjlsu  Ah  I  jV  filjj  Ah  I  cAjJAuiAJ  Ah  I  C 

(JaI  3i>^  A-dlc-j  4_iic.  4-1a  lilli  Ah  I  <jV  alj]  Ail  I  AjA Cj  lAAc. 


45  I’lamul  Muwaqqi’in  1/50. 

46  Muslim  23. 

47  At  Tibyan  Fi  Aqsamil  Qur’an  hal:  43. 


32 


www.millahibrahim.wordpress.com 


( . Dan  ringkasnya,  bahwa  Allah  telah  menciptakan  orang  kafir  sedangkan  kekafirannya 

adalah  perbuatan  dan  usahanya,  dan  Dia  telah  menciptakan  orang  mukmin  sedangkan 
keimanannya  adalah  perbuatan  dan  usahanya,  sehingga  bagi  masing-masing  dari  kedua 
pihak  ini  memiliki  usaha  dan  pilihan,  sedangkan  usaha  dan  pilihannya  itu  adalah  terjadi 
dengan  taqdir  dan  masyi-ah  (kehendak)  Allah.  Orang  mukmin  setelah  Allah 
menciptakannya  dia  itu  memilih  iman,  karena  Allah  ta'ala  menginginkan  hal  itu  darinya, 
mentaqdirkan  dia  di  atasnya  dan  mengetahui  hal  itu  darinya,  sedangkan  orang  kafir  setelah 
Allah  menciptakannya  dia  itu  memilih  kekafiran,  karena  Allah  ta'ala  menginginkan  hal  itu 
darinya,  mentaqdirkan  dia  di  atasnya  dan  mengetahui  hal  itu  darinya.  Ini  adalah  jalan 
Ahlussunnah  wal  Jama'ah,  barangsiapa  meniti  jalan  ini  maka  ia  mencapai  kepada 
kebenaran  dan  selamat  dari  paham  Jabriyyah  dan  Qadariyyah).48 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


jA^Ji J  AJLuj 


Cr4 


MI 


"Dan  tidak  ada  yang  bend  kepada  agama  Ibrahim,  melainkan  orang  yang  memperbodoh  dirinya 
sendiri ,"  (Al  Baqarah:  130) 

A1  Baghawi  rahimahullah  berkata: 


A. . .A  (Jlij  4 A.jA'i  la-luc.  ^ . -iV'  i  4  4  ,uVi  qaA.  ya  a'  j 

jd  AJV  Ai  jjC  AtC  <ji  lilljj  d ■  a  "  AxOa ^  dg  7" "  AAlddlj  4  A  . q ;  d^-^  ah*-*! 

(  igiia.  dil  o' 

(Ibnu  'Abbas  berkata:  "Barangsiapa  merugikan  dirinya  sendiri,"  Al  Kalbiy  berkata:  "Dia 
tersesat  akibat  dirinya  sendiri,"  Abu  Ubaidah  berkata:  "Dia  membinasakan  dirinya,"  Ibnu 
Kaisan  dan  Az  Zajjaj  berkata:  Maknanya:  membodohi  dirinya  sendiri,  safahah  itu  adalah 
kebodohan  dan  lemahnya  pikiran  sehingga  setiap  orang  safih  adalah  jahil,  itu  dikarenakan 
bahwa  orang  yang  beribadah  kepada  selain  Allah  itu  maka  dia  itu  jahil  terhadap  dirinya 
sendiri  dikarenakan  dia  itu  tidak  mengetahui  bahwa  Allah  telah  menciptakannya).49 

Ibnul  Qayyim  berkata  tentang  ayat  itu: 


d^kdl  cA  \lQ'b  cr'l  ajLq  1 .  'Q  tA  Aidli  <  n '  aAxm\  V  k  d 1  n  a ll  ^  . ^3  ) 

j  4_LiC.j  VAj  A-qC-j 

(Allah  subhanahu  telah  membagi  makhluk  menjadi  dua  bagian,  yaitu  safih  (orang  bodoh) 
yang  tidak  ada  yang  lebih  bodoh  darinya  dan  rasyid  (orang  yang  cerdas).  Orang  safih  adalah 
orang  yang  membenci  millahnya  dan  malah  beralih  kepada  syirik,  sedangkan  orang  rasyid 
adalah  orang  yang  berlepas  diri  dari  syirik  baik  berbentuk  ucapan,  amalan  dan  keadaan, 
sehingga  ucapannya  adalah  tauhid,  amalannya  adalah  tauhid,  keadaannya  adalah  tauhid 
dan  dakwahnya  juga  kepada  tauhid).50 


Dan  berkata  juga  rahimahullah: 


(  f'  s±y  a  lull  ^  oAi*-4"3  ) 


48  Ma'alim  At  Tanzil  hal  1319. 

49  Ma'alim  At  Tanzil  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal  66. 

50  Madarijus  Salikin  3/466. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  33 


(Orang  yang  berpaling  dari  tauhid  itu  adalah  orang  musyrik,  baik  dia  mau  ataupun  tidak, 
sedangkan  orang  yang  berpaling  dari  sunnah  adalah  mubtadi '  (ahli  bid'ah)  yang  sesat,  baik 
dia  mau  ataupun  tidak).51 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


Lalj  La]  (Jj  tcLlllj  <^3  OJJC.  Ajxj  tojji]  l-ljlc-  Alii  .\ntj  ^a  ) 

(  jadLAM  ^1]  /j il ■  2iidl  .  Ml  ~ °  *  ' aal  dd  l.l£j  1L&  lala.  ^a  jl 


(Orang  yang  tidak  beribadah  kepada  Allah  saja,  maka  dia  itu  mesti  beribadah  kepada 
selain-Nya,  dia  beribadah  kepada  selain-Nya  sehingga  dia  menjadi  orang  musyrik.  Di  mana 
di  tengah  Bani  Adam  ini  tidak  ada  orang  macam  ketiga,  namun  yang  ada  hanya  muwahhid 
dan  orang  musyrik,  atau  orang  yang  mencampurkan  ini  dan  itu  seperti  orang-orang  yang 
merubah  (ajaran)  dari  kalangan  pemeluk  agama-agama,  yaitu  orang-orang  Nasrani  dan 
orang-orang  yang  menyerupai  mereka  dari  kalangan  orang-orang  sesat  yang  mengaku 
muslim).52 


Dan  beliau  rahimahullah  berkata: 


(  ^jUa±J4]  4  q  11  J&J  4&1  QjSj  (jl  ^Ls  (jjdl  d  1  .  M-v  ^  Ajxj  . ..) 

(....Sehingga  setiap  orang  yang  tidak  beribadah  kepada  Allah  seraya  memurnikan  seluruh 
ketundukan  kepada-Nya,  maka  dia  itu  sudah  pasti  menjadi  orang  musyrik  yang  beribadah 
kepada  selain  Allah,  sedangkan  pada  hakikatnya  dia  itu  adalah  beribadah  kepada 
syaithan).53 


******** 


51  Ighatsatul  Luhfan  1/214. 

52  Majmu  Al  Fatawa  14/282. 

53  Majmu  Al  Fatawa  14/285.. 


34  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Kebathilan 

& 

Keburukan  Syirik 


1.  Mitsaq  Dan  Fithrah  Adalah  Hujjah  Dalam 
Kebatilan  Syirik 

2.  Keburukan  Syirik  Menurut  Akal 

3.  Berhujah  Dengan  Rububiyyah  Terhadap 
Kebathilan  Syirik 

4.  Kebersamaan  Selalu  Antara  Syirik  Dengan 
Kebodohan 


www.millahibrahim.wi 


dpress.com  I  35 


KEBATHILAN  DAN  KEBURUKAN  SYIRIK 


1.  Mitsaq  Dan  Fithrah  Adalah  Hujjah  dalam  Kebatilan  Syirik 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 

's  '  l  ~t9  t  *  '  *  "  *  'V''  ^  *  &  .  '  *  ^  'V  *6  *  » '  \  \ y  '  ^ 

j  ^4j  Q JJ  La  La  J  j-a  ^-4jL_9  ^j_aj  4_P*  J_A  Lu»  ^4jj  ^j_a  0  ® 

^  •  j LI !  jt  A=  I  Abj  I  3^/*  (_5  Ab  *-b®  joJiS- jbJ Is  i_jly>-  1  ^4_>  jhS^j 


"Apakah  (orang-orang  kafir  itn  s avia  dengan)  orang-orang  yang  ada  mempunyai  bukti  yang  nyata 
(Al  Quran)  dari  Tuhannya,  dan  diikuti  pula  oleh  seorang  saksi  (Muhammad)  dari  Allah  dan  sebelum 
Al  Quran  itu  telah  ada  kitab  Musa  yang  menjadi  pedoman  dan  rahmat? .  mereka  itu  beriman  kepada 
Al  Quran.  Dan  barangsiapa  di  antara  mereka  (orang-orang  Quraisy)  dan  sekutu-sekutunya  yang 
kafir  kepada  Al  Quran,  maka  nerakalah  tempat  yang  diancamkan  baginya,  karena  itu  janganlah  kamu 
ragu-ragu  terhadap  Al  Quran  itu.  Sesungguhnya  (Al  Quran)  itu  benar-benar  dari  Tuhanmu,  tetapi 
kebanyakan  manusia  tidak  beriman."  (Huud:  17) 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata:  (Allah  ta'ala  mengabarkan  tentang  keadaan  kaum 
mukminin  yang  mana  mereka  itu  berada  di  atas  fithrah  Allah  ta'ala  yang  telah 
memfithrahkan  hamba-hamba-Nya  di  atasnya,  berupa  pengakuan  kepada-Nya  bahwa  tidak 
ada  ilah  yang  berhak  diibadati  kecuali  Dia,  sebagaimana  firman-Nya  ta'ala: 


^  I  — 2HJ'i  aJjI  jjlAJ  (J-jAP  *b/  ipdc-  J.LJI  QoS  jjJI  <Ui1  c ■> j  Ails 


" Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  Allah;  (tetaplah  atas)  fitrah  Allah  yang 
telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu.  tidak  ada  perubahan  pada  fitrah  Allah.  (Itulah)  agama 
yang  lurus;  tetapi  kebanyakan  manusia  tidak  mengetahui."  (Ar  Ruum:  30) 

Di  dalam  Ash  Shahihain  dari  Abu  Hurairah  radliyallahu  'anhu  berkata:  Rasulullah 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


(  £  L  j  ‘  V  1  *  ^7-  4  A1Q  J  A  AAQ  A  djJ  4  j\  1  4  ■  h  .  '7  y  oi^jli  qpaali  djj  -  O  y  dS  j 


" Setiap  yang  terlahir  itu  dilahirkan  di  atas  fithrah,  kemudian  kedua  orang  tuanya  menjadikannya 
Yahudi,  Nashrani  atau  Majusi,  sebagaimana  hezvan  dilahirkan  sebagai  hezvan  yang  mulus,  apakah 
kalian  mendapatkan  suatu  cacat  padanya.”5i  55 

Dan  berkata  pada  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


54  Al  Bukhari  (1385)  dan  Muslim  (2658) 

55  Mukhtashar  Tafsir  Ibni  Katsir  milik  Ahmad  Muhammad  Syakir  (2/223)  cetakan  pertama  Darui  Wafa  1424-2003. 
36  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


i.  ^ 

~  s  r,  '  's  »  ■*  '  *s  s  -*  *  Z  's  *  s  r>  t  '■$  *  *  *  '  '  '  f  '  t*  '  '  *  Z 

b-CgA  IP  'jJ'-®  }^Pj)  ^s/J\  ^  yAJr-’'j  ytA^  f-5'*  Cr?  d-43  ai'*  M3 

✓  ''  '  s  9  s  4  *  *“  s  s  ,  a  *  *  ' 

(f^ij  yJ-aiP  I  jLla  ^p  Lx  A=  lj  J  4-ojIaJ  I  ^ jj  I  jJ  jJLj 


"Dan  (ingatlah),  ketika  Tuhanmu  mengeluarkan  keturunan  anak-anak  Adam  dari  sidbi  mereka  dan 
Allah  mengambil  kesaksian  terhadap  jiwa  mereka  (seraya  berfirman):  "Bukankah  Aku  ini 
Tuhanmu?"  mereka  menjawab:  " Betul  (Engkau  Tuhan  kami),  kami  menjadi  saksi".  (Kami  lakukan 
yang  demikian  itu)  agar  di  hari  kiamat  kalian  tidak  mengatakan:  " Sesungguhnya  kami  (Bani  Adam) 
adalah  orang-orang  yang  lengah  terhadap  ini  (keesaan  Tuhan)/'  (Al  A'raf:  172) 

(Yaitu:  Dia  menciptakan  mereka  dalam  keadaan  mereka  bersaksi  terhadap  hal  itu  lagi 
mengatakan  kepadanya  baik  secara  keadaan  maupun  ucapan.  Sedangkan  kesaksian  itu  bisa 
berbentuk  ucapan  seperti  firman-Nya: 


>  ,  E. 


lS  IjJ  Ls  !  Lila  l&JJ  •WtJ  (J&  ^  *  j*  Ij  JJ  I  (j*j  ylj  pl~\ 

2=e. 

s'  0  }  '  j?  £  l  i-  _ °  %  s  rs  t  ^  S  09 ^  }r>  s''  ^  S 

idf$)  IjjlS"  J^fi\  L~j JUl  if/>dl  JLgj JA?  LL~ijl  J^p 


"Haz  golongan  jin  dan  manusia,  apakah  belum  datang  kepadamu  rasid-rasid  dari  golongan  kamu 
sendiri,  yang  menyampaikan  kepadamu  ayat-ayat-Ku  dan  memberi  peringatan  kepadamu  terhadap 
pertemuanmu  dengan  hari  ini?  mereka  berkata:  " Kami  menjadi  saksi  atas  diri  kami  sendiri", 
kehidupan  dunia  telah  menipu  mereka,  dan  mereka  menjadi  saksi  atas  diri  mereka  sendiri,  baluua 
mereka  adalah  orang-orang  yang  kafir."  (Al  An' am:  130) 

Dan  kadang  berbentuk  keadaan,  sebagaimana  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


*  4  ■*  'J  *-  9  s  '  4  * 

jLJl  ^ 


I  (jl  JU  ^ 

j* 

{©S 


" Tidaklah  pantas  orang-orang  musyrik  itu  memakmurkan  mesjid-mesjid  Allah,  sedang  mereka 
mengakui  bahwa  mereka  sendiri  kafir.  Itulah  orang-orang  yang  sia-sia  pekerjaannya,  dan  mereka 
kekal  di  dalam  neraka."  (At  Taubah:  17) 


Yaitu  keadaan  mereka  manjadi  saksi  atas  mereka  perihal  hal  itu,  bukan  bahwa  mereka 
mengatakan  hal  itu.  Dan  sebagaimana  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

ddJ'i  Jp  /‘Cjj 


" Dan  sesungguhnya  manusia  itu  menyaksikan  (sendiri)  keingkarannya."  (Al  'Adiyat:  7) 

Sebagaimana  bahwa  pertanyaan  itu  kadang  dengan  ucapan  dan  kadang  dengan 
keadaan,  sebagaimana  di  dalam  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


_ ^  jp  S  £  s  s  ^  ^  ^ ^  j,  ‘5^.  —  ^  s  x  9  o  £  ji  ^  ^  ^  s' 

(frtf  j  I  i  s,  •  ->!  Wj  Y  ^1)1  iSss «-*j  oj-«3JLlu  L 


"Dan  Dia  telah  memberikan  kepadamu  (keperluanmu)  dan  segala  apa  yang  kamu  mohonkan 
kepadanya.  dan  jika  kamu  menghitung  nikmat  Allah,  tidaklah  dapat  kamu  menghinggakannya. 
Sesungguhnya  manusia  itu  sangat  zalim  dan  sangat  mengingkari  (nikmat  Allah)."  (Ibrahim:  34) 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  37 


Mereka  berkata:  Dan  di  antara  yang  menunjukan  bahwa  itulah  yang  dimaksud 
dengan  hal  ini,  adalah  bahwa  penjadian  pengambilan  kesaksian  itu  sebagai  hujjah  atas  diri 
mereka  di  dalam  penyukutuan  (Allah)  seandainya  hal  itu  telah  terjadi  -sebagaimana  yang 
dikatakan  oleh  orang  yang  mengatakannya-,  tentulah  setiap  orang  mengingatnya  agar 
menjadi  hujjah  terhadapnya.  Bila  ada  yang  mengatakan  bahwa  pemberitahuan  Rasul 
shallallahu  'alaihi  ivci  sallam  itu  adalah  cukup  perihal  keberadaannya? 

Maka  jawabannya:  Bahwa  orang-orang  yang  mendustakan  dari  kalangan  kaum 
musyrikin,  mereka  itu  mendustakan  semua  yang  dibawa  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam 
baik  ini  maupun  yang  lainnya.  Sedangkan  hal  ini  adalah  dijadikan  sebagai  hujjah  yang 
berdiri  sendiri  terhadap  diri  mereka,  maka  ini  menunjukan  bahwa  ia  itu  adalah  fithrah  yang 
mana  manusia  difithrahkan  di  atasnya  berupa  pengakuan  terhadap  tauhid,  oleh  sebab  itu 
Dia  berfirman  <^>  at  ^  yaitu:  " agar  di  hari  kiamat  kalian  tidak  mengatakan"  ^  PAA  \x»  gi-  iIE  di 
" Sesungguhnya  kami  (Bani  Adam)  adalah  orang-orang  yang  lengah  terhadap  ini  (keesaan  Tuhan)" 
yaitu  terhadap  ketauhidan,  "atau  agar  kamu  tidak  mengatakan:  "Sesungguhnya  orang-orang  tua 
kami  telah  mempersekutukan  Tuhan  sejak  dahulu,"56 

A1  Baghawi  rahimahullah  berkata:  5gj  ^  $$  &  vjjoT  %ai  di  \jjte  jl  Dia  berkata: 

Sebab  Aku  mengambil  mitsaq  itu  atas  diri  kalian  adalah  supaya  kalian  wahai  orang-orang 
musyrik  tidak  berkata:  "Sesungguhnya  orang-orang  tua  kami  telah  mempersekutukan  Tuhan  sejak 
dahulu  dan  mereka  telah  melanggar  perjanjian  sedangkan  kami  adalah  keturunan  setelah  mereka,” 
yaitu  bahwa  kami  ini  dahulu  adalah  para  pengikut  mereka,  sehingga  kami  mencontoh 
sepak  terjang  mereka,  terus  kalian  menjadikan  hal  ini  sebagai  udzur  bagi  diri  kalian  dan 
kalian  mengatakan  ^  djbAs\  yd  q  ^  "Maka  apakah  Engkau  akan  membinasakan  kami  karena 

perbuatan  orang-orang  yang  sesat  dahulu"  yaitu  apakah  Engkau  mengadzab  kami  dengan 
sebab  dosa  orang-orang  tua  kami  yang  sesat  dahulu.  Maka  mereka  tidak  bisa  berhujjah  lagi 
dengan  ucapan  semacam  ini  setelah  pengingatan  Allah  ta'ala  perihal  pengambilan  mitsaq 
terhadap  tauhid  ini.  ^  oiryi  4  yaitu  Kami  menjelaskan  ayat-ayat  itu  supaya  manusia 

semuanya  mentadabburinya  4  UAj  y  dan  supaya  mereka  kembali  dari  kekafiran 

kepada  tauhid.57 

Asy  Syaukaniy  berkata:  (Kami  lakukan  yang  demikian  itu)  agar  di  hari  kiamat  kalian 
tidak  mengatakan:  "Sesungguhnya  kami  (Bani  Adam)  adalah  orang-orang  yang  lengah  terhadap 
ini."  Yaitu  dari  keberadaan  bahwa  Rabb  kami  itu  adalah  Esa  lagi  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya. 
Sedangkan  firman-Nya  ^  &  vjJoT  &\  jt  adalah  di'athafkan  kepada  ^  yEE  yang 

pertama,  yaitu  Kami  lakukan  hal  itu  karena  untuk  menghindari  kalian  beralasan  dengan 
kelengahan  atau  kalian  menyandarkan  syirik  kepada  orang-orang  tua  kalian  tidak  kepada 
diri  kalian.  Dan  (atau)  adalah  untuk  mencegah  kekosongan  hukum  bila  tidak 
digabungkan,  di  mana  bisa  saja  mereka  beralasan  dengan  gabungan  kedua  alasan  itu,  nE  ^ 

yaitu  sebelum  zaman  kami,  “sedangkan  kami  adalah  keturunan  setelah  mereka,”  tidak 
mendapatkan  petunjuk  kepada  al  haq  dan  tidak  mengetahui  kebenaran,  "Maka  apakah 
Engkau  akan  membinasakan  kami  karena  perbuatan  orang-orang  yang  sesat  dahulu"  dari  kalangan 


56  Mukhtashar  tafsir  Ibni  Katsir  2/65-66. 

57  Tafsir  Al  Baghawiy  cetakan  pertama  dala  satu  jilid  hal  5oo,  Dar  Ibni  Hazm  1423H-2002M. 
38  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


orang-orang  tua  kami  sedangkan  tidak  ada  dosa  bagi  kami  karena  kejahilan  kami  dan 
kelemahan  kami  dari  mengamati  serta  karena  sikap  kami  mengikuti  jejak  para  pendahulu 
kami. 

Allah  ta'ala  telah  menjelaskan  di  dalam  ayat  ini  hikmah  yang  karenanya  Dia 
mengeluarkan  mereka  dari  punggung  Adam  dan  menjadikan  mereka  sebagai  saksi  atas  diri 
mereka  sendiri,  bahwa  Dia  melakukan  hal  itu  terhadap  mereka  supaya  di  hari  kiamat 
mereka  tidak  mengatakan  ucapan  ini  dan  tidak  beralasan  dengan  alasan  yang  batil  ini  serta 
tidak  berudzur  dengan  udzur  yang  gugur  ini.  IA--A"  Yaitu:  Penjelasan  semacam  itu  y 
^  oyu-j j  yjliJj  oiryi  "Kami  menjelaskan  ayat-ayat  itu  supaya  mereka  kembali"  kepada  al  haq  dan 
meninggalkan  kebatilan  yang  selama  ini  mereka  anut."58 

2.  Keburukan  Syirik  Menurut  Akal 

Al  Qur'an  sangat  sarat  dengan  ajakan  untuk  ber -tadabbur,  mengamati  dan 
mempergunakan  akal  untuk  mencapai  kepada  hakikat  kebenaran  terutama  hakikat  tauhid 
dan  urgensinya  serta  (hakikat)  syirik  dan  kebatilannya.  Allah  telah  memberikan 
perumpamaan-perumpamaan  terhadap  hal  itu  bagi  manusia  dengan  tujuan  supaya  mereka 
memahami.  Seandainya  keburukan  syirik  dan  kebaikan  tauhid  itu  tidak  bisa  diketahui  oleh 
akal,  tentulah  perumpamaan-perumpamaan  itu  tidak  memiliki  makna. 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata:  (Begitu  juga  pengingkaran  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala  terhadap  keburukan  penyekutuan-Nya  di  dalam  ilahiyyah-Nya  dan  peribadatan 
yang  lain  bersama-Nya  dengan  permisalan-permisalan  yang  Dia  berikan,  dan  Dia 
menegakkan  dalil-dalil  'aqli  terhadap  kebatilannya.  Seandainya  syirik  itu  menjadi  buruk 
hanya  dengan  syari'at,  tentulah  dalil-dalil  'aqli  dan  permisalan-permisalan  tersebut  tidak 
memiliki  makna.  Dan  menurut  orang-orang  yang  mengatakan  bahwa  akal  itu  tidak  bisa 
mengetahui  hal  baik  dan  hal  buruk,  bahwa  menurut  akal  boleh  saja  Allah  memerintahkan 
penyekutuan  dan  peribadatan  kepada  selain-Nya,  dan  bahwa  syirik  itu  hanya  diketahui 
keburukannya  dengan  sebab  adanya  larangan  Allah  darinya,  oh...  sungguh  sangat 
mengherankan!  Faidah  apa  yang  tersisa  di  dalam  permisalan-permisalan,  hujjah-hujjah  dan 
bukti-bukti  nyata  yang  menunjukan  terhadap  keburukannya  dalam  pandangan  akal  yang 
sehat  dan  fithrah?  dan  bahwa  syirik  itu  adalah  keburukan  yang  paling  buruk  dan 
kedzaliman  yang  paling  dzalim.  Dan  hal  apa  yang  bisa  dianggap  sah  pada  akal  bila  ia  tidak 
mengetahui  keburukan  syirik  sedangkan  pengetahuan  perihal  keburukannya  itu  adalah  hal 
yang  jelas  lagi  diketahui  secara  pasti  oleh  akal,  dan  bahwa  para  rasul  itu  telah 
mengingatkan  umat-umatnya  terhadap  apa  yang  ada  di  dalam  akal  dan  fithrah  mereka 
perihal  keburukan  syirik  itu. 

Al  qur'an  adalah  penuh  dengan  hal  ini  -yaitu  dalil-dalil  'aqli  terhadap  kebatilan  dan 
keburukan  syirik-  bagi  orang  yang  mentadabburinya,  seperti  firman  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala'. 


58  Fathul  Qadir  hal  630  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  1421H-2002M  Dar  Ibni  Hazm. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  39 


£  I  4^3  Lj  ^  ^  1  *  ^  J  J  Lo  ^  £  1  —  ~  yu»  ^-^CxLc-J  1  t^^SLLa  La  I  ^jA  *^LLa  ^.^J 


£  £  (  > 


*  •< 


f?^)  ^  A  j  LLajtj  >>y2J  C-i;  ^  I  ^J  A  a  'i  d4J '  j_^=  ^SL»Lij  I  ^  Aa~  a^/T  ^  g'< ^3  LA 


"D/fl  membuat  perumpamaan  untuk  kalian  dari  diri  kalian  sendiri.  Apakah  ada  di  antara  hamba- 
sahaya  yang  kalian  miliki,  sekutu  bagi  kalian  dalam  (memiliki)  rezeki  yang  telah  Kami  berikan  kepada 
kalian;  sehingga  kalian  sama  dengan  mereka  dalam  (hak  mempergunakan)  rezeki  itu,  kalian  takut 
kepada  mereka  sebagaimana  kalian  takut  kepada  diri  kalian  sendiri?  Demikianlah  Kami  jelaskan  ayat- 
ayat  bagi  kaum  yang  berakal. "  (Ar  Ruurn:  28). 

Allah  Subhanahn  Wa  Ta'ala  menghujjahi  mereka  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  akal 
mereka  perihal  buruknya  hamba  sahaya  seseorang  menjadi  sekutu  baginya.  Bila  saja  orang 
menganggap  buruk  dan  tidak  rela  hamba  sahayanya  itu  menjadi  sekutunya,  maka 
bagaimana  kalian  menjadikan  bagi-Ku  dari  hamba-hamba-Ku  sekutu-sekutu  yang  kalian 
ibadati  seperti  peribadatan  kalian  kepada-Ku?  Ini  menunjukan  bahwa  keburukan 
peribadatan  kepada  selain  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  itu  adalah  terpancang  di  dalam  akal 
dan  fithrah,  sedangkan  dalil  naqli  mengingatkan  akal  dan  mengarahkannya  untuk 
mengetahui  apa  yang  telah  tersimpan  di  dalamnya  berupa  keburukan  syirik  itu. 

Begitu  juga  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


S  £ 


dJJ  -Lc-4- 1  ^Jj>- ^  Lcd^o  *^L>- r  4-p  bL>- J  bLA  1  LpyV3 

ic 2); 


" Allah  membuat  perumpamaan  (yaitu)  seorang  laki-laki  (budak)  yang  dimiliki  oleh  beberapa  orang 
yang  berserikat  yang  dalam  perselisihan  dan  seorang  budak  yang  menjadi  milik  penuh  dari  seorang 
laki-laki  (saja);  Adakah  kedua  budak  itu  sama  halnya?  segala  puji  bagi  Allah  tetapi  kebanyakan 
mereka  tidak  mengetahui. "  (Az  Zumar:  29). 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berhujjah  terhadap  keburukan  syirik  dengan  apa  yang 
diketahui  akal,  berupa  perbedaan  antara  seorang  hamba  sahaya  yang  dimiliki  banyak 
pemilik  yang  saling  bertengkar  lagi  buruk  prilaku  dengan  seorang  hamba  sahaya  yang 
dimiliki  seorang  tuan  saja  yang  mana  dia  telah  menyerahkan  dirinya  sepenuhnya 
kepadanya.  Maka  apakah  sah  menurut  akal  bila  keadaan  dua  hamba  sahaya  ini  sama? 
Maka  begitu  juga  keadaan  orang  musyrik  dan  muwahhid  yang  telah  menyerahkan 
'ubudiyyah-nya  kepada  Ilah-nya  yang  haq,  tentu  keduanya  tidak  sama).59 

3.  Berhujjah  Dengan  Rububiyyah  Terhadap  Kebatilan  Syirik  Dalam 
Uluhiyyah 


Ini  adalah  ucapan  yang  sangat  indah  milik  A1  'Allamah  Muhammad  A1  Amin 
Walad  Muhammad  A1  Mukhtar  A1  Jakniy  (Asy  Syinqithiy,  pent)  rahimahullah  saat  beliau 
menafsirkan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


59  Madarijus  Salikin  1/253-256. 


40 


www.millahibrahim.wordpress.com 


"Sesungguhnya  Al  Quran  ini  memberikan  petunjuk  kepada  (jalan)  yang  lebih  turns  dan  memberi 
khabar  gembira  kepada  orang-orang  mu  'min  yang  mengerjakan  amal  saleh  bahzva  bagi  mereka  ada 
pahala  yang  besar. "  (Al  Isra:  9) 

Beliau  berkata:  (Di  dalam  Al  Qur'anul  'Adhim  banyak  sekali  pengutaraan  dalil 
terhadap  orang-orang  kafir  dengan  pengakuan  mereka  kepada  Rububiyyah-Nya  jalla  wa 
'alaa  terhadap  kewajiban  mentauhidkan-Nya  di  dalam  ibadah-Nya.  Oleh  sebab  itu  Dia 
mengkhithabi  mereka  di  dalam  tauhid  rububiyyah  dengan  istifham  taqriri  (pertanyaan  yang 
bersifat  pengukuhan/  pengakuan),  kemudian  bila  mereka  sudah  mengakui  rububiyyah- 
Nya,  maka  Dia  menghujjahi  mereka  dengannya  terhadap  keberadaan  bahwa  Dia  sajalah 
Yang  Berhak  untuk  diibadati,  dan  Dia  mencerca  mereka  seraya  mengingkari  mereka  atas 
penyekutuan-Nya  dengan  yang  lain  padahal  mereka  itu  mengakui  bahwa  bahwa  Dia-lah 
satu-satunya  Rabb,  karena  barangsiapa  yang  telah  mengakui  bahwa  Dia  adalah  satu- 
satunya  Rabb,  maka  sudah  suatu  kemestian  dia  itu  mengakui  bahwa  hanya  Dia-lah  yang 
berhak  untuk  diibadati. 

Di  antara  contoh  hal  itu  adalah  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


y  -*  *  s  '  ^  9.  s'  9-  s'  s  r,'e  ^ 

4i)l  (pjJj.aA.v3  ^  .  j? 


“ Katakanlah :  "Siapakah  yang  memberi  rezki  kepadamu  dari  langit  dan  bumi,  atau  siapakah  yang 
knasa  (menciptakan)  pendengaran  dan  penglihatan,  dan  siapakah  yang  mengeluarkan  yang  hidup 
dari  yang  mati  dan  mengeluarkan  yang  mati  dari  yang  hidup  dan  siapakah  yang  mengatur  segala 
urusan?”  Maka  mereka  akan  menjawab:  " Allah (Yunus:  31) 


Kemudian  tatkala  mereka  telah  mengakui  rububiyyah-Nya,  maka  Dia  mencerca  mereka 
seraya  mengingkari  mereka  atas  kemusyrikannnya,  dengan  firman-Nya: 

-  - 

Nil  jjii 


Maka  katakanlah  "Mangapa  kamu  tidak  bertakwa  kepada-Nya)?  "  (Yunus:  31) 
Dan  di  antaranya  juga  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


—  ^  s'  S'  *  s’  * 

0]  4*?  <j*3 1 J5 


"Katakanlah:  "Kepunyaan  siapakah  bumi  ini,  dan  semua  yang  ada  padanya,  jika  kamu  mengetahui?  " 

(Al  Mu'minun:  84) 

^  '  't  *  ^  '  *  *  s' 

^  •  J  1  jJLLuj 


"Mereka  akan  menjawab :  "Kepunyaan  Allah. "  (Al  Mu'minun:  85) 

Kemudian  tatkala  mereka  telah  mengakui  rububiyyah-Nya,  maka  Dia  mencerca  mereka 
seraya  mengingkari  mereka  atas  kemusyrikannnya,  dengan  firman-Nya: 


Nil 


Katakanlah:  "Maka  Apakah  kamu  tidak  ingat?"  (Al  Mu'minun:  85) 


Kemudian  berfirman: 


I  Jp j*3  I  Ojj  £^-A!  I  C->  jJ-«-4j  I  <L>J  lj3 


"Katakanlah:  "Siapakah  yang  Empunya  langit  yang  tujuh  dan  yang  Empunya  'Arsy  yang  besar?" 

(Al  Mu'minun:  86) 

Kemudian  tatkala  mereka  telah  mengakui  rububiyyah-Nya,  maka  Dia  mencerca  mereka 
seraya  mengingkari  mereka  atas  kemusyri  kannnya,  dengan  firman-Nya: 

9  s'  '  't  *  ^  $  *  *  s 

(0  ^  I  4JJ  , _  ♦  ^j2->wuo 


"Mereka  akan  menjawab:  " Kepunyaan  Allah."  Katakanlah:  "Maka  apakah  kamu  tidak  bertakwa?" 

(Al  Mu'minun:  87) 

Kemudian  berfirman: 


^  9'r>  '  9  *  r" '  9  s  }  9  9  '  *9  9  t  '  * 

>V;  {jjAxj  ^  ■  )\  a~1p  j$-£~  3^3  *(^5^  ^ 


"Katakanlah:  "Siapakah  yang  di  Tangari-Nya  berada  kekuasaan  atas  segala  sesuatu  sedang  Dia 
melindungi,  tetapi  tidak  ada  yang  dapat  dilindungi  dari  (azab)-Nya,  jika  kamu  mengetahui?  "  (Al 

Mu'minun:  88) 

Kemudian  tatkala  mereka  telah  mengakui  rububiyyah-Nya,  maka  Dia  mencerca  mereka 
seraya  mengingkari  mereka  atas  kemusyrikannnya,  dengan  firman-Nya: 

9  s  *  ^  $  *  *  s 

^  •  J  ^ 1-3  Aii  ^  j  qj  qJS-d*) 


"Mereka  akan  menjawab:  "Kepunyaan  Allah."  Katakanlah:  "(Kalau  demikian),  maka  dari  jalan 
manakah  kamu  ditipu?"  (Mu'minun:  89) 

Dan  di  antaranya  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


AU  I  -*-■  1 3  I  ^3  A  j) 1  o.  ~d  I  y  ^  d  (3^3 


"Dan  sesungguhnya  jika  kamu  tanyakan  kepada  mereka:  "Siapakah  yang  menjadikan  langit  dan 
bumi  dan  menundukkan  matahari  dan  bulan?"  tentu  mereka  akan  menjawab:  "Allah"  (Al 

'Ankabut:  61) 

Kemudian  tatkala  telah  sah  pengakuan  mereka  itu,  maka  Dia  mencerca  mereka  seraya 
mengingkari  mereka  atas  kemusyrikannnya,  dengan  firman-Nya: 


"Maka  betapakah  mereka  (dapat)  dipalingkan  (dari  jalan  yang  benar)."  (Al  'Ankabut:  61) 
Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


Oaj  ^  l  Aj  L2>-  li  'c  D  f  L«2k! I  A  jA  Jjj  ^  L* 


"Dan  sesungguhnya  jika  kamu  menanyakan  kepada  mereka:  "Siapakah  yang  menurunkan  air  dari 
langit  lain  menghidupkan  dengan  air  itu  bumi  sesudah  matinya?"  tentu  mereka  akan  menjawab: 
" Allah" (Al  'Ankabut:  63) 


Kemudian  tatkala  telah  sah  pengakuan  mereka  itu,  maka  Dia  mencerca  mereka  seraya 
mengingkari  mereka  atas  kemusyrikannya,  dengan  firman-Nya: 


aJJ  J_L>jT  J5 


42  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


"Katakanlah:  "Segala  puji  bagi  Allah",  tetapi  kebanyakan  mereka  tidak  memahami(nya)."  (Al 

'Ankabut:  63) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


I  Jko-  Ljlu  Ls  L«  £  I 


l yi 


^ ^  'Jj>b  o(y-«~4jT  p^£>-  ^  I  fSjj)  ^  )£  !&>  C*l 

La I j^gu  (j!  JhSk]  ^  U> 


" Apakah  Allah  yang  lebih  baik,  ataukah  apa  yang  mereka  persekutukan  dengan  Dia?"  atan  siapakah 
yang  telah  menciptakan  langit  dan  bumi  dan  yang  menurunkan  air  untukmu  dari  langit,  lain  Kami 
tumbuhkan  dengan  air  itn  kebun-kebun  yang  berpemandangan  indah,  yang  kamu  sekali-kali  tidak 
mampn  menumbuhkan  pohon-pohonnya ?"  )."  (An  Naml:  59-60) 


Tidak  diragukan  lagi  bahwa  jawaban  yang  tidak  ada  lagi  jawaban  lain  adalah 
bahwa  Dzat  Yang  Maha  Kuasa  terhadap  penciptaan  langit  dan  bumi  serta  apa  yang 
disebutkan  bersama  keduanya  adalah  lebih  baik  dari  benda  mati  yang  tidak  kuasa  terhadap 
sesuatupun.  Kemudian  tatkala  telah  pasti  pengakuan  mereka  itu,  maka  Dia  mencerca 
mereka  seraya  mengingkari  mereka  atas  kemusyri kannya,  dengan  firman-Nya: 

_  -  *  „i'*'  i-f  '<  »  \  f 

CS3-  0  y  A*--  (“ j3  J*-*  Lh  kii  I  4jJ  j  I 


Apakah  disamping  Allah  ada  Tuhan  (yang  lain)?  bahkan  (sebenarnya)  mereka  adalah  orang-orang 
yang  menyimpang  (dari  kebenaran)."  (An  Naml:  60). 

Ayat-ayat  semacam  ini  sangat  ban  yak,  oleh  karena  itu  kami  telah  menuturkan  di 
tempat  lain  bahwa  setiap  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  tauhid  rububiyyah  adalah 
istifham  taqriri  (pertanyaan  yang  bersifat  pengukuhan)  yang  dimaksudkan  darinya  bahwa 
mereka  itu  bila  telah  mengakui,  maka  disematkan  bagi  mereka  cercaan  dan  pengingkaran 
di  atas  pengakuan  itu,  karena  orang  yang  mengakui  rububiyyah  itu  secara  pasti  harus 
mengakui  uluhiyyah).60 

Ibnul  Qayyim  berkata  rahimahullah:  (Ilahiyyah  yang  mana  para  rasul  telah 
mengajak  umat-umatnya  untuk  mentauhidkan  Rabb  (Allah)  dengannya  adalah  ibadah  dan 
ta-alluh  (penghambaan  diri),  dan  di  antara  lazvazim  (kemestian-kemestian)nya  adalah:  tauhid 
rububiyyah  yang  telah  diakui  oleh  keum  musyrikin,  kemudian  Allah  menghujjahi  mereka 
dengannya,  karena  bila  sudah  mengakui  tauhid  rububiyyah  maka  sudah  pasti  harus 
mengakui  tauhid  ilahiyyah).61 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata:  (Tempat  ini  adalah  perihal  penetapan  rububiyyah 
dan  tauhid  uluhiyyah,  di  mana  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


C5J'  — Js-  ^  tjJLb- 

" Apakah  mereka  diciptakan  tanpa  sesuatupun  ataukah  mereka  yang  menciptakan  (diri  mereka 
sendiri)?"  (Ath  Thuur:  35) 


60  Adlwaul  Bayan. 

61  Ighatsatl  Luhfan  2/135. 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  43 


Yaitu:  Apakah  mereka  itu  ada  tanpa  ada  yang  mengadakan?  Ataukah  mereka  mengadakan 
diri  mereka  sendiri?  Yaitu  tidak  ini  dan  tidak  yang  ini  juga,  namun  Allah-lah  yang  telah 
menciptakan  mereka  setelah  sebelumnya  mereka  itu  tidak  ada).62 

Assa'diy  rahimahullah  berkata  di  dalam  tafsirnya:  (Ini  adalah  penghujjahan  terhadap 
mereka  dengan  sesuatu  yang  tidak  memungkinkan  mereka  kecuali  menerima  penuh 
kebenaran  atau  keluar  dari  tuntutan  akal  dan  dien.  Penjelasannya  adalah  bahwa  mereka  itu 
mengingkari  tauhidullah  lagi  mendustakan  rasul-rasul-Nya,  dan  sikap  ini  memestikan 
mereka  untuk  mengingkari  bahwa  Allah  itu  telah  menciptakan  mereka,  sedangkan  telah 
baku  di  dalam  akal  bersama  syari'at  bahwa  hal  itu  tidak  lepas  dari  tiga  hal:  Yaitu  bahwa 
mereka  itu  ada  tanpa  ada  yang  menciptakan  mereka,  namun  mereka  itu  ada  tanpa 
penciptaan  dan  tanpa  yang  menciptakan,  sedangkan  ini  adalah  hal  mustahil,  atau 
merekalah  yang  menciptakan  diri  mereka  sendiri?  Sedangkan  ini  juga  adalah  mustahil, 
karena  tidak  terbayang  seseorang  itu  menciptakan  dirinya  sendiri.  Bila  dua  hal  ini  telah 
gugur  dan  nampak  kemustahilannya,  maka  pastilah  hal  yang  ketiga,  yaitu  bahwa  Allah-lah 
yang  telah  menciptakan  mereka,  kemudian  bila  hal  ini  sudah  pasti,  maka  diketahuilah 
bahwa  hanya  Allah-lah  yang  (berhak)  diibadati  yang  tidak  layak  dan  tidak  pantas  suatu 
ibadahpun  kecuali  bagi-Nya  Subhamhu  Wa  Ta'ala).63 

Perhatian: 

Akal  itu  mengajak  kepada  tauhid  dan  menganggapnya  bagus  dan  ia  menganggap 
buruk  syirik,  akan  tetapi  akal  itu  bukan  hujjah  tersendiri  terhadap  pengadzaban  orang  yang 
mati  di  atas  selain  tauhid,  dan  demikian  pula  fithrah  dan  mitsaq,  di  mana  taklif  tidak 
ditetapkan  dengannya,  di  mana  hujjah  yang  mana  orang  yang  meninggalkannya  itu 
diadzab  adalah  apa  yang  dibawa  oleh  para  rasul. 

Ahli  Fatrah: 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  tentang  ahli  fatrah  dan  orang-orang  yang 
statusnya  sama  dengan  mereka  dari  kalangan  yang  belum  tegak  hujjah  risaliyyah 
terhadapnya: 

A?  - 1  ^  .A  AqA  ■  Aj  S-A  La  7*  yli  yLojj  Vj  yiSj  ^  ^  j  V  ) 

VI  L )  1  Aj  bu3  Aac-Liaj  buS 

.  yAysl!  UA  yiAA  bAl  s-VA  (A4  (d  bA  tAiiaa 

(_s3  V  bib!  jaAai  Alb  jAaj  Lajl  (Jj3  Ab^S  bjjljjll  LA!  jaAaL  ^xijla  (Jj3  yli 

•  Ajbj  jiAj  La£  t-jlixilj  t__l! 

duals  y^a  Vj  l. i'i» )  V  auI  yls  ^Ac.  AaaaJI  ^Ls  Aj  aAa  ,r  l_j!a*J!  clibl  ySl  jliS  LaLu  A^a^l! 

a  A_alc. 

(Mereka  itu  tidak  dihukumi  kafir  dan  tidak  dihukimi  mu'min,  karena  sesungguhnya 
kekafiran  itu  adalah  pengingkaran  terhadap  apa  yang  dibawa  oleh  Rasul,  di  mana  syarat 
keterbuktiannya  adalah  sampainya  risalah  (hujjah),  sedangkan  iman  itu  adalah  pembenaran 


62  Tafsir  Al  Qur’anil  'Adhim  4/244. 

63  Tafsir  Assa’diy  7/195-196. 

44  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


kepada  Rasul  dalam  apa  yang  dikabarkannya  dan  ketaatan  kepadanya  dalam  apa  yang 
diperintahkannya,  dan  ini  juga  disyaratkan  sampainya  risalah.  Dan  tidaklah  mesti  dari 
lenyapnya  salah  satu  dari  keduanya  (kufur  dan  iman)  adanya  yang  satu  lagi  kecuali  setelah 
tegak  sebabnya.  Dan  tatkala  mereka  itu  di  hukum  dunia  bukan  kafir  dan  bukan  mu'min, 
maka  tentu  di  akhirat  juga  mereka  memiliki  hukum  lain  di  luar  hukum  dua  kelompok  itu. 

Bila  ada  yang  mengatakan:  "Kalian  di  dunia  menghukumi  mereka  dengan  hukum 
orang-orang  kafir,  seperti  dalam  hal  hukum  saling  mewarisi,  perwalian  dan  pernikahan," 
maka  dikatakan:  Kami  menghukumi  mereka  dengan  hukum  itu  hanya  di  dalam  hukum- 
hukum  dunia,  bukan  dalam  hal  pahala  dan  siksa  sebagaimana  yang  telah  lalu 
penjelasannya. 

Sisi  kedua:  Kami  terima  bahwa  mereka  itu  adalah  kafir,  akan  tetapi  tidak  adanya 
adzab  atas  mereka  adalah  karena  tidak  tidak  terpenuhinya  syarat  adzab  itu,  yaitu  tegaknya 
hujjah  atas  mereka,  karena  sesungguhnya  Allah  tidak  mengadazb  kecuali  orang  yang  telah 
tegak  hujjah-Nya  atas  dirinya).64 

4.  Kebersamaan  Selalu  Antara  Syirik  Dengan  Kebodohan 


Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata  di  dalam  tafsir  firman  Allah  ta'ala: 


i  is 


" Dan  jika  seorang  di  antara  orang-orang  musyrikin  itu  meminta  perlindungan  kepadamu,  maka 
lindungilah  ia  sehingga  ia  mendengar  firman  Allah,  kemudian  antarkanlah  ia  ke  tempat  yang  aman 
baginya.  Demikian  itu  disebabkan  mereka  itu  adalah  kaum  yang  tidak  mengetahui."  (At  Taubah:  6) 


(Jika  meminta  perlindungan  kepadamu  seorang  di  antara  orang-orang  musyrikin  yang 
mana  kamu  sudah  diperintahkan  untuk  memerangi  mereka,  maka  " lindungilah  ia"  yaitu 
hendaklah  kamu  menjadi  pelindung  dan  penjamin  baginya  "sehingga  ia  mendengar  firman 
Allah"  darimu  dan  mentadabburinya  dengan  benar  serta  mengkaji  hakikat  apa  yang  kamu 
dakwahkan  "kemudian  antarkanlah  ia  ke  tempat  yang  aman  baginya”  yaitu  ke  negeri  yang  mana 
dia  aman  di  dalamnya  setelah  dia  mendengar  firman  Allah  bila  dia  tidak  masuk  Islam. 
Kemudian  setelah  kamu  mengantarkan  dia  ke  tempat  yang  aman  baginya,  maka  perangilah 
dia  karena  dia  sudah  keluar  dari  jaminanmu  dan  kembali  kepada  keadaan  dia  semula  yaitu 
kehalalan  darahnya  dan  kewajiban  membunuhnya  di  mana  dia  didapatkan.  Sedangkan 
isyarat  dengan  firman-Nya  "Demikian  itu"  adalah  kepada  yang  telah  lalu  berupa  pemberian 
perlindungan  dan  apa  yang  sesudahnya  "disebabkan  mereka  itu  adalah  kaum  yang  tidak 
mengetahui"  yaitu  dengan  sebab  mereka  itu  tidak  memiliki  ilmu  yang  bermanfaat  yang  bisa 
membedakan  antara  kebaikan  dengan  keburukan  di  masa  sekarang  dan  di  masa 
mendatang).65 


Dan  di  antara  hal  yang  tidak  samar  lagi  bahwa  penyematan  nama  musyrik  itu 
adalah  telah  ada  sebelum  tegaknya  hujjah  risaliyyah,  sedangkan  A1  Qur'an  adalah  sangat 
sarat  dengan  hal  itu. 


64  Tariqul  Hijratain  wa  Babus  Sa’adatain  387. 

65  Fathul  Qadir  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal  686. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  45 


Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


|  Aj  Aj^JJ  A/A  AjV  cAiLu^)]l  (_Jj3  ^  1  'y  j  ^ajoil  ) 

(Nama  syirik  itu  sudah  ada  sebelum  risalah,  karena  dia  itu  menyekutukan  Rabb-nya  dan 
menjadikan  tandingan  bagi-Nya).66 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  tentang  "Thabaqah  (tingkatan)  orang-orang 
yang  taqlid,  orang-orang  kafir  yang  jahil  dan  para  pengikut  mereka  serta  keledai-keledai 
(para  pembeo)  mereka  yang  selalu  ikut-ikutan  kepada  mereka": 


aill  jA  ^ALAflj  )  (jl  £>1a  ^ji  AAM  diASjl  ) 

^4  ijfj  (j yiils  l.l£j  31  dilj  ^4  LaS  Aj  c-L^.  L<u3  Ab^jjj  aIiIj  (jLojyij  a]  V 

(  JaU. 


(Umat  ini  telah  sepakat  bahwa  thabaqah  (tingkatan  orang-orang)  ini  adalah  orang-orang 
kafir  walaupun  mereka  itu  adalah  orang-orang  bodoh  lagi  taqlid  kepada  para  pemimpin 
dan  para  tokoh  mereka)  sampai  beliau  berkata  (Islam  adalah  mentauhidkan  Allah, 
beribadah  kepada-Nya  saja  lagi  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya,  iman  kepada  Allah  dan  Rasul- 
Nya,  serta  mengikutinya  di  dalam  apa  yang  dibawanya.  Dan  bila  seorang  hamba  tidak 
mendatangkan  hal  ini,  maka  dia  itu  bukan  orang  muslim,  dan  bila  dia  itu  bukan  orang  kafir 
yang  mu'anid  maka  berarti  dia  itu  adalah  orang  kafir  yang  jahil).67 


Ibnu  Taimiyyah  berkata: 


(Jk  ^  ^  cA  kajUa  aIxAJ  LaS  ^Ac.  S-Aj  dA^  U  Ah  ^yi  ~  hr.  Ij  ) 

(Dan  lebih  dasyat  dari  hal  itu  adalah  orang  mengatakan  "ampunilah  (dosa)  saya  dan 
terimalah  taubat  saya"  sebagaimana  yang  suka  dilakukan  oleh  sekelompok  dari  kalangan 
orang-orang  jahil  yang  musyrik).68 

Dan  berkata  juga: 

pk.  Nj  1  1  ■' j  La  idiL^p  ^-Lilb ) 

(Para  pengikut  hawa  nafsu  itu  ada  beberapa  tingkatan:  Di  antara  mereka  itu  adalah  kaum 
musyrikin  dan  orang-orang  yang  mengibadati  selain  Allah  apa  yang  mereka  anggap  baik 
tanpa  dasar  ilmu  dan  dalil),69  yaitu  di  atas  dasar  kebodohan. 

Dan  berkata  rahimahullah: 


(IAa  11a  ^jIASIIj  Aj c.  ^-a*Jlj  Alfra.  l_jU  4j.ljlx-aj  JjAl  a_jlj  d)^  ) 

(Karena  sesungguhnya  pintu  pengingkaran  al  haq  dan  pembangkangannya  adalah  selain 
pintu  kejahilannya  dan  kebutaan  darinya,  sedangkan  orang-orang  kafir  itu  di  antara  mereka 
ada  yang  ini  dan  ada  yang  itu).70 


66  Al  Fatawa  20/38. 

67  Thariqul  Hijratain  hal  :  414. 

68  Al  Fatawa  1/351. 

69  Al  Fatawa  10/592. 

70  Al  Fatawa  11/345. 


46 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Dan  beliau  rahimahullah  berkata  perihal  kemusyrikan  orang-orang  Quburiyyun  yang 
mengatakan  karena  kebodohan  mereka  bahwa  mesjid  (nabawi)  itu  dibangun  karena 
mengikuti  kuburan  (Nabi): 


^ ^  b ^-3  4_iic.  2Sll  tiifi  ^  ^3  11a  a  ^ya3  ) 

i_5-^  ^NujVI  Lo  ^dxli  (j!  IIaj  .dl*3lj  db^lj  ^b 

(4  l  >>■»  '  djdj  jaN-uVI 


(Barangsiapa  mengira  ini  pada  Masjid  Nabi  kita  shallallahu  ‘alaihi  zva  sal  lam,  maka  dia  itu 
adalah  manusia  paling  sesat  dan  paling  bodoh  terhadap  dienul  Islam  dan  paling  bodoh 
terhadap  keadaan  Rasul  dan  para  sahabatnya,  sirahnya,  ucapan-ucapannya  dan  perbuatan- 
perbuatannya.  Dan  orang  semacam  ini  adalah  membutuhkan  untuk  belajar  apa  yang  tidak 
dia  ketahui  dari  dienul  Islam  sehingga  dia  masuk  ke  dalam  Islam  dan  dia  tidak  boleh 
mengambil  sebagian  Islam  dan  meninggalkan  sebagian  yang  lain).71 


A.  Syirik  Ibadah  Tidak  Terjadi  Kecuali  Bersama  Kebodohan. 


Syaikh  Abdullah  Ibnu  Abdirrahman  Abu  Bithin  rahimahullah  berkata  perihal 
bahwa  syirik  itu  tidak  terjadi  kecuali  bersama  kebodohan: 


4j\j£  ^3  4  u  y  L'  jill  l-0  ^  4 1  il  1j  4_llc.  ail  I  ^  bL  (jljaljj  (jlS  llj  4jl  ^0  43^  ) 

Lajl  q.  4  ft j  y  Loai  11a  4_i1  c _ jAi  4_iIC'  ^3  *  4j^.L^a  <_jlj  0^3au  V  4jlj  t^b^ll 

(  iib*4  4jl  (_b^. 


4_a3  lojIj 


(Karena  sesungguhnya  termasuk  hal  yang  maklum  bahwa  orang  bila  dia  itu  mengakui 
kerasulan  Muhammad  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  dan  beriman  kepada  A1  Qur'an  serta 
mendengar  apa  yang  Allah  subhanahu  sebutkan  di  dalam  Kitab-Nya  berupa  dasyatnya 
urusan  syirik  di  mana  ia  itu  tidak  diampuni-Nya  dan  bahwa  pelakunya  kekal  di  dalam 
neraka,  terus  dia  melakukannya  sedangkan  dia  itu  mengetahui  bahwa  itu  syirik,  ini  adalah 
tergolong  hal  yang  tidak  mungkin  dilakukan  oleh  orang  yang  berakal,  justeru  yang  jatuh  ke 
dalamnya  hanyalah  orang  yang  tidak  mengetahui  bahwa  ia  itu  adalah  syirik).72 


Dan  bila  engkau  mengetahui  bahwa  orang  itu  tidak  mungkin  ber -taqarrub  kepada 
Allah  dengan  suatu  amalan  yang  dia  yakini  kebatilannya,  tentu  engkau  mengetahui  bahwa 
orang  musyrik  yang  mengklaim  taqarrub  kepada  Allah  dengan  amalan  syiriknya  itu  adalah 
tidak  mungkin  kecuali  dia  itu  orang  yang  jahil.  Sedangkan  (pengudzuran  kerena  kejahilan 
dalam  syirik  akbar)  itu  mengharuskan  si  lawan  (yaitu  orang  yang  mengudzur)  untuk 
mengatakan  bahwa  kekafiran  itu  tidak  terjadi  kecuali  dengan  sebab  'inad  (pembangkangan). 
A1  Baghawi  berkata  dalam  tafsir  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


(ffy1  >yO  1 1  3 2  I  (3  wLJ  t  Allg  Q  \o  1  JJLlj 


“ Dan  tidak  ada  yang  bend  kepada  agama  Ibrahim,  melainkan  orang  yang  memperbodoh  dirinya 
sendiri,  dan  sungguh  Kami  telah  memilihnya  di  dunia  dan  sesungguhnya  dia  di  akhirat  benar-benar 
termasuk  orang-orang  yang  saleh."  (Al  Baqarah:  130) 


7'  Al  Fatawa  27/254 

72  Ad  Durar  Assaniyyah  10/394. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  47 


( Safahah  adalah  kebodohan  dan  kelemahan  pikiran.  Setiap  orang  safih  adalah  orang  jahil. 
Itu  dikarenakan  sesungguhnya  orang  yang  beribadah  kepada  selain  Allah  itu  adalah  telah 
bodoh  kepada  dirinya  sendiri,  karena  dia  itu  tidak  mengetahui  bahwa  Allah  adalah  yang 
telah  menciptakannya).73 

B.  Tidak  Ada  Adzab  Kecuali  Setelah  Tegak  Hujjah  Risaliyyah. 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata:  (Maka  tidak  selamat  dari  adzab  Allah  kecuali 
orang  yang  memurnikan  diennya  dan  ibadahnya  kepada  Allah  dan  dia  menyeru-Nya 
seraya  memurnikan  seluruh  ketundukan  kepada-Nya.  Barangsiapa  tidak  menyekutukan- 
Nya  dan  tidak  mengibadati-Nya,  maka  dia  itu  mu'aththil  (orang  yang  mengosongkan)  dari 
peribadatan  kepada-Nya  dan  peribadatan  kepada  selain-Nya,  seperti  Fir'aun  dan  yang 
semisal  dengannya,  di  mana  dia  itu  lebih  buruk  keadaannya  dari  orang  musyrik.  Jadi 
semestinya  adalah  mengibadati  Dia  saja,  dan  ini  adalah  kewajiban  atas  setiap  orang  dan 
tidak  gugur  dari  seorangpun  sama  sekali,  di  mana  ia  adalah  Islam  yang  umum  yang  mana 
Allah  tidak  menerima  dien  selainnya,  akan  tetapi  Allah  tidak  mengadzab  seorangpun 
sehingga  Dia  mengutus  Rasul  kepadanya,  dan  sebagaimana  Dia  tidak  mengadzabnya  maka 
begitu  juga  tidak  masuk  surga  kecuali  jiwa  yang  muslim  lagi  mukmin.74  Dan  surga  itu  tidak 
mungkin  dimasuki  oleh  orang  musyrik  dan  tidak  pula  dimasuki  oleh  mustakbir  (orang  yang 
menolak)  dari  beribadah  kepada  Rabb-nya.  Barangsiapa  yang  belum  sampai  dakwah 
kepadanya  di  dunia  ini,  maka  dia  diuji  di  akhirat,  dan  tidak  akan  masuk  neraka  kecuali 
orang  yang  mengikuti  syaithan,  sedangkan  orang  yang  tidak  memiliki  dosa,  maka  dia  tidak 
akan  masuk  neraka,  dan  Allah  tidak  akan  mengadzab  seorangpun  dengan  neraka  kecuali 
setelah  Dia  mengutus  Rasul  kepadanya.  Sedangkan  orang  yang  tidak  sampai  dakwah 
seorang  rasulpun  kepadanya  seperti  anak  kecil,  orang  gila  dan  orang  yang  mati  di  masa 
fatrah  mahdlah  (total/murni),  maka  orang-orang  semacam  ini  adalah  diuji  di  akhirat 
sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  banyak  atsar).75 

C.  Peniadaan  Adzab  Sebelum  Tegak  Hujjah  Bukanlah  Peniadaan  Vonis  Kafir 
Dan  Sesat. 


Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata:  (Orang-orang  yang  mendapatkan  petunjuk 
dan  keberuntungan  adalah  orang-orang  yang  mengikuti  para  nabi,  dan  merekalah  kaum 
muslimin  mukminin  di  setiap  zaman  dan  tempat.  Sedangkan  orang-orang  yang  diadzab 
dan  orang-orang  sesat  itu  adalah  orang-orang  yang  mendustakan  para  nabi.  Tinggallah 
orang-orang  jahiliyyah  yang  belum  sampai  kepada  mereka  apa  yang  dibawa  oleh  para  nabi, 
maka  mereka  itu  adalah  di  dalam  kesesatan,  kejahilan,  keburukan  dan  kemusyrikan,  akan 
tetapi  Allah  mengatakan: 


Jr>- 


73  Tafsir  Al  Baghawi  dalam  satu  jilid  hal  66. 

74  Diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari  dalam  Al  Jihad  (3062)  dan  Muslim  dalam  Al  Iman  (111) 

75  Al  Fatawa  14/477. 

48  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


" Dan  Kami  tidak  akan  meng'azab  sebelum  Kami  mengutus  seorang  rasul."  (Al  Israa:  15). 
Dan  berkata: 


jfWjl  I (jijs-  ST  bSj  J-lJjT  Oju  duT  Jd-  ^llu  OjSC  NiJ 


"(Mereka  Kami  utus)  selaku  rasul-rasul  pembawa  berita  gembira  dan  pemberi  peringatan  agar 
snpaya  tidak  ada  alasan  bagi  manusia  membantah  Allah  sesudah  diutusnya  rasul-rasul  itu.  Dan 
adalah  Allah  Malta  Perkasa  lagi  Malta  Bijaksana."  (An  Nissa:  165) 

Dan  berfirman: 


lj  Si  I  vL -SydP  Coj 


jkfck-  I jUj  Slj-^ j  Lf? '  (J  biig-a  lLLj  0  ^  idj 


"Dan  tidak  adalah  Tuhanmu  membinasakan  kota-kota,  sebelum  Dia  mengutus  di  ibukota  itu  seorang 
Rasul  yang  membacakan  ayat-ayat  Kami  kepada  mereka;  dan  tidak  pernah  (pula)  Kami 
membinasakan  kota-kota;  kecuali  pendiiduknya  dalam  Keadaan  melakukan  kezaliman."  (Al 

Qashash:  59) 

Mereka  itu  tidak  Allah  binasakan  dan  tidak  diadzab-Nya  sampai  Dia  mengutus 
Rasul  kepada  mereka,  sedangkan  telah  diriwayatkan  berbagai  atsar  yang  menunjukan 
bahwa  orang  yang  belum  sampai  risalah  kepada  mereka  di  dunia  maka  diutus  kepadanya 
rasul  di  hari  kiamat  di  'Arashat  Kiamat).76 


D.  Peniadaan  Sematan  Satu  Nama  Atau  Penetapannya  Adalah  Sesuai  Hukum- 
Hukum  Yang  Berkaitan  Dengannya. 


Ringkasan  masalah  adalah:  (Bahwa  satu  nama  itu  ditiadakan  dan  ditetapkan  sesuai 
hukum-hukum  yang  berkaitan  dengannya,  di  mana  suatu  nama  itu  bila  ditetapkan  atau 
dinafikan  pada  suatu  hukum  maka  tidak  wajib  nama  itu,  seperti  itu  juga  pada  hukum- 
hukum  yang  lain.  Ini  adalah  pada  ucapan  orang-orang  arab  dan  umat-umat  yang  lainnya, 
karena  maknanya  sudah  maklum.  Contoh  hal  itu  adalah  orang-orang  munafiq  di  mana 
mereka  kadang  dijadikan  dalam  jajaran  kaum  mukminin  di  suatu  tempat  sedangkan  di 
tempat  yang  lain  dikatakan  "mereka  (tttunafiqin)  itu  bttkan  bagian  dari  mereka  (mukminin)" . 
Allah  Subhanahii  Wa  Ta'ala  berfirman: 


“^Lls  S^l  OyC  y j  UJj  jU-*  (JjIjLsJTj  JUdj  Ji 


"Sesungguhnya  Allah  mengetahui  orang-orang  yang  menghalang-halangi  di  antara  kamu  dan 
orang-orang  yang  berkata  kepada  sandara-saudaranya:  "Marilah  kepada  kami",  dan  mereka  tidak 
mendatangi  peperangan  melainkan  sebentar."  (Al  Ahzab:  18) 

Di  ayat  ini  Allah  menjadikan  kaum  munafiqin  yang  takut  kepada  musuh  yang 
menghindar  dari  jihad  yang  melarang  orang  lain  lagi  mencela  orang-orang  mukmin  sebagai 
bagian  dari  mereka,  sedangkan  di  ayat  yang  lain  Allah  berfirman: 


76  Al  Fatawa  17/307-308. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  49 


9  9/ 


J  (*-* 


ihj  ^  A=i^aJ  j^d  aJJ L) 


“Dan  mereka  (orang-orang  munafik)  berswnpah  dengan  (nama)  Allah,  bahzva  sesungguhnya  mereka 
termasuk  golonganmu;  padahal  mereka  bukanlah  dari  golonganmu,  akan  tetapi  mereka  adalah  orang- 
orang  yang  sangat  takut  (kepadamu)."  (At  Tanbah:  56) 

Mereka  itu  dosanya  lebih  ringan,  di  mana  sesungguhnya  mereka  itu  tidak 
menyakiti  kaum  mukminin,  baik  dengan  serangan  maupun  dengan  ucapan  lidah  mereka 
yang  tajam,  akan  tetapi  mereka  bersumpah  dengan  Nama  Allah  bahwa  mereka  itu 
termasuk  bagian  dari  kaum  mukminin  di  dalam  bathin  dengan  hati  mereka,  karena  kaum 
mumkminin  telah  mengetahui  bahwa  mereka  itu  termasuk  bagian  mereka  secara  dhahir, 
maka  Allah  mendustakan  mereka  dan  berfirman  " padahal  mereka  bukanlah  dari  golonganmu'' 
sedangkan  di  ayat  sebelumnya  Allah  berfirman  ''Sesungguhnya  Allah  mengetahui  orang-orang 
yang  menghalang-halangi  di  antara  kamu"  di  mana  khithab- nya  adalah  bagi  orang  yang  secara 
dhahir  adalah  muslim  mukmin  padahal  dia  itu  bukan  mukmin,  karena  di  antara  kalian  ada 
orang  yang  memiliki  sifat  semacam  ini  padahal  dia  itu  bukan  mukmin,  namun  Allah 
menghapuskan  amalannya,  di  mana  dia  itu  adalah  bagian  dari  kalian  secara  dhahir  tidak 
secara  bathin).77 


E.  Kekafiran  Yang  Berkonsekuensi  Adzab  Dan  Kekafiran  Yang  Tidak 
berkonsekuensi  Adzab  Kecuali  Setelah  Tegak  Hujjah. 

Ibnu  Taimiyyah  berkata:  (Sesungguhnya  keadaan  orang  kafir  itu  tidak  lepas  dari 
keadaan  apakah  dia  itu  bisa  membayangkan  adanya  risalah  ataukah  tidak.  Bila  dia  itu  tidak 
bisa  membayangkan  adanya  risalah,  maka  dia  itu  berada  di  dalam  ghaflah 
(kelalaian/kejahilan)  darinya  dan  ketidak  imanan,  sebagaimana  firman  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala: 


UeJ 


9-  S*  f 
jO jA  I 


^  ^  0“^  Llii-P  I  V3 


“Dan  janganlah  kamu  mengikuti  orang  yang  hatinya  telah  Kami  lalaikan  dari  mengingati  Kami, 
serta  menuruti  hazva  nafsunya  dan  adalah  keadaannya  itu  melezvati  batas."  (Al  Kahfi:  28) 


Dan  berfirman: 


>[£=> 


0  9  ,  '  »  '*'*  9  s'*  s’*  r>  n  '  s  ' 

>j  hxijlij  Ijj JdJl  4  LL*-ai3li 


“Kemudian  Kami  menghukum  mereka,  maka  Kami  tenggelamkan  mereka  di  laut  disebabkan  mereka 
mendustakan  ayat-ayat  Kami  dan  mereka  adalah  orang-orang  yang  melalaikan  ayat-ayat  Kami  itu." 

(Al  A'raf:  136) 

Akan  tetapi  kelalaian  yang  total  tidaklah  terjadi  kecuali  bagi  orang  yang  belum 
sampai  risalah  kepadanya,  sedangkan  kekafiran  yang  berkonsekuensi  adzab  tidaklah 
terbukti  kecuali  setelah  sampainya  risalah....  Jadi  setiap  orang  yang  mendustakan  apa  yang 
dibawa  para  rasul  maka  dia  itu  kafir,  dan  tidak  setiap  orang  kafir  itu  adalah  orang  yang 
mendustakan,  akan  tetapi  bisa  jadi  dia  itu  orang  yang  bimbang  bila  dia  itu  orang  yang 
meninjau  di  dalamnya,  atau  orang  yang  berpaling  darinya  setelah  dia  itu  tidak  meninjau  di 


77  Al  Fatawa  7/418. 

50  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


dalamnya,  dan  bisa  jadi  dia  itu  orang  yang  lalai  darinya  lagi  tidak  bisa  membayangkannya 
sama  sekali,  akan  tetapi  hukuman  orang  semacam  ini  adalah  tergantung  kepada 
penyampaian  orang  yang  diutus  kepadanya).78 

Dan  berkata  juga:  (Kekafiran  setelah  tegakknya  hujjah  adalah  mengharuskan  adanya 
adzab,  sedangkan  kekafiran  sebelum  itu  adalah  mengurangi  nikmat  dan  tidak 
menambahnya.  Sedangkan  sesungguhnya  mesti  adanya  pengutusan  rasul  yang  bersamanya 
nikmat  atau  adzab  didapatkan,  karena  sesungguhnya  di  sana  itu  tidak  ada  negeri  kecuali 
surga  atau  neraka).79 

Maka  dari  sini  engkau  mendapatkan  bahwa  para  ulama  menafikan  kekafiran  dari 
orang  yang  melakukannya  sedangkan  mereka  memaksudkan  dengan  hal  itu  kekafiran  yang 
berkonsekuensi  adzab,  di  mana  mereka  mengatakan:  "Kami  tidak  mengkafirkannya" 
padahal  hakikat  pokoknya  adalah  tetap  ada  melekat,  yaitu  bahwa  dia  itu  kafir  akan  tetapi 
hukum-hukum  yang  berkaitan  terhadap  kekafirannya  hanyalah  berkaitan  dengan 
penegakkan  hujjah  kepadanya,  sehingga  satu  nama  itu  ditetapkan  atau  dinafikan  sesuai 
dengan  hukum-hukum  (yang  berkaitan  dengannya).  Dan  bila  engkau  telah  mengetahui  hal 
ini,  maka  engkau  selamat  dengan  izin  Allah  dari  kesalahan  dan  kerancuan  dalam 
memahami  ucapan  ulama. 


********* * 


78  Al  Fatawa  2/78-79. 

79  Al  Fatawa  16/252-253. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  51 


Pembagian  Dien  Menjadi  Ushul  Dan  Furu'  Serta 
Kaitannya  Dengan  Penerapan  Hukum  Kepada 
Orang  Mu'ayyan 


1.  Pembagian  Dien 

2.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Lapang  Di  Dalamnya  Dari 
Urusan-Urusan  Dien  Ini 

3.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Tidak  Lapang  Di  Dalamnya 
Dari  Urusan-Urusan  Dien  Ini 

4.  Kesepakatan  Di  Dalam  Ushul 

5.  Penerapan  Hukum  Kepada  Orang  Mu'ayyan 

6.  Masalah-Masalah  Dhahirah  Dan  Masalah-Masalah  Khafiyyah 


52  I 


www.millahibrahim.w 


d  press.com 


Pembagian  Dien  Menjadi  Ushul  Dan  Furu'  Serta 
Kaitannya  Dengan  Penerapan  Hukum  Kepada  Orang 

Mu'ayyan 


1.  Pembagian  Dien 

A1  Imam  Muhammad  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  rahimahullah  berkata:  (Pembahasan 
tentang  makna-makna  yang  (dengannya)  diketahui  hakikat  hal-hal  yang  maklwn  (diketahui 
umum)  dari  urusan  dien  ini,  dan  permasalahan  yang  mana  kejahilan  terhadapnya  adalah 
terdapat  kelapangan  di  dalamnya  dari  urusan  dien  ini  dan  permasalahan  yang  tidak  ada 
kelapangan  bagi  kejahilan  terhadapnya  dari  urusan  itu,  serta  permasalahan  yang  mana 
mujtahid  (orang  yang  ijtihad)  yang  mencari  (kebenaran)  diudzur  dengan  sebab  khatha' 
(kekeliruan)  di  dalamnya  dan  permasalahan  yang  tidak  diudzur  di  dalamnya  dengan  sebab 
khatha'  itu:  Ketahuilah  -semoga  Allah  merahmati  kalian-  bahwa  setiap  yang  diketahui  oleh 
manusia  dari  urusan  dien  dan  dunia  itu  tidaklah  keluar  dari  salah  satu  dari  dua  makna: 

a.  Bisa  jadi  ia  itu  maklwn  (diketahui)  oleh  mereka  dengan  penjangkauan  indera-indera 
mereka  terhadapnya. 

b.  Dan  bisa  jadi  ia  itu  maklwn  oleh  mereka  dengan  cara  berdalil  terhadapnya  dengan  apa 
yang  dijangkau  oleh  indera-indera  mereka. 

Kemudian  semua  urusan  yang  mana  Allah  menguji  hamba-hamba-Nya  dengannya 
tidaklah  melampau  dua  makna:  Pertama:  Tauhidullah  dan  Keadilan-Nya,  sedangkan  yang 
satu  lagi  adalah:  Syari'at-syari'at-Nya  yang  Dia  syari'atkan  bagi  makhluk-Nya  berupa  halal, 
haram,  putusan-putusan  dan  hukum-hukum. 

1.  Adapun  tauhidullah  dan  keadilan-Nya,  maka  ia  itu  dicapai  hakikat  ilmunya  dengan 
cara  berdalil  dengan  apa  yang  dijangkau  oleh  indera. 

2.  Adapun  syari'at-syari'at-Nya,  maka  ia  itu  dicapai  hakikat  ilmu  sebagiannya  secara 
indera  dengan  pendengaran  dan  ilmu  sebagiannya  dengan  cara  berdalil  dengan  apa 
yang  dijangkau  oleh  indera  pendengaran. 

Kemudian  pembahasan  perihal  masalah  yang  diketahui  hakikat  ilmunya  darinya 
dengan  cara  berdalil  adalah  ada  dua  macam: 

Pertama:  Diudzur  di  dalamnya  dengan  sebab  khatha'  (keliru),  dan  orang  yang  keliru 
di  dalamnya  adalah  mendapatkan  pahala  atas  ijtihad,  penelitian  dan  pencariannya, 
sebagaimana  sabda  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 

(  4I3  Uakli  '  y ybd  ) 

"Barangsiapa  yang  berijtihad  kemudian  menepati  kebenaran,  maka  baginya  dua  pahala,  dan 
barangsiapa  berijtihad  kemudian  dia  keliru,  maka  baginya  satu  pahala.''80 


A1  Bukhari  (6919)  dan  Muslim  (1716). 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  53 


Kekeliruan  macam  itu  adalah  disebabkan  karena  dalil-dalil  yang  menunjukan 
terhadap  pendapat  yang  benar  di  dalamnya  adalah  berselisih  lagi  tidak  menyatu,  dan 
pokok-pokok  di  dalam  penunjukan  terhadapnya  adalah  terpisah-pisah  lagi  tidak  sepakat. 
Walaupun  memang  tidak  mungkin  kosong  dari  dalil  yang  menunjukan  terhadap  pendapat 
yang  benar  di  dalamnya.  Terus  dia  memisahkan  antara  dalil  semacam  itu  dengan  dalil  yang 
cacat  darinya,  namun  sebagiannya  tersamar  dengan  kesamaran  yang  terselubung  atas 
banyak  para  pencarinya  dan  terkabur  atas  banyak  orang  yang  menginginkannya. 

Dan  yang  kedua  darinya:  Adalah  tidak  diudzur  dengan  sebab  khatha'  (kekeliruan)  di 
dalamnya  orang  mukallaf  yang  telah  sampai  batasan  perintah  dan  larangan,  dan  orang  yang 
jahil  terhadapnya  dikafirkan.  Itu  adalah  hal-hal  yang  mana  dalil-dalil  yang  menunjukan 
terhadap  keshahihannya  adalah  sepakat  lagi  tidak  bertentangan,  sejalan  lagi  tidak 
berselisih,  dan  ia  disamping  itu  adalah  nampak  bagi  indera).81 

Perhatikanlah  -semoga  Allah  membimbing  engkau  kepada  apa  yang  dicintai  dan 
diridlai-Nya-  pembagian  yang  jeli  dan  perincian  yang  jelas  dari  A1  Imam  A1  Muhaddits 
Syaikhul  Mufassirin  ini.  Dan  sungguh  sangat  disayangkan  bahwa  pembagian  dien  serta 
pemberlakuan  hukum-hukumnya  sesuai  dengan  pembagiannya  kepada  ushul  dan  firm' 
adalah  telah  dianggap  bid'ah  oleh  sebagian  para  du'at  zaman  sekarang  tanpa  dalil, 
sehingga  mereka  berdusta  atas  Nama  Allah  tanpa  dasar  ilmu  padahal  merekalah  yang 
buruk  pemahaman. 

2.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Lapang  Di  Dalamnya  Dari 
Urusan-Urusan  Dien  Ini 

Kemudian  masalah  semakin  bertambah  jelas  dengan  ucapan  beliau  rahimahullah 
dalam  menyebutkan  urusan  yang  mana  lapang  bagi  seseorang  untuk  jahil  terhadapnya  dari 
urusan  dien  ini:  (Dan  adapun  apa  yang  dijangkau  hakikat  ilmunya  darinya  secara  indera, 
maka  ia  itu  tidak  wajib  atas  setiap  orang  kecuali  setelah  ia  terbukti  berada  di  bawah 
inderanya.  Adapun  bila  belum  terbukti  ada  di  bawah  inderanya,  maka  tidak  ada  jalan 
baginya  untuk  mengetahuinya,  dan  bila  dia  tidak  ada  jalan  baginya  untuk  mengetahuinya, 
maka  tidak  boleh  membebaninya  dengan  kewajiban  pengamalannya  di  saat  pengetahuan 
terhadapnya  tidak  ada.  Itu  dikarenakan  orang  yang  belum  sampai  kepadanya  kabar  bahwa 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  mengutus  Rasul  yang  memerintahkan  manusia  untuk 
mendirikan  shalat  lima  waktu  dalam  sehari  semalam,  adalah  tidak  boleh  diadzab  karena 
sebab  dia  meninggalkan  shalat  lima  waktu  itu,  karena  hal  itu  adalah  tergolong  urusan 
(perintah)  yang  tidak  bisa  diketahui  kecuali  dengan  mendengar,  sedangkan  orang  yang 
belum  mendengar  hal  itu  dan  belum  sampai  kepadanya  hal  tersebut,  maka  hujjah  belum 
mengikatnya,  namun  yang  sudah  terikat  dengan  kewajibannya  itu  hanyalah  orang  yang 
sudah  terbukti  hujjah  tegak  kepadanya).82 


81  At  Tabshir  Fi  Ma’alimid  Dien  milik  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  hal  112-113. 

82  At  Tabshir  Fi  Ma’alimid  Dien  milik  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  hal  115-116. 


54  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


3.  Penjelasan  Hal  Yang  Mana  Kejahilan  Tidak  Lapang  Di  Dalamnya 
Dari  Urusan-Urusan  Dien  Ini 


Kemudian  beliau  rahimahullah  berkata  dalam  ucapan  yang  tegas  lagi  jelas,  sejelas 
matahari  di  siang  bolong  perihal  tidak  adanya  udzur  dengan  sebab  kejahilan  di  dalam 
tauhid:  (Adapun  hal  yang  tidak  boleh  jahil  terhadapnya  dari  dienullah  bagi  orang  yang  di 
dalam  hatinya  tergolong  alili  taklif  karena  adanya  dalil-dalil  yang  dilalah 
(indikasi/penunjukan)  terhadapnya  disepakati  lagi  tidak  diperselisihkan,  yang  jelas  lagi 
tidak  samar  atas  indera,  maka  ia  itu  adalah  pen-Tauhidan  Allah  ta'ala,  pengetahuan 
terhadap  Asma,  Shifat  dan  Keadilan-Nya.  Itu  dikarenakan  bahwa  setiap  orang  yang  telah 
sampai  batasan  taklif  dari  kalangan  orang-orang  sehat  dan  normal,  maka  dia  tidak  akan 
kehilangan  satu  dalil-pun  dan  satu  bukti  yang  nyata-pun  yang  menunjukannya  kepada 
keesaan  Rabb-Nya  Jalla  Tsana-uhu  dan  menjelaskan  baginya  hakikat  kebenaran  hal  itu,  oleh 
sebab  itu  Allah  ta'ala  tidak  mengudzur  seorangpun  dengan  sebab  kejahilan  terhadap  sifat- 
Nya  yang  mana  Dia  disifati  dengannya  dan  (dengan  sebab  kejahilan)  terhadap  Asma-Nya, 
dan  justeru  Allah  menggolongkan  dia  bila  mati  di  atas  kejahilan  terhadap-Nya  dengan 
barisan  orang-orang  yang  membangkang  dan  menentang-Nya  setelah  mereka  mengetahui- 
Nya  dan  mengetahui  Rububiyyah-Nya  di  dalam  hukum-hukum  dunia  dan  adzab  akhirat. 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


S  y  y  Jl  Jl  JJ  ^  ^  f  ^  *  - - ^  ^  ^  0  ^  ^  T**  S  £ 

(j2j)  lj ijj  I  fyi  N-S  jf~  I  ■  ~  -  b  -A-  LaJj  ^  g  ij  C-i;  Il>  I j (Jid]  I  lLLiJj  I 


"Katakanlah:  "Apakah  akan  Kami  beritahukan  kepadamu  tentang  orang-orang  yang  paling  merugi 
perbuatannya?"  Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya  dalam  kehidupan  dunia  ini , 
sedangkan  mereka  menyangka  balnva  mereka  berbuat  sebaik-baiknya.  Mereka  itu  orang-orang  yang 
telah  kufur  terhadap  ayat-ayat  Tuhan  mereka  dan  (kufur  terhadap)  perjumpaan  dengan  Dia,  maka 
hapuslah  amalan-amalan  mereka,  dan  Kami  tidak  mengadakan  suatu  penilaian  bagi  (amalan)  mereka 
pada  hari  kiamat."  (Al  Kahfi:  103-105) 

Di  mana  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  menyamakan  antara  orang  yang  beramal  di  atas 
selain  apa  yang  diridlai-Nya  yang  menduga  bahwa  dia  dalam  amalannya  itu  melakukan 
apa  yang  mendatangkan  ridla-Nya,  di  dalam  penamaannya  di  dunia  dengan  nama  musuh- 
musuh-Nya  yang  membangkang  kepada-Nya  lagi  mengingkari  Rububiyyah-Nya  padahal 
mereka  mengetahui  bahwa  Dia  adalah  Rabb  mereka.  Dan  Dia  menggabungkan  dia  dengan 
mereka  di  akhirat  dalam  sangsi  dan  adzab.  Itu  disebabkan  karena  apa  yang  telah  kami 
jelaskan,  yaitu  samanya  orang  yang  berijtihad  yang  keliru  di  dalam  Ke-Esaan-Nya,  Asma- 
Nya,  Sifat-Nya  dan  Keadilan-Nya  dengan  orang  yang  membangkang  di  dalam  hal  itu, 
karena  nampaknya  dalil-dalil  yang  menunjukan  yang  sejalan  lagi  tidak  berbenturan  dengan 
indera  mereka  berdua  dari  dalil-dalil  dan  hujjah-hujjah  (yang  ada),  sehingga  wajiblah 
menyamakan  di  antara  kedua  macam  orang  itu  dalam  hal  adzab  dan  sangsi.  Dan  status 
hukum  (orang  yang  jahil  terhadap)  hal  itu  adalah  berbeda  dengan  status  hukum  orang  yang 
jahil  terhadap  syari'at).83 


83  At  Tabshir  Fi  Ma’alimid  Dien  milik  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  hal  116-118. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  55 


4.  Kesepakatan  Di  Dalam  Ushul 


Syaikhul  Islam  berkata:  (Para  rasul  itu  sepakat  dalam  dien  yang  mengumpulkan 
ushul  (pokok-pokok)  i'tiqadiyyah  dan  amaliyyah,  di  mana  i'tiqadiyyah  adalah  seperti  iman 
kepada  Allah,  para  rasul-Nya  dan  hari  akhir,  sedangkan  'amaliyyah  adalah  seperti  amalan- 
amalan  yang  umum  yang  disebutkan  di  dalam  surat  A1  An'am  dan  A1  A'raf).84 

Para  ulama  sepakat  bahwa  al  haq  (kebenaran)  di  dalam  Ushuluddien  itu  adalah  satu 
yang  barangsiapa  tidak  menepatinya  maka  dia  itu  berdosa,  baik  dalam  masalah  ushul  yang 
masih  bisa  menjadi  ajang  takwil  maupun  yang  tidak. 

Dan  telah  lalu  di  hadapan  kita  ucapan  Ibnu  Jarir  rahimahullah  perihal  orang  yang 
keliru  dalam  Tauhidullah,  yaitu  bahwa  dia  itu  tidak  diudzur,  dan  akan  datang  ucapannya 
perihal  orang  yang  keliru  dalam  masalah  ushul  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil.  Dan 
di  sini  saya  akan  utarakan  apa  yang  dituturkan  Al  Qadli  'lyadl  dalam  bantahannya 
terhadap  Al  'Anbari  yang  menganggap  benar  semua  pendapat  orang-orang  yang  berijtihad 
di  dalam  ushuluddin  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil,  Al  Qadli  'lyadl  berkata: 

^3  C s5LiJI  Lajlj  Ic.  ^»jl  4_l3  ^  It-v  .ajlj  (J^x^al  ^3  (jl  ^gk.  lj»  1  jl  4AM  ^  ) 

(Dan  dia  menyelisihi  semua  firqah  umat  ini,  karena  semuanya  selain  dia  telah  ijma  bahwa  al 
haq  (kebenaran)  di  dalam  ushuluddien  itu  adalah  satu,  sedangkan  orang  yang  keliru  di 
dalamnya  adalah  berdosa  lagi  maksiat  lagi  fasiq,  namun  yang  diperselisihkan  hanyalah 
masalah  pengkafirannya).85 

Oleh  sebab  itu  orang  yang  menyelisihi  di  dalam  permasalahan  ushul  ini  adalah 
mubtadi'  (ahli  bid'ah)  yang  tidak  sama  dengan  orang  yang  menyelisihi  di  dalam 
permasalahan  furu'.  Al  Baghawi  berkata  saat  berbicara  perihal  penghajran  ahli  bid'ah: 

Vi  kl  jJjl  4  c-lddl  ^3  < a5lkyl  Lol  ^  dl  (_k  y  olAkdlj  jl^JI  Ik  ) 

(4  »  '  Uq’L  ,  II  l  _  isljj  y  idka  ^jjdl  cA  uAd^l  (^k.  (jjSj 

(Penghajran,  keberlepasan  dan  permusuhan  ini  adalah  terhadap  ahli  bid'ah  yang 
menyelisihi  di  dalam  permasalahan  ushul,  adapun  perselisihan  di  dalam  permasalahan 
furu'  di  antara  ulama,  maka  perselisihan  rahmat  yang  mana  Allah  menginginkan  agar  tidak 
adanya  kesulitan  di  dalam  dien  ini  atas  kaum  mukminin,  maka  hal  itu  tidak  mengharuskan 
adanya  penghajran  dan  pemutusan  hubungan).86 

Dan  akan  datang  tambahan  penjelasan  untuk  masalah  ini  dalam  pembicaraan 
tentang  takwil  dengan  izin  Allah. 

A.  Dien  Itu  Ada  Ushul  Dan  Furu' 

Ini  tidak  diingkari  kecuali  oleh  orang  jahil  (bodoh)  atau  mukabir  (orang  yang 
mengingkari  hal  yang  nyata  di  depan  mata),  dan  tidak  menampakkan  selain  itu  kecuali 


84  Al  Fatawa  15/158. 

85  Asy  Syifa  Bi  Ta’rifi  Huquqil  Mushthafa  Bi  Syarhi  Nuridien  Al  Qari  5/395. 

86  Syarhus  Sunnah  1/229. 

56  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


orang  yang  melakukan  takwil  yang  mana  orang-orang  jahil  tidak  mengetahui  maksudnya, 
terus  mereka  malah  mencari  kesesatan  dan  meniti  jalan  taqlid. 

Dan  telah  lalu  di  hadapan  kita  pembagian  Ibnu  Jarir  rahimahullah,  dan  begitu  juga 
apa  yang  dilakukan  oleh  para  ulama  seluruhnya.  Dan  mana  mungkin  diketahui  bidang 
lapangan  ijtihad  tanpa  pembagian  dien  ini  kepada  ushul  dan  furu'? 

Dan  apakah  mungkin  menyamakan  hal  yang  mana  keimanan  tidak  sah  kecuali 
dengannya  dengan  hal-hal  yang  merupakan  kesempurnaan-kesempurnaannya?  Dan 
bukankah  tidak  ada  satu  kitab  Ushul  Fiqh  pun  melainkan  di  dalamnya  ada  pembagian  dien 
ini  kepada  dua  bagian  ini  (yaitu  ushul  dan  furu')? 

Pokok  iman  adalah  tauhid,  sedangkan  pokok  tauhid  adalah  peribadatan  kepada 
Allah  saja  dan  sikaf  kufur  terhadap  segala  yang  diibadati  selain-Nya.  Sedangkan  batasan 
bakunya;  bahwa  ia  adalah  suatu  yang  mana  seseorang  menjadi  muslim  dengannya 
walaupun  dia  jahil  kepada  selain  hal  itu,  yang  mana  hal  selain  hal  pokok  ini  seseorang  tidak 
menjadi  muslim  walaupun  dia  melakukan  semuanya  selagi  dia  tidak  merealisasikan  hal 
pokok  itu  yang  merupakan  pokok  dari  segala  pokok. 

Syaikhul  Islam  berkata: 

(  yi  .id  ^ .  «aj  y^  4-idi  j&j  jUi  ddj  ^  a  ^  dd  (jLajyi  U-A  i ^ ) 

(Tauhid  adalah  inti  keimanan  dan  ia  adalah  ucapan  yang  memisahkan  antara  ahli  surga 
dengan  ahli  neraka,  dan  ia  adalah  harga  pembayaran  surga,  serta  keislaman  siapapun  tidak 
sah  kecuali  dengannya).87 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata: 


^a  dd  d^dli  (jUjVi  A  dLaC.ylj  d-^AA  yUj  1  dc.  ^a  i _ All J  ) 

dyl  '-i .  -~>alLj  A_lliidl  (_^aJjLLall  ^A  ^2ll  dU?^b  Aj^j^al  ASaJ  Alii  La£  Ax.j|^}ij  d^U 

(  qiaidjj  aI^aA  Iqijjjj  <C-jA  -id  Ai^j^ali  .  .  4  r.l  a-a. Hj  4  »  a  a. H  ^a  S^AUdl  Al  ^jIa^s  Lai  4  jjAall j 


(Dien  yang  tegak  di  dalam  hati  berupa  keimanan  baik  keilmuan  dan  keadaan  (amalan) 
adalah  al  ashlu  (hal  pokok/inti),  sedangkan  amalan  dhahir  adalah  furu'  (cabang-cabang) 
dan  ia  itu  adalah  kesempurnaan  iman.  Sedangkan  dien  itu  pertama  kali  dibangun  adalah 
dari  ushul  (hal-hal  pokok)  dan  disempurnakan  dengan  furu'nya,  sebagaimana  Allah 
menurunkan  di  Mekkah  ushulnya  berupa  tauhid  dan  perumpamaan-perumpamaan  yang 
merupakan  tolak  ukur  yang  bersifat  akal,  kisah-kisah,  janji  dan  ancaman,  kemudian  tatkala 
dien  sudah  memiliki  kekuatan  Dia  menurunkan  di  Madinah  furu'nya  yang  dhahirah 
berupa  Jum'at  dan  jama'ah....  Jadi  ushulnya  menopang  furu'nya  dan  mengokohkannya, 
sedangkan  furu'nya  menyempurnakan  ushulnya  dan  melindunginya).88 


B.  Tidak  Diajak  Kepada  Furu'  Orang  Yang  Tidak  Mengakui  Al  Ashlu  (Hal 
Pokok) 


Ibnu  Taimiyyah  berkata: 


87  Al  Fatawa  24/235. 

88  Al  Fatawa  10/355. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  57 


3>a_j  4&1  VI  All  VI  oAlg_LU  Jj&a i  j  AjlajUIj  c-LJI  AjaUjlj  L— ilia  3^3  tAill  (JJ-^  Iaa^a  J_j  All!  VI  di  V  (jl  -'■'!  ^LluVI  (J^is  ) 
Am  j  ^1  jjA  jJ^aV!  jjJAA  JLa_:  LooIj  .4&I  J_jauj  Iaa^ai  J  SaJAi  JLa-i  ^ls  AcAaIIj  I-mJ  Q  4jljJi]I  jjA  JjaJ!  4a  3-0!  LaC- 

(  4&I  jjC-  I^JlL  Jill  Jaj  4a]c-  Alii  (Jaa3  aAI I  AjtA^Zu  jjC-  ^jaA  J_j  a&I  VI 


(Ashlul  Islam  (pokok  Islam)  adalah  syahadat  Laa  ilaaha  Illallaah  wa  anna  Muhammad 
Rasulullah,  barangsiapa  mencari  riya  dan  sum' ah  dengan  ibadahnya,  maka  dia  itu  tidak 
merealisasikan  syahadat  Laa  ilaaha  illallaah,  dan  barangsiapa  keluar  dari  apa  yang 
diperintahkan  Rasul  berupa  syari'at  ini  dan  dia  malah  beribadah  dengan  bid'ah,  maka  dia 
itu  tidak  merealisasikan  syahadat  Muhammad  Rasulullah.  Sedangkan  yang  merealisasikan 
dua  hal  pokok  ini  hanyalah  orang  yang  tidak  beribadah  kecuali  kepada  Allah  dan  tidak 
keluar  dari  syari'at  Rasulullah  shallallahn  'alaihi  wa  sallam  yang  beliau  sampaikan  dari 
Allah).89 


Dan  berkata: 

)  JU  < jl  Jj  (4 Jjdj  <Laj  cUIaj  dll  i*bi  La£  Aj  iiLj!i  V  aA^j  AjJIjC  Alb  44ajA  Jl  Aj*JI  ojC.Aj  qJj  dll  Jl  ojcdli  ) 

LqI*1I  dLac-VlS  4  jLaatlb  ji-VI  ^ JIjj  auIa  (jLojVlS  LAlilcVli  4  J»11j  ajaIajc-VI  _] j 1  .ajl  1  ^aIJI  (jjdl  3J£ia  JJU 

V  a!  tdjj^VI  J]  o_jc.aH  ? JjjoiII  L_lUa^JI  <jl£  )  (JIS  C)\  LS^\  ^ 

(  tWsfL  Jj  V  <>  £jjll  Jl 

(Dakwah  ilallah  itu  adalah  dengan  mendakwahi  orang  kepada  dien-Nya,  sedangkan  ashl 
(pokok  dien)  itu  adalah  beribadah  kepada-Nya  saja  lagi  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya 
sebagaimana  Allah  telah  mengutus  para  rasul-Nya  dan  menurunkan  kitab-kitab-Nya 
dengan  hal  itu)  sampai  beliau  berkata:  (Para  rasul  itu  sepakat  dalam  dien  yang 
mengumpulkan  ushul  (pokok-pokok)  i'tiqadiyyah  dan  amaliyyah,  di  mana  i'tiqadiyyah  adalah 
seperti  iman  kepada  Allah,  para  rasul-Nya  dan  hari  akhir,  sedangkan  ' amaliyyah  adalah 
seperti  amalan-amalan  yang  umum  yang  disebutkan  di  dalam  surat  A1  An'am  dan  A1  A'raf) 
sampai  berkata:  (Oleh  sebab  itu  khithab  di  dalam  surat-surat  Makkiyyah  adalah  ( ivahai 
manusia)  karena  keumuman  dakwah  kepada  ushul,  karena  tidak  diajak  kepada  film'  orang 
yang  tidak  mengakui  ashl  (hal  inti).90 

Perhatikanlah  wahai  saudara  seiman  dengan  mata  keobyektifan  ucapan  beliau 
tentang  ushuluddien  dan  tentang  hal  paling  inti  dari  ushul  ini  yang  mana  ia  adalah 
peribadatan  kepada  Allah  saja  lagi  tidak  ada  sekutu  baginya,  yang  mana  orang  tidak 
didakwahi  kepada  selainnya  dari  hal  ushul  itu  sebelum  dia  merealisasikannya,  apalagi  hal 
furu'. 


Dan  di  antara  yang  menguatkan  hal  ini  adalah  hadits  Ibnu  'Abbas  bahwa  Rasulullah 
shallallahn  'alaihi  wa  sallam  mengutus  Mu'adz  Ibnu  Jabal  Ke  Yaman  dan  berkata  kepadanya: 

(  LAja^II  . .  iADa]  (jc.Ua!  Ji  a£iI  UJaj  Iaooa  J_j  a&I  VI  aJI  V!  (j ^  Aic  J  (JI  ^coli  ^a * ^  IaIs  aa1a£  Jd  Lo^a  JjIaja  Aljj  ) 

"Sesungguhnya  kamu  akan  mendatangi  kaum  ahli  kitab,  bila  kamn  telah  datang  kepada  mereka,  maka 
ajaklah  mereka  untuk  bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  yang  berhak  diibadati  selain  Allah  dan  balnva 
Muhammad  adalah  ntusan  Allah.  Kemudian  bila  mereka  telah  mentaati  hal  itu . "91 


89  Al  Fatawa  11/617. 

90  Al  Fatawa  15/158-160. 

91  Al  Bukhari  dalam  Az  Zakat  (1996)  dan  Muslim  dalam  Al  Iman  (29). 
58  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Syaikh  Abdurrahman  Assa'diy  berkata  perihal  tauhid  ibadah: 


j  I  ^laC- 1  d-^3*^  I^Aj  o-ilidlj  4_iA^hfl  Ifcilc.  IAj39  3^  d^*^3^  ^JaC-l  ) 

(  AjjLuojyi  /nJL-a]  l^_L-a3lj 


(Ushul  terbesar  yang  ditetapkan  dan  diberikan  bukti  dalil  oleh  A1  Qur'an  adalah  tauhid 
uluhiyyah  dan  ibadah,  dan  pokok  yang  besar  ini  adalah  ushul  paling  besar  secara  muthlaq, 
paling  sempurna,  paling  utama  dan  paling  wajib  serta  paling  pasti  bagi  kebaikan 
insaniyyah).92 


Dan  berkata  juga: 


4_lj  i  3^  CjlLtilj  4  qq^  j  4_J  3^  d3-3^  A^xXs^  4&1  3^  _Ai  ) 

4_j  3^4!  1$  4  q 3^4  z  4j3^)*-q  ^ ___^.  d-^44  3^  <^>dl  ^  ^ 0  t  d  34^)till  ojlidl  d^li  t4_j  d^l  (J4J  i  g  )d1  d 1  ^  j 

4_jV  4  1  1  4  l  >>Q~'  I  Loj  4_jjjii  Loj  Alihlj  1^4 J  1  L-iiQJLJj  AHjJQ-QJ  4  /Q^^.  d_SQ*Jj  ( bj, Ua&J  6 

(  fgjjilL  <u  V]  Jj^VI  V  <J~»Vl 


(Ia  adalah  hal  yang  mana  Allah  telah  menciptakan  semua  makhluk  untuk 
merealisasikannya,  dan  Dia  telah  mensyari'atkan  jihad  untuk  penegakkannya,  dan  Dia  telah 
menjadikan  pahala  duniawi  dan  ukhrawiy  bagi  orang  yang  menegakkannya  dan 
merealisasikannya  serta  menjadikan  siksa  bagi  orang  yang  meninggalkannya,  dan 
dengannya  terjadi  pemilahan  antara  orang-orang  yang  bahagia  yang  menegakkannya 
dengan  orang-orang  yang  binasa  yang  meninggalkannya.  Sehingga  wajib  atas  manusia 
untuk  mengerahkan  segenap  usahanya  dalam  mengetahuinya,  merealisasikannya, 
memastikannya,  mengetahui  batasannya  dan  tafsirnya,  dan  mengetahui  hukumnya  dan 
kedudukannya,  serta  mengetahui  pengaruh-pengaruhnya,  konsekuensi-konsekuensinya, 
bukti-buktinya  dan  dalil-dalilnya,  serta  apa  yang  menguatkannya  dan  menumbuhkannya, 
dan  juga  mengetahui  apa  yang  membatalkanya  atau  menguranginya,  karena  ia  adalah  al 
ashlul  ashil  (pokok  yang  paling  inti)  yang  mana  ushul  tidak  sah  kecuali  dengannya,  maka 
bagaimana  gerangan  dengan  furu'?)93 


C.  Kesalahan  Orang  Yang  Mengklaim  Bahwa  Pembagian  Dien  Kepada  Ushul 
Dan  Furu'  Adalah  Bid'ah 


Sebagian  orang  yang  mengedepankan  taqlid  dan  tidak  memberikan  perhatian 
kepada  sikap  penelitian  yang  cermat  telah  berpegang  kepada  suatu  ungkapan  potongan 
milik  Syaikhul  Islam  dalam  bantahan  beliau  kepada  firqah-firqah  yang  sesat  yang 
membangun  paham-pahamnya  di  atas  ushul  dan  furu'  yang  bersumber  dari  akal  semata  dan 
membangun  di  atas  penyelisihan  terhadap  paham-paham  mereka  itu  hukum-hukum  yang 
beraneka  ragam.  Maka  Syaikhul  Islam  menyebutkan  bahwa  pembagian  itu  di  atas  model 
seperti  itu  adalah  bid'ah,  dan  tidak  ada  keraguan  lagi  dalam  hal  itu.  Adapun  klaim  bahwa 
dien  yang  dibawa  Nabi  shallallahu  ' alaihi  zva  sallam  dari  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  itu  tidak 
terbagi  kepada  ushul  dan  furu',  maka  klaim  ini  tidak  dilontarkan  oleh  orang  yang  telah 
mencicipi  rasa  ilmu  atau  telah  diberikan  bagian  terkecil  dari  pemahaman.  Syaikhul  Islam  ini 


92  Al  Qawa'id  Al  Hisan  192. 

93  Al  Haqqul  Mubin  Fi  Tauhidil  Anbiya  wal  Mursalin  57. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  59 


telah  berbicara  tentang  ushul  dan  juru'  yang  diletakkan  oleh  alilttl  ahzva  (bid'ah)  seraya 
menyelisihi  apa  yang  dibawa  Rasul  shallallahu  'alaihi  zva  sallam,  di  mana  tidak  ada  satu 
firqah  pun  melainkan  dia  itu  memiliki  ushul  yang  mana  keislaman  seseorang  digantungkan 
kepada  perealisasian  ushul  yang  mereka  klaim  itu,  sedangkan  furu'  adalah  di  bawah  itu. 
Barangsiapa  mengambil  ucapan  Syaikhul  Islam  dari  awal  sampai  akhir  tentu  ia  memahami 
hal  itu.  Di  mana  Syaikhul  Islam  telah  menjawab  pertanyaan  yang  dilontarkan  kepadanya, 
yang  isinya:  Apakah  boleh  ikut  terjun  di  dalam  apa  yang  diperbincangkan  oleh  manusia 
berupa  permasalahan-permasalahan  di  dalam  ushuluddien  yang  tidak  pernah  ada 
penjelasan  dari  penghulu  kita  Muhammad  shallallahu  'alaihi  iva  sallam,  ataukah  tidak  boleh? 

Bila  dikatakan  boleh:  Maka  apa  ia  itu?  Maka  beliau  rahimahullah  menjawab:  (Segala 
puji  hanya  milik  Allah  Rabbul  'Alamin  (Adapun  masalah  pertama)  maka  ucapan  penanya 
apakah  boleh  ikut  terjun  di  dalam  apa  yang  diperbincangkan  oleh  manusia  berupa 
permasalahan-permasalahan  di  dalam  ushuluddien  yang  tidak  pernah  ada  penjelasan  dari 
penghulu  kita  Muhammad  shallallahu  'alaihi  zva  sallam,  ataukah  tidak  boleh?  Pertanyaan 
yang  muncul  sesuai  apa  yang  ia  ketahui  dari  realita  ajaran-ajaran  bid'ah  yang  bathil  itu. 

Sesungguhnya  permasalahan-permasalahan  yang  tergolong  Ushuluddien  yang 
berhak  untuk  dikatakan  sebagai  Ushuluddien,  yaitu  dein  yang  mana  Allah  telah  mengutus 
Rasul-Nya  dan  menurunkan  Kitab-Nya  dengan  membawa  hal  itu  adalah  tidak  boleh 
dikatakan  bahwa  penjelasan  di  dalamnya  tidak  pernah  ada  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva 
sallam,  namun  ini  adalah  ucapan  yang  kontradiksi  padanya,  karena  keberadaannya  sebagai 
bagian  dari  ushuluddien  adalah  mengharuskan  keberadaannya  sebagai  bagian  paling 
penting  dari  urusan  dien  ini  dan  bahwa  ia  tergolong  hal  yang  dibutuhkan  di  dalam  dein  ini. 

Kemudian  peniadaan  penjelasan  di  dalamnya  dari  Rasul  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
adalah  mengharuskan  dua  hal: 

Yaitu  bisa  jadi  Rasul  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  menelantarkan  urusan-urusan  yang 
penting  yang  dibutuhkan  oleh  dien  dan  beliau  tidak  menjelaskannya  atau  beliau  telah 
menjelaskannya  namun  umat  tidak  menukilnya.  Sedangkan  kedua  kemungkinan  ini  adalah 
bathil  secara  pasti,  dan  (kemungkinan-kemungkinan  semacam  itu)  adalah  tergolong 
peluang  hujatan  terbesar  kaum  munafiqin  kepada  dien  ini.  Kemungkinan  ini  dan  yang 
semacamnya  hanyalah  diduga  oleh  oleh  orang  yang  jahil  terhadap  hakikat-hakikat  apa 
yang  dibawa  Rasul  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  atau  jahil  terhadap  apa  yang  dipahami 
manusia  dengan  hati  mereka,  atau  jahil  kepada  keduanya  secara  bersamaan.  Di  mana 
kejahilan  dia  terhadap  yang  pertama  adalah  mengharuskan  ketidaktahuannya  terhadap  apa 
yang  dicakup  oleh  ajaran  Rasul  itu  berupa  Ushuluddien  dan  Furu'nya,  sedangkan 
kejahilannya  terhadap  yang  kedua  adalah  mengharuskan  dia  untuk  memasukan  ke  dalam 
al  haqaiq  al  ma'qulah  (hakikat-hakikat  yang  dipahami  secara  akal)  apa  yang  dia  dan  orang- 
orang  semacam  dia  namakan  sebagai  'aqliyyat  (hal-hal  yang  rasional),  padahal  ia  itu 
sebenarnya  adalah  jahliyyat  (hal-hal  kebodohan).  Dan  sedangkan  kejahilannya  terhadap 
kedua  hal  itu  secara  bersamaan  adalah  mengharuskan  dia  untuk  mengira  termasuk 
ushuluddien  sesuatu  yang  bukan  bagian  darinya  berupa  permasalahan-permasalahan  dan 
sarana-sarana  yang  bathil,  dan  mengira  bahwa  Rasul  tidak  menjelaskan  apa  yang 
semestinya  diyakini  di  dalam  hal  itu,  sebagaimana  itu  adalah  realita  kelompok-kelompok 
dari  berbagai  macam  ragam  manusia  baik  kalangan  cendikiawan  mereka  apalagi  kalangan 

60  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


awamnya....  padahal  segala  apa  yang  dibutuhkan  manusia  untuk  diketahuinya,  diyakininya 
dan  dibenarkannya  dari  permasalahan-permasalahan  ini  adalah  telah  dijelaskan  oleh  Allah 
dan  Rasul-Nya  dengan  penjelasan  yang  memuaskan  lagi  memutus  udzur,  karena  ini  adalah 
tergolong  hal  terbesar  yang  disampaikan  Rasul  dengan  penyampaian  yang  jelas  dan  telah 
dijelaskannya  kepada  manusia.  Dan  ia  adalah  tergolong  hal  terbesar  yang  mana  Allah  telah 
menegakkan  hujjah  dengannya  kepada  hamba-hamba-Nya  di  dalamnya  dengan  para  rasul 
yang  telah  menjelaskannya  dan  menyampaikannya. 

Dan  yang  menjadi  tujuan  hanyalah  mengingatkan  bahwa  di  dalam  A1  Qur'an  dan  A1 
Hikmah  An  Nabawiyyah  itu  terdapat  semua  Ushuluddien  dari  berbagai  permasalahan  dan 
dalil-dalil  yang  berhak  untuk  menjadi  Ushuluddien.  Dan  adapun  apa  yang  dimasukan  oleh 
sebagian  manusia  ke  dalam  sebutan  ini  berupa  kebathilan,  maka  ia  itu  sama  sekali  bukan 
termasuk  Ushuluddien  walaupun  orang  itu  memasukannya  ke  dalamnya,  seperti 
permasalahan-permasalahan  dan  dalil-dalil  yang  rusak,  seperti  penafian  Shifat,  qadar  dan 
permasalahan-permasalahan  semacam  itu).94 

5.  Penerapan  Hukum  Kepada  Orang  Mu'ayyan 

A.  Bahaya  Takfier  Tanpa  Hak 

Sesungguhnya  termasuk  hal  yang  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya  adalah  bahwa  di 
antara  bahaya  lisan  terbesar  adalah  pelontaran  takfier  tanpa  hak,  karena  mengkafirkan 
orang  muslim  itu  adalah  seperti  membunuhnya.  Dan  masalahnya  tidak  berhenti  pada 
besarnya  dosa  si  pelaku,  akan  tetapi  ia  memiliki  konsekuensi-konsekuensi  bahaya  di 
atasnya  serta  membuka  dari  pintu-pintu  fitnah  apa  yang  menjadikan  orang  mukmin  tidak 
berani  melakukan  takfier  secara  muthlaq  kecuali  dengan  dalil-dalil  yang  tegas  dan  hujjah- 
hujjah  yang  terang. 

A1  'Allamah  Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata:  (Ketahuilah  bahwa  memvonis 
orang  muslim  dengan  vonis  keluar  dari  dienul  Islam  dan  masuk  dalam  kekafiran  adalah 
tidak  layak  dilakukan  oleh  orang  muslim  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir  kecuali 
dengan  dalil  yang  lebih  terang  dari  matahari  di  siang  bolong,  karena  sesungguhnya  telah 
ada  di  dalam  hadits-hadits  shahih  yang  diriwayatkan  dari  jalur  banyak  sahabat  bahwa 
"Barangsiapa  mengatakan  kepada  saudaranya  zvahai  kafir,  maka  tuduhan  itu  telah  kembali  kepada 
salah  satu  dari  keduanya"  begitu  di  dalam  Shahih  A1  Bukhari,  dan  di  dalam  lafadh  lain  dalam 
Ash  Shahihain  dan  yang  lainnya95  "Barangsiapa  memanggil  seseorang  dengan  sematan  kafir  atau 
mengatakan  (zvahai)  musuh  Allah,  sedangkan  dia  itu  tidak  seperti  itu,  melainkan  tuduhan  itu 
kembali  kepadnya"  dan  di  dalam  satu  lafadh  dalam  Ash  Shahih  "maka  telah  kafir  salah  satunya" 
maka  di  dalam  hadits  dan  hadits-hadits  yang  semakna  dengannya  terdapat  penjeraan  yang 
paling  dasyat  dan  peringatan  yang  paling  besar  dari  ketergesa-gesaan  di  dalam 
mengkafirkan) . 96 

B.  Kesalahan  Orang  Yang  Menghati-Hatikan  Dari  Takfier  Secara  Muthlaq 


94  A1  Fatawa  3/293-303  dengan  ikhtishar. 

95  Al  Bukhari  (6045)  dan  Muslim  (61) 

96  Assailul  Jarrar  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal:  978. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  61 


Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  di  sela-sela  penuturan  beliau  terhadap  beberapa 
faidah  fiqh  yang  ada  dalam  perang  Futuh  Mekkah: 


<.  y  y  4_iii  a  - ~~  ~  y  4Ajaj  al  i ^  ■  ~-r-  y^tA  A^ib  ^A)  ^Loidi  -  _  * .  ■  a  Ia)  A  ) 

ABAj  ^Aj  1-.  j  j  ^  r.  _J  c  4  all  -V  (a^_ll3  t^A-lIlj  a- I  A1  '  (. S^L^J  '—A  c  ,9l^J  4-UJ  ^ylC-  dr 

(ojC-Ajj  2  c  jA,  jj-a-a 


(Dan  di  dalamnya  terdapat  faidah  bahwa  seseorang  bila  mencap  munafiq  atau  kafir  seorang 
muslim  karena  takwil  dan  marah  karena  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  dien-Nya  bukan  karena 
hawa  nafsu  dan  kepentingannya,  maka  dia  itu  tidak  kafir  dengan  sebab  itu,  bahkan  tidak 
berdosa,  bahkan  diberikan  pahala  atas  niat  dan  maksudnya.  Ini  berbeda  dengan  Ahlul 
Ahwa  wal  Bida',  di  mana  sesungguhnya  mereka  itu  mengkafirkan  dan  memvonis  bid'ah 
(orang  lain)  karena  menyelisihi  keinginan  mereka,  bid'ah  mereka  dan  paham  mereka, 
padahal  mereka  itu  adalah  lebih  utama  dengan  vonis  itu  daripada  orang  yang  mereka 
kafirkan  dan  mereka  vonis  bid'ah).97 


Ini  adalah  tergolong  hal  yang  menggugurkan  pernyataan  orang-orang  yang 
menghati-hatikan  dari  takfier  secara  total,  hatta  walaupun  bukti  dalil  orang  yang  divonis 
kafir  itu  adalah  seterang  matahari  di  siang  bolong,  di  mana  orang-orang  itu  mengatakan 
"apa  yang  kalian  petik  dari  takfier  itu  dan  apa  yang  ditimbulkan  di  atas  hal  itu?" 

Syaikh  Abdullah  Ibnu  Abdirrahman  Abu  Bithin  rahimahullah  berkata: 


J jillj  lid  :  6  dlj  L—ilc-  bldlj  Uis  4  ^K'l  cA*-0  cA  ■  cA  IaI  j  ql  L— ^oj  ) 

~  . ,~n  aAjxshj  c4_i]}  ^ ‘ '' ^  A-Qj  tjdl  4&1  (3^  ‘ dul  A  d  JliLiS  (• 

(. _ Sjjlj  Ajy  Ajliilt  4_i3  d_?^  4  did  d^-dl  < _ aKa]  jAc-  A*-J  ^ 

(d^Jd  A  j  d  A  '  ''  ^d'1  c  ^  d'1  A  J  t ^  j^d'  ~  Uir.  I  Ann  y  tdJA  caA  ^)dldl 


(Dan  termasuk  yang  mengherankan  adalah  bahwa  sebagian  orang  bila  mendengar  orang 
yang  berbicara  perihal  makna  kalimat  (laa  ilaaha  illallaah)  ini  yang  berisi  penafian  dan  itsbat 
(penetapan),  maka  dia  mencelanya  dan  malah  berkata:  Kami  tidak  diperintahkan  untuk 
menilai  manusia  dan  menjelaskan  status  mereka.  Maka  dikatakan  kepadanya:  Justeru  kamu 
diwajibkan  untuk  memahami  tauhid  yang  merupakan  tujuan  Allah  dari  menciptakan  jin 
dan  manusia  dan  yang  mana  semua  rasul  mengajak  kepadanya,  dan  diwajibkan  juga 
mengetahui  lawannya  yaitu  syirik  yang  merupakan  dosa  yang  tidak  diampuni  dan  tidak 
ada  udzur  bagi  mukallaf  dalam  kebodohan  terhadapnya  serta  tidak  boleh  taqlid  di 
dalamnya,  karena  ia  adalah  ashlul  ushul  (pokok  dari  segala  pokok).  Barangsiapa  tidak 
mengenal  hal  ma'ruf  dan  tidak  mengingkari  kemungkaran,  maka  dia  itu  binasa,  apalagi  hal 
ma'ruf  terbesar  yaitu  tauhid  dan  hal  mungkar  terbesar  yaitu  syirik)."98 


Maka  cukuplah  bagi  seseorang  dia  itu  bersikap  teliti  dalam  mencari  al  haq,  bersikap 
ikhlash  dan  jujur  di  dalam  menerapkan  hukum  kepada  orang  yang  berhak 
mendapatkannya,  kemudian  bila  dia  menepati  kebenaran,  maka  itulah  yang  diharapkan, 
dan  bila  keliru  maka  dia  itu  diudzur,  bahkan  dia  itu  mendapatkan  pahala  atas  niat  dan 
maksudnya,  sebagaimana  yang  telah  lalu  dari  Ibnul  Qayyim  rahimahullah. 


97  Zadul  Ma’ad  3/423. 

98  ‘Aqidatul  Muwahhidin,  Al  Intishar  Li  Hizbillahil  Muwahhidien:  11.  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/183. 


62 


www.millahibrahim.wordpress.com 


C.  Hati-Hati  Di  Dalam  Hal  Yang  Diperselisihkan 


A1  ''Allamah  Abu  Bithin  berkata:  (Apa  yang  diperselisihkan  oleh  para  ulama 
apakah  itu  kekafiran  atau  bukan,  maka  kehati-hatian  di  dalam  dien  ini  adalah  tazvaqquf  dan 
tidak  memberanikan  diri  terhadapnya  selagi  di  dalam  masalah  ini  tidak  ada  nash  yang 
sharih  dari  A1  Ma'shum  shallallahu  'alaihi  zva  sallam.  Syaithan  telah  mentergelincirkan 
mayoritas  manusia  di  dalam  masalah  ini,  di  mana  sebagian  kelompok  telah  berbuat  taqshir 
(teledor/pengenteng-entengan)  di  mana  mereka  menghukumi  keislaman  orang  yang  mana 
nash-nash  A1  Kitab,  Assunnah  dan  ijma  telah  menunjukan  terhadap  kekafirannya, 
sedangkan  pihak  lain  telah  melampaui  batas  di  mana  mereka  mengkafirkan  orang  yang 
mana  nash-nash  A1  Kitab,  Assunnah  dan  ijma  telah  menghukumi  bahwa  dia  itu  muslim).99 

D.  Kufur  Nau'  Dan  Kufur  Mu'ayyan 


Ini  adalah  masalah  paling  penting  di  dalam  bahasan  ini  dan  disekitar  itulah  terjadi 
pertentangan,  di  mana  satu  kelompok  telah  keliru  di  mana  ia  mengatakan  bahwa  kufur 
nau'  itu  tidak  mengharuskan  adanya  takfir  mu'ayyan  secara  muthlaq,  sedangkan  pihak  lain 
telah  keliru  juga  di  mana  ia  mengatakan  bahwa  setiap  orang  yang  jatuh  ke  dalam  kekafiran 
itu  adalah  kafir  secara  ta'yin  walaupun  apa  saja  bentuk  kekafirannya.  Sedangkan  yang 
benar  adalah  adanya  perincian  yang  dibangun  di  atas  apa  yang  telah  kami  utarakan  di 
dalam  pendahuluan-pendahuluan  tadi  perihal  apa  yang  berkaitan  dengan  Ushuluddien 
dan  Furu'nya. 

Di  mana  sesungguhnya  orang  yang  menggugurkan  Ashluddien  dengan  kejahilan 
atau  takwil  atau  melakukan  permasalahan-permasalahan  kekafiran  yang  nampak,  maka 
tidak  boleh  tawaqquf  dari  mengkafirkannya  secara  ta'yin.  Berbeda  halnya  dengan 
permasalahan-permasalahan  di  bawah  itu  berupa  fiiru'  (cabang-cabang)  dien  dan  al  masail  al 
khafiyyah  (permasalahan  yang  khafiy  / samar),  maka  orang  mu'ayyan  tidak  dikafirkan  di 
dalamnya  sehingga  memenuhi  tiga  hal: 

1.  Ucapan  atau  perbuatannya  itu  adalah  kekafiran. 

2.  Terbukti  bahwa  orang  mu'ayyan  ini  telah  melakukannya. 

3.  Terpenuhi  padanya  syarat-syarat  takfier  dan  tidak  ada  padanya  mawani'  takfier. 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


^2  o-lic-  -  -  1JJJ  ^2j  oAjc.  ■A?  AB^)*-2  A_iaL^21  ■  «ai3l  A  atljj  ^2  AB  drills  ^21  j 

Al  aill  jjli  1  UaL  L— ilia  ^  1  ' p ^  (jl£  lg_i  alll  ojAaj  dll^  ' Al  ClbJa^C.  (jj5Ll  ABj  b 

(^jl£  La  tul£  olha. 


(Dan  begitu  juga  ucapan-ucapan  yang  mana  orang  yang  mengucapkannya  dikafirkan,  bisa 
jadi  orang  itu  belum  sampai  kepadanya  nash-nash  yang  mengharuskan  untuk  ma'rifatul  haq, 
dan  bisa  jadi  sudah  sampai  kepadanya  namun  tidak  terbukti  (shahih)  baginya  atau  ia  tidak 
memiliki  kesempatan  dari  memahaminya,  dan  bisa  jadi  muncul  kepadanya  syubhat- 
syubhat  yang  Allah  mengudzur  dia  dengannya.  Barangsiapa  dia  itu  tergolong  kaum 


Ad  Durar  Assaniyyah  10/375. 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  63 


mukminin  lagi  dia  bersungguh-sungguh  dalam  mencari  al  haq  namun  dia  keliru,  maka 
sesungguhnya  Allah  mengampuni  baginya  kesalahannya  siapa  saja  dia  itu).100 

Dan  perhatikan  ucapannya  (Barangsiapa  dia  itu  tergolong  kaum  mukminin  lagi  dia 
bersungguh-sungguh  dalam  mencari  al  haq...)  supaya  engkau  mengetahui  bahwa  beliau 
berbicara  tentang  orang-orang  yang  keliru  dari  kalangan  ahli  kiblat,  dan  akan  datang 
penjelasan  hal  itu  saat  berbicara  tentang  rukhshah  khatha'  (rukhshah  kekeliruan)  bagi  ahlul 
iman. 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata: 


33  d  j ji£j]|  ^jl  Ij^jjAii  ;  dls  hall!  1A  ^jV  £-<Ujaidl  33JC.  1  ;  ^3  |j£  (J ^<a  )  Ijj  4j1 

laa.  I  ^LoVI  (jl  ^  A  (jjfj  t£jl_^a]1  ■ ''  'Q'V'L  CllAakj  Ijl  V|  (jjx-ail  -jl"'  -  >  ■  V  j)1j  t^jjx-all  ^3  ^jqjj 

(  .  4jj3U  ''  '  ^  y  i  dlLa^oxil  Ijalhl  jjjjll  “UjVI  “dalc-j 


Sesungguhnya  bila  dikatakan  (barangsiapa  mengatakan  begini  maka  dia  kafir,  maka  si 
pendengar  meyakini  bahwa  lafadh  ini  mencakup  setiap  orang  yang  mengucapkannya,  dan 
mereka  tidak  mentadabburi  bahwa  takfier  itu  memiliki  syarat-syarat  dan  penghalang- 
penghalang  yang  kadang  tidak  ada  pada  orang  mu'ayan,  dan  bahwa  takfier  muthlaq  itu 
tidak  memestikan  takfier  mu’ayyan  kecuali  bila  syarat-syaratnya  ada  dan  penghalang- 
penghalangnya  tidak  ada.  Hal  ini  dijelaskan  bahwa  Imam  Ahmad  dan  semua  para  imam 
yang  melontarkan  lontaran-lontaran  umum  ini  tidaklah  mengkafirkan  orang  yang  berbicara 
dengan  ucapan  ini  secara  ta'yin...)101 


Ucapan  beliau  rahimahullah  ini  sering  dipegang  oleh  sekelompok  orang  yang  tidak 
memahami  maksud  beliau  dengan  ucapannya  itu,  sehingga  mereka  berlebih-lebihan  dalam 
menggunakan  syuruth  dan  mawani'  takfier,  dan  mereka  tidak  membatasinya  dengan  apa 
yang  dibatasi  oleh  Syaikh  rahimahullah.  Beliau  rahimahullah  telah  menuturkan  inti  masalah 
yang  sedang  beliau  bicarakan  tentangnya,  yaitu  masalah  Khalqul  Qur'an  dan  hal  yang 
semakna  dengannya  dari  permasalahan  ushul  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil,  maka 
hal-hal  ini  kadang  tersamar  (khafiy)  sehingga  pelakunya  tidak  dikafirkan  kecuali  setelah 
pelenyapan  syubhatnya  dan  penegakkan  hujjah  terhadapnya. 

Dan  di  antara  ucapan  yang  suka  mereka  pegang  erat  juga  adalah  ucapan  Syaikhul 

Islam: 


(Jjj  l ' y  cAj  4  4  ^11  4J  4_iic.  lal C. j  Ua^.1  jjlj  Ia^.1  jji  3^V  ) 

(4  ,  i  ,-:,ll  4jjj1j  4  ^  —  U  4-dl3l  V)  djj4  V  d?  4  tAkillj  4 _jc. 

(Dan  seorangpun  tidak  boleh  mengkafirkan  seorangpun  dari  kaum  muslimin  walaupun  dia 
itu  keliru  dan  salah  sehingga  hujjah  ditegakkan  kepadanya  dan  penerangan  dijelaskan 
kepadanya.  Dan  barangsiapa  yang  keislamannya  itu  telah  terbukti  secara  jelas  (yaqin), 
maka  keislaman  itu  tidak  lenyap  darinya  dengan  keraguan,  akan  tetapi  ia  itu  tidak  lenyap 
kecuali  setelah  penegakkan  hujjah  dan  pelenyapan  syubhat).102 


100  Al  Fatawa  23/346. 

,0'  Al  Fatawa  12/487-488. 
102  Al  Fatawa  12/250. 


64 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Di  mana  engkau  melihat  orang-orang  itu  tidak  membatasi  ucapan  ini  saat  mereka 
berhujjah  terhadap  lawannya,  akan  tetapi  ternyata  engkau  bisa  melihat  sebagian  mereka  itu 
mengkafirkan  orang  yang  menghina  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  dan  orang  yang  menghina 
Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  sebelum  penegakkan  hujjah  kepadanya  dan  sebelum 
pelenyapan  syubhat  darinya  bila  dia  menghina  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  karena 
syubhat  yang  ada  padanya  atau  karena  kejahilan  yang  mendorongnya  kepada  tindakan  itu, 
(sikap  ini)  menyelisihi  kaidah  mereka  sendiri  yang  mana  Syaikh  A1  Albani  dan  yang 
lainnya  tetap  memegangnya  secara  erat  sehingga  mereka  mengudzur  orang  yang  menghina 
Allah  dan  Nabi  itu  karena  kejahilannya  dan  karena  keburukan  tarbiyyahnya. 

Syaikhul  Islam  telah  berkata  di  banyak  tempat  bahwa  di  dalam  penetapan  vonis 
kafir  itu  tidak  disyaratkan  adanya  maksud  untuk  kafir,  berbeda  dengan  sikap  tazvaqquf  dari 
takfier  sampai  tegak  hujjah  dan  lenyapnya  syubhat,  yang  mana  sikap  ini  konsekuensinya 
adalah  tidak  seorangpun  dikafirkan  kecuali  bila  dia  itu  bermaksud  untuk  kafir  sebagai 
pembangkangan. 

Jadi  apa  yang  menjadikan  orang-orang  itu  melontarkan  ucapan-ucapan  semacam  ini 
dan  tidak  menuturkan  batasan  baginya?  Dan  apa  yang  menjadikan  sebagian  mereka 
mengecualikan  beberapa  masalah  seperti  menghina  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  sujud  kepada 
berhala  atau  matahari....  itu  tidak  lain  adalah  karena  pengguguran  terhadap  ashluddien 
(inti  dien)  ini. 

6.  Masalah-Masalah  Dhahirah  Dan  Masalah-Masalah  Khafiyyah 


Syaikh  Muhammad  Ibnu  Abdil  Wahhab  rahimahullah  berkata  di  dalam  suratnya 
kepada  Ahmad  Ibnu  Abdil  Karim  saat  membantah  syubhatnya  dan  melenyapkan 
syubhatnya  perihal  ucapan  Syaikhul  Islam  tentang  takfier  mu'ayyan: 


y  j  ^  ^3  ClulS  e  djlujaJI  ^3  (A  c  ^ ^jlS  hlj  ) 

Ajl  t _ aLoill  c  Aii  A  klhio  A  klLum  A  dili*^]l  jiS  ^3  ^_il 

lij33  ^3  .Ailld  (jjuaij  A jja. 031c.  A  t  AJ  )  9  Aj  aill 

Ajuq  q Jdj  4_llc-  Alii  ^Lfl  jlll  C—1A3-0  C  \  ^£311  (pax-all  IjA  <jl 

.(  ^al  Vlj  A  da  j  iA  Idj  hjaS  "  aLluII  /jl  •  I3A  (A  •  • 


(Dan  bila  ucapan  syaikh  ini  bukan  berkenaan  dengan  kemusyirikan  dan  kemurtaddan,  akan 
tetapi  berkenaan  dengan  masalah-masalah  juz-iyyah  baik  ia  itu  termasuk  ushul  ataupun 
fiiru  ,  dan  sudah  diketahui  bahwa  mereka  menuturkan  dalam  kitab-kitab  mereka  -dalam 
masalah-masalah  sifat  (Allah),  atau  masalah  Al-Qur'an,  atau  masalah  istizva  atau  yang 
lainnya-  madzhab  salaf,  dan  mereka  menuturkan  bahwa  ialah  yang  diperintahkan  oleh 
Allah  dan  Rasul-Nya  serta  yang  dianut  oleh  beliau  dan  para  sahabatnya,  kemudian  mereka 
menuturkan  madzhab  A1  Asy'ariy  atau  yang  lainnya,  dan  mereka  menguatkannya  dan 
menghina  orang  yang  menyelisihinya.  Terus  seandainya  kita  perkirakan  bahwa  hujjah  itu 
belum  tegak  terhadap  mayoritas  mereka,  maka  hujjah  itu  telah  tegak  terhadap  orang 
mu'ayyan  ini  yang  menghikayatkan  dua  madzhab  ini,  yaitu  madzhab  Rasulullah  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam  dan  yang  bersamanya....  Maka  ucapan  Syaikh  perihal  macam  ini,  adalah 
beliau  berkata:  Sesungguhnya  salaf  mengkafirkan  nau'  dan  adapun  orang  mu'ayyan  bila 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  65 


dia  itu  mengetahui  kebenaran  dan  terns  dia  menyelisihinya,  maka  dia  itu  kafir  secara  ta'yin. 
dan  bila  tidak  demikian  maka  dia  tidak  dikafirkan).103 


Kemudian  beliau  menuturkan  ucapan  Syaikhul  Islam  yang  menambah 
permasalahan  semakin  jelas,  di  mana  beliau  menuturkan  ucapannya  saat  mengomentari 
para  ahli  kalam  dan  kelompok-kelompok  yang  sesat: 

I^ja  dlxJ  ^alxu j  Ail  I  1Aa^_a  Q^£jjauill  ^IxJ  a^)AU£i]l  LS^ 

^Jal  ^ja  I^A  jU  c^Ajjc-j  nil  i^ja  o!j-uj  .1^.1  c.  t  <1  ciL^jai  ^  o^-ol  (J!Lg  lg_a]i_k 

^jc.  .ijjj  SjIj  IjjlSa  jjj  ^  •  ^)j\jt-iai 

c _ l^la  ‘dli  ^ja  A  \j\°i  fiiA  tii]^  ^  ‘ic.  ^a  U^)-0  A-ilj  Jjju  Sj\j j 

(jlijlj  qc.  0  j)Aj  o^bc.  ^  l  h  Q*u^i  'ia  (jl  ^AjIj  t c.“ n.wll 

(qiaL^loII 


(Ini  bila  terjadi  dalam  maqalat  khafiyyah  ((keyakinan-keyakinan  yang  samar)  bisa  dikatakan 
bahwa  ia  di  dalamnya  keliru  lagi  sesat  yang  belum  tegak  terhadapnya  hujjah  yang  mana 
penganutnya  dikafirkan,  akan  tetapi  hal  itu  terjadi  pada  segolongan  mereka  dalam 
masalah-masalah  yang  nyata  yang  mana  kaum  musyrikin,  Yahudi  dan  Nashrani 
mengetahui  bahwa  Muhammad  shallallaahn  'alaihi  iva  sallarn  diutus  dengannya  dan 
mengkafirkan  orang  yang  menyelisihinya,  seperti  perintahnya  untuk  beribadah  kepada 
Allah  saja  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya,  dan  larangannya  dari  mengibadati  suatupun  selain- 
Nya  baik  itu  para  nabi,  para  malaikat  dan  yang  lainnya;  karena  sesungguhnya  ini  adalah 
ajaran  Islam  yang  paling  nampak.  Kemudian  kamu  mendapatkan  dari  banyak  tokoh 
mereka  telah  terjatuh  dalam  hal-hal  semacam  ini,  maka  mereka  menjadi  murtad.  Dan 
banyak  dari  mereka  kadang  murtad  dari  Islam  dengan  kemurtadan  yang  nyata,  dan  kadang 
dia  kembali  kepada  Islam  bersama  penyakit  dan  nifaq  dalam  hatinya.  Dan  hikayat  tentang 
mereka  dalam  hal  itu  sangatlah  masyhur,  dan  Ibnu  Qutaibah  telah  menyebutkan  sedikit 
dari  hal  itu  di  awal  "Mukhtalaful  Hadits".  Dan  lebih  dasyat  dari  itu  semua  adalah  bahwa  di 
antara  mereka  ada  yang  menulis  perihal  kemurtaddan  sebagaimana  A1  Fakhru  Ar  Raziy104 
telah  menulis  tentang  peribadatan  kepada  bintang,  sedang  ini  adalah  kemurtaddan  dari 
Islam  dengan  kesepakatan  kaum  muslimin).  Selesai. 


Terus  Syaikh  Muhammad  memberikan  komentar  terhadap  ucapan  Ibnu  Taimiyyah 
ini  dengan  ungkapannya: 

(tjix-all  4_lS  hi  U£L5  4  ^  djV Iholl  Ajpiiill  ^3  j 


(Maka  lihatlah  ucapan  beliau  dalam  hal  membedakan  antara  masalah-masalah  khafiyyah 
(yang  samar)  dengan  masalah  yang  kita  bicarakan  ini  dalam  hal  kekafiran  orang 
mu'ayyan).105 


103  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/296,  rujuk  Ad  Durar  Assaniyyah  10/63. 

1114  AI  Fakhru  Ar  Raziy  adalah  Abu  Abdillah,  Fakhruddin  Muahmmad  Ibnu  Umar  Ibnul  Husen  Ar  Raziy,  dilahirkan  di  Rayy 
tahun  554  dan  ia  dinisbatkan  kepada  kota  itu,  dan  meninggal  dunia  di  Harrat  tahun  606  H,  Imam  mufassir  yang  banyak  karya 
tulisnya.  Ini  maknanya  bahwa  ia  meninggal  dunia  berpuluh-puluh  tahun  sebelum  Ibnu  Taimiyyah  lahir  di  mana  beliau  lahir 
tahun  661 H.  (pent) 

105  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/297-298,  rujuk  Ad  Durar  Assaniyyah  10/63-74. 


66  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Ucapan  Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  ini  telah  dituturkan  oleh  A1  'Allamah 
Abdullah  Ibnu  Abdirrahman  Abu  Bithin  rahimahullah  dalam  jawabannya  terhadap 
pertanyaan  yang  datang  kepada  beliau  tentang  makna  ucapan  Syaikhul  Islam  prihlal  takfier 
mu'ayyan,  di  mana  beliau  berkata: 

laa.  ^  4jl  (Jli  Ajikll  dlYladl  ^  Jla3  tSykUall  JJ-aVlj  AjsiJI  dlVlidl  (jJJ  Aijjij  ) 

cA  tdb  (Jij  4_llc.  (Jd-a 

4  jfla.  11  ~  ^  ^  j  '  ■  Loj j  ;  \  £  a^Uall  ^  lA  jflaJjj 

(  Cljla^ail  '*-*■*  ■■ ' 

(Maka  lihatlah  ucapan  beliau  dalam  hal  membedakan  antara  masalah-masalah  khafiyyah 
(yang  samar)  dengan  masalah-masalah  yang  dhahirah  (nampak),  di  mana  beliau  berkata 
perihal  maqalat  khafiyyah  (keyakinan-keyakinan  yang  samar)  yang  merupakan  kekafiran 
"bisa  dikatakan  bahwa  ia  di  dalamnya  keliru  lagi  sesat  yang  belum  tegak  terhadapnya 
hujjah  yang  mana  penganutnya  dikafirkan"  dan  beliau  tidak  mengatakan  ucapan  semacam 
itu  di  dalam  masalah-masalah  dhahirah.  Jadi  ucapan  beliau  ini  sangat  jelas  membedakan 
antara  permasalahan  yang  dhahirah  dengan  yang  khafiyyah,  di  mana  beliau  mengkafirkan 
(pelakunya)  secara  total  dengan  sebab  (pelanggaran)  hal-hal  yang  dhahirah  (nampak) 
hukumnya  dan  dengan  sebab  apa  yang  muncul  dari  hal  itu  dari  diri  orang  muslim  karena 
kejahilan....  dan  beliau  tidak  mengkafirkan  dengan  sebab  hal-hal  yang  khafiy  karena 
kejahilan  seperti  jahil  terhadap  sebagian  shifat  (Allah)).106 

A.  Kesalahan  Dalam  Pemuthlaqan 

Dengan  pemilahan  ini  nampak  jelaslah  di  hadapan  engkau  kekeliruan  dalam 
pelontaran  pernyataan  bahwa  melakukan  kekafiran  itu  tidaklah  mengharuskan  pelakunya 
dikafirkan,  karena  masalahnya  kembali  kepada  macam  kekafiran  itu  sendiri.  Bila  kekafiran 
itu  adalah  di  dalam  masaail  dhahirah,  maka  pelakunya  langsung  dikafirkan  secara  total, 
Syaikh  Abdullah  dan  Ibrahim  yang  mana  keduanya  adalah  putera  Syaikh  Abdullathif  Ibnu 
Abdirrahman  dan  Syaikh  Sulaiman  Ibnu  Sahman  berkata: 

o3a  (jV  i  11a  (JjIUI  t  iJjIUI  JjB  LgIj  ) 

_j^b  ^ja  Aj  UJ“^  131  abj^)x-g  AJbaiA  aJLuiaj 

Ig  \jh  ^  qAj  .IB  AdA^Jl  (JjLolaII  ^B  I3Aj  .  V  iiI13j  JIb  131 

(j-a  b>*l  )  jlB  tc-ljAVl  (JaI  aJIb  \aa  l*I13  e-bkjVlj  (JjLuia  ^B  Lg£  x  \ 

£_3Lg  lj  aIjIb  ^ja k >1  idl  (J j3ll  Q^^fLiB  (  Ajjaill j  AJj I 

V]  ^3^  ^  ji  fAxl\ 

(Adapun  ucapan  orang:  ''Kami  mengatakan  bahwa  ucapannya  adalah  kekafiran,  namun 
kami  tidak  menghukumi  kafir  orang  yang  mengatakannya"  maka  pelontaran  ucapan 
semacam  ini  secara  muthlaq  adalah  kebodohan  tulen,  karena  ungkapan  ini  tidaklah  terterap 
kecuali  kepada  orang  mu'ayyan,  sedangkan  masalah  takfier  mu'ayyan  itu  adalah  masalah 
yang  sudah  dikenal  (yaitu)  bila  orang  mengucapkan  suatu  ucapan  yang  merupakan 
kekafiran,  maka  dikatakan:  bahwa  orang  yang  mengucapkan  ucapan  ini  maka  dia  itu  kafir. 


106  Fatawa  A1  Aimmah  An  Najdiyyah  3/315,  rujuk  Ad  Durar  Assaniyyah  10/360-375.. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  67 


akan  tetapi  orang  mu'ayyan  bila  mengucapkan  ucapan  itu  maka  dia  itu  tidak  dikafirkan 
sampai  tegak  kepadanya  hujjah  yang  mana  orang  yang  meninggalkan  hujjah  itu  menjadi 
dikafirkan.  Ini  adalah  di  dalam  masaail  khafiyyah  yang  kadang  dalilnya  tersamar  atas 
sebagian  manusia,  sebagaimana  di  dalam  permasalahan  qadar,  irja  dan  permasalahan 
semacam  itu  yang  dianut  oleh  ahlil  ahwa  (bid'ah),  karena  sesungguhnya  pendapat- 
pendapat  mereka  itu  mengandung  hal-hal  yang  bersifat  kekafiran  berupa  penolakan 
terhadap  dalil-dalil  A1  Kitab  dan  Assunnah  A1  Mutawatirah,  sehingga  pendapat  yang 
mengandung  penolakan  sebagian  nushush  itu  adalah  kekafiran,  akan  tetapi  orang  yang 
menganutnya  tidak  divonis  kafir  karena  kemungkinan  adanya  penghalang  (dari 
pengkafiran)  seperti  kejahilan  dan  belum  sampainya  ilmu  perihal  pengguguran  terhadap 
nash  itu  atau  terhadap  dilalah- nya,  karena  sesungguhnya  syari'at  itu  adalah  tidak  mengikat 
kecuali  setelah  ia  itu  sampai).107 


107  Aqidatul  Muwahhidin  hal  451,  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/301  dan  Kasyfusysyubhatain  hal  83. 


68 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Mawani  Takfier  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) 


1.  Kejahilan  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) 

2.  Takwil  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) 

3.  Penghalang  Khatha  (Kekeliruan) 

4.  Penghalang  Ikrah  (Paksaan) 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  69 


Mawani  Takfier  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) 


1.  Kejahilan  Yang  Dianggap  (Mu'tabar) 

A.  Pengguguran  Kaidah  Udzur  Dengan  Kejahilan 
(1)  Kekafiran  Karena  Kejahilan 

Telah  lalu  bahwa  ilmu  adalah  syarat  dalam  perealisasian  tauhid,  maka  bagaimana 
mungkin  orang  yang  jahil  terhadap  tauhid  itu  diudzur,  kecuali  kalau  kita  menerima  sikap 
tanaqudl  (kontradiksi).  Jadi  orang  jahil  terhadap  tauhid  itu  adalah  sama  seperti  orang  yang 
sama  sekali  tidak  bertauhid,  karena  sesungguhnya  syarat  itu  saat  ia  tidak  ada  maka 
hukumpun  tidak  ada.  Di  mana  kalimat  tauhid  itu  supaya  bisa  diterima  maka  ia  itu 
mengharuskan  dua  hal: 

a)  Ilmu  terhadap  maknanya. 

b)  Dan  mengamalkan  apa  yang  dituntutnya. 

Maka  orang  yang  jahil  terhadap  tauhid  itu  adalah  kafir  dengan  bentuk  kekafiran 
karena  kejahilan.  Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata: 

(  a.  11  aJe.  ^ jSj  <ic.  I^S  4_a_aJ!  Lalj  j 

(Adapun  kufur  jahl  (kekafiran  karena  kejahilan)  karena  tidak  tegaknya  hujjah,  maka  ia  itu 
yang  dinafikan  adzab  darinya  oleh  Allah  sampai  hujjah  tegak  terhadapnya).108 

Kekafiran  itu  bermacam-macam: 


(  (jlii  j'  y*  ‘  Lib  jljc.  t  L-jj  a.  ) 

(Kufur  jahl  dan  takdzib  (kekafiran  karena  kebodohan  dan  pendustaan),  kufur  juhud  (kekafiran 
karena  pengingkaran),  kufur  ' inad  dan  istikbar  (kekafiran  karena  pembangkangan  dan 
kesombongan),  serta  kufur  nifaq  (kekafiran  karena  kemunafikan)).109 

Dan  bila  engkau  mengamati  keadaan  orang-orang  yang  melakukan  kemusyrikan, 
maka  engkau  mendapatkan  bahwa  mereka  itu  mendustakan  setiap  orang  yang  melarang 
dari  kemusyrikan  yang  mereka  lakukan  itu,  seperti  istighatsah  kepada  selain  Allah  dalam 
hal  yang  tidak  mampu  dilakukan  kecuali  oleh  Allah  dan  kemusyrikan  lainnya,  karena  sebab 
kejahilan  mereka. 

Di  antara  mereka  ada  yang  terjatuh  ke  dalam  syirik  yang  besar  sedangkan  dia  itu 
hapal  A1  Qur'an,  bisa  bahasa  arab  dan  bahkan  mengajarkannya,  kemudian  datang  orang 
yang  mengaku  sebagai  penyeru  tauhid  dan  ia  malah  mengerahkan  segala  kemampuan 
ilmunya  untuk  membela  keislaman  si  pelaku  syirik  itu  dan  menghadang  dari 


108  Thariqul  Hijratain  hal  384. 

109  A'lamussunnah  Al  Mansyurah  Li'tiqadi  Ath  Thaifah  Al  Manshurah  milik  Hafidh  Ahmad  Hakami  hal  93. 


70 


www.millahibrahim.wordpress.com 


pengkafirannya  sampai  syubhatnya  dilenyapkan  dan  mengetahui  setelah  sebelumnya  dia 
itu  jahil. 

Padahal  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


jkJj  Jli  yl\o-  lij  (j ->-  ijjrjj;  (Jj-f'J yi  tbijlL  i_L>j5o  4-4 1  (J i==  fyiy 

„  •>,,',->  >  '  <i  .  >  ■* 

(qA 3)  I S  Li  I  Lo-Lp  L^.  1^  b . 


"Darz  (ingatlah)  hari  (ketika)  Kami  kumpulkan  dari  tiap-tiap  umat  segolongan  orang-orang  yang 
mendustakan  ayat-ayat  Kami,  lain  mereka  dibagi-bagi  (dalam  kelompok-kelompok).  Hingga  apabila 
mereka  datang,  Allah  berfirman:  "Apakah  kamu  telah  mendustakan  ayat-ayat-Ku,  padahal  ilmu 
kamu  tidak  meliputinya,  atau  apakah  yang  telah  kamu  kerjakan?"  (An  Naml:  83-84) 

Dan  berfirman: 


>  ^  ^  y  y  s  y  y  y  '  y  '  '  }  £•"'  ^  y  4  '  o  °  >  '  y  0  f  '  y 

KJh. 'S-  A  jlS'  jjkiU  J^JCLs  lLU'.IS'  L«J y  I j U  .  Jk!  L«_)  'j-^bS'  ^Jj 

CS5  --  •  jjol’jqlT 


" Bahkan  yang  sebenarnya,  mereka  mendustakan  apa  yang  mereka  belum  mengetahuinya  dengan 
sempurna  padahal  belum  datang  kepada  mereka  penjelasannya.  Demikianlah  orang-orang  yang 
sebelum  mereka  telah  mendustakan  (rasul).  Maka  perhatikanlah  bagaimana  akibat  orang-orang  yang 
zalim  itu. "  (Yunus:  39) 


Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  jahil  yang  mana  kejahilan  itu  telah  mendorong 
mereka  untuk  melakukan  pendustaan  terhadap  apa  yang  belum  mereka  ketahui,  namun 
mereka  tidak  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  mereka  itu. 

(2)  Penyakit  Ahli  Neraka  Itu  Adalah  Kebodohan 


Sudah  diketahui  bahwa  ahli  neraka  itu  adalah  orang-orang  yang  jahil,  di  mana 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  mensifati  mereka  itu  dengan  puncak  kebodohan.  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


LIS'  Li  (J-SjO  j  I  LIS'  yi  !  jJ  Li y 


"Dan  mereka  berkata:  " Sekiranya  kami  mendengarkan  atau  memikirkan  (peringatan  itu)  niscaya 
tidaklah  kami  termasuk  penghuni-penghuni  neraka  yang  menyala-nyala."  (Al  Mulk:  10) 

Dan  berfirman: 


^  j dlp°y\  yfo\  niSftf dljlljl  tp  0 yAAs  Si 


"Dan  sesungguhnya  Kami  jadikan  untuk  (isi  neraka  Jahannam)  kebanyakan  dari  jin  dan  manusia, 
mereka  mempunyai  hati,  tetapi  tidak  dipergunakannya  untuk  memahami  (ayat-ayat  Allah)  dan 
mereka  mempunyai  mata  (tetapi)  tidak  dipergunakannya  untuk  melihat  (tanda-tanda  kekuasaan 
Allah),  dan  mereka  mempunyai  telinga  (tetapi)  tidak  dipergunakannya  untuk  mendengar  (ayat-ayat 
Allah).  Mereka  itu  sebagai  binatang  ternak,  bahkan  mereka  lebih  sesat  lagi.  mereka  Itulah  orang- 
orang  yang  lalai."  (Al  A'raf:  179) 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  71 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  menyebutkan  keraguan  orang-orang  musyrik 
terhadap  apa  yang  datang  kepada  mereka  dari  sisi  Allah,  sedangkan  orang  yang  ragu  itu 
adalah  orang  jahil.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 

ij|  ja  A_Jj  hi  yPUj  Lh«  blj 

" Dan  Sesungguhnya  kami  benar-benar  dalam  keragu-raguan  yang  menggelisahkan  terhadap  apa 
yang  kamu  ajak  kami  kepada-Nya. "  (Ibrahim:  9) 

Dan  berfirman: 

S  j*  Ij 

" Dan  sesungguhnya  mereka  (orang-orang  kafir  Mekah)  dalam  keraguan  yang  menggelisahkan 
terhadap  Al  Quran/'  (Huud:  110) 

(3)  Orang  Yang  Mengira  Bahwa  Dirinya  di  Atas  Kebenaran  Fadahal  Sebenarnya  Dia  itu 
Dia  Atas  Kebatilan:  Adalah  Orang  Yang  Jahil 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


\ — L^-'  hy  I  I  c 


'aI)1 


"Mereka  hendak  menipu  Allah  dan  orang-orang  yang  beriman,  padahal  mereka  hanya  menipu 
dirinya  sendiri  sedang  mereka  tidak  sadar. "  (Al  Baqarah:  9) 

Ath  Thabari  rahimahullah  berkata: 


Jju  bUc  4_j  Qji  VI  sjLjC  (j-a  i-jJju  V  AJll  (j\  (joAC-l^l  Jj3  sjUj  Ja>  aiil  i_uiSj  C  JJilt  AjVI  a } 

A  ajLjj  A&l  $  saAjc.  aLujjj  A  jj£j  AA'i b  A_iic.  j  Ajj  Ailc.  La  L  ^  ^  Axjj  Ajjj1JL2^j 


clH1  A  lie.  L-ojB  /jj  UaXQ  ygjl  V  ygjl  (jjxoj-allj  °Lj|  Aj  JjLaill  ^j-a  A-J  LaJ  <_jA- 

(_jl  oySj  ^JLaj  yA  QjC-j  '■  A  ^  <j  ^jLajVl  A_j  y^-jl  Ljb. 1  QjC-AAj  ygjlj  ‘  JjS' *  dbLdl 

yjSlI  yAj  (jjjaya  y^_acj  ^j-3  LaJj  cA_j  L  air- Ij  A_llj  ojA  <j-o  baJ  .A  AAI  lal-lC. 

(Ubb^1 


"Ayat  ini  adalah  di  antara  dalil  yang  paling  jelas  yang  menunjukan  terhadap  pendustaan 
Allah  ialla  tsanauhu  kepada  ucapan  orang-orang  yang  mengklaim  bahwa  Allah  tidak 
mengadzab  dari  hamba-hamba-Nya  kecuali  orang  yang  kafir  kepada-Nya  dengan 
pembangkangan  setelah  dia  mengetahui  Ke-Esaan-Nya  dan  setelah  terbukti  di  hadapannya 
kebenaran  apa  yang  dibangkangnya  terhadap  Rabb-nya  tabaraka  wa  ta'ala,  berupa 
pentauhidan-Nya  dan  pengakuan  kepada  Kitab-Kitab  dan  Rasul-Rasul-Nya.  Karena  Allah 
jalla  tsanauhu  telah  mengabarkan  tentang  orang-orang  yang  Dia  sifati  sebagai  orang-orang 
munafiq  dan  sebagai  orang-orang  yang  suka  menipu  Dia  dan  kaum  muslimin  bahwa 
mereka  itu  menyadari  bahwa  diri  mereka  itu  adalah  tersesat  lagi  menetap  di  dalam 
kebatilan  yang  mereka  anut,  dan  bahwa  mereka  itu  adalah  menipu  diri  mereka  sendiri 
dengan  apa  yang  mereka  kira  bahwa  mereka  telah  menipu  Rabb  mereka  dan  orang-orang 
mu'min.  Kemudian  Allah  ta'ala  dzikruh  mengabarkan  bahwa  bagi  mereka  itu  adzab  yang 
pedih  dengan  sebab  pendustaan  mereka  kepada  apa  yang  mereka  dustakan,  yaitu  kenabian 


72  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Nabi-Nya  dan  keyakinan  kufur  terhadap-Nya,  dan  dengan  sebab  klaim  mereka  bahwa 
mereka  itu  orang-orang  yang  beriman  padahal  mereka  itu  bersikukuh  di  atas  kekafiran).110 

Dan  A1  Baghawiy  berkata: 

(  flSjk-  Jbj  (jlj  ft  (jjC-Oij  U>d*J  V  :  i_fl  (jjjxAj  Laj  ) 


(( sedang  mereka  tidak  sadar)  yaitu:  mereka  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  itu  menipu  diri 
mereka  sendiri  dan  bahwa  akibat  penipuan  mereka  itu  kembali  kepada  mereka).111 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata:  (Dan  firman-Nya  ta'ala:  " Mereka  hendak  menipu 
Allah  dan  orang-orang  yang  beriman"  yaitu:  dengan  sikap  mereka  menampakkan  apa  yang 
mereka  tampakkan  berupa  keimanan  bersama  sikap  mereka  menyembunyikan  kekafiran 
seraya  mereka  meyakini  dengan  kebodohan  mereka  bahwa  mereka  itu  menipu  Allah 
dengan  hal  itu  dan  bahwa  hal  itu  bermanfaat  bagi  mereka  di  sisi-Nya  serta  bahwa  hal  itu 
laris  kepada-Nya  sebagaimana  ia  kadang  laris  kepada  sebagian  orang-orang  yang 
beriman).112 

Allah  ta'ala  berfirman: 


f  ^  9  f  _ _ .  Ji  ^  ^  -6  jl  —  C  ^  ®  >4  0  *0  jp  '  s  4  S  ^  x  X  X  '' 


" Sebahagian  diberi-Nya  petunjuk  dan  sebahagian  lagi  telah  pasti  kesesatan  bagi  mereka. 
Sesungguhnya  mereka  menjadikan  syaitan-syaitan  sebagai  pelindimg  (mereka)  selain  Allah,  dan 
mereka  mengira  balnua  mereka  mendapat  petunjuk."  (Al  A'raf:  30) 


Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata  di  dalam  tafsirnya: 


VI  i  AijLua  ji  sjla  Ij^I  cjiu  V  <uil  <ji  Uai  AJVjII  <jjJ  <j^>  lifcj  :  jjj?.  (jjl  Jls  ) 

kDLjall  Jj-i  fl  i  iA\\<.  (jt£  jJ  cfiij  jV  .  L$j2  A_La  ULaC.  t  L-1I3  .uaj  4_La  fk.  J*j  (ji 

(  <jVI  oilA  ^3  (jjj  ^llxj  aill  (3^)3  i  (3^  A  Ajl  L - Ima.  ?  j&j  (_£-^ll 

(Ibnu  Jarir  berkata:  Dan  ini  tergolong  dalil  yang  paling  jelas  yang  menunjukan  kesalahan 
orang  yang  mengklaim  bahwa  Allah  tidak  akan  mengadzab  seorangpun  atas  maksiat 
yang  dia  lakukan  atau  kesesatan  yang  dia  yakini  kecuali  bila  dia  melakukannya  setelah 
dia  mengetahui  kebenaran  yang  ada  di  hadapannya,  terus  dia  melakukan  (maksiat  atau 
kesesatan)  sebagai  bentuk  pembangkangan  darinya  terhadap  Tuhannya  dalam  hal  itu, 
karena  seandainya  keadaannya  seperti  itu  tentulah  tidak  akan  ada  perbedaan  antara 
kelompok  kesesatan  yang  sesat  namun  mengira  bahwa  dia  itu  mendapat  petunjuk 
dengan  kelompok  yang  mendapat  petunjuk,  sedangkan  Allah  sudah  membedakan 
antara  nama-namanya  dan  hukum-hukumnya  dalam  ayat  ini).113 

Ini  adalah  ucapan  Syaikhul  Mufassirin  dan  pemilik  kitab  tafsir  yang  paling 

shahih. 


Al  Baghawiy  berkata  di  dalam  tafsirnya:  (Firman-Nya  'azza  wa  jalla  "Sebahagian 
diberi-Nya  petunjuk",  yaitu  Allah  memberi  mereka  petunjuk  "dan  sebahagian  lagi  telah  pasti" 


Tafsir  Ibnu  Jarir  1/240. 

,n  Tafsir  Al  Baghawi  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal:  17. 

112  Tafsir  Al  Qur’anil  Adhim  milik  Ibnu  Katsir  1/81. 

1,3  Mukhtashar  Tafsir  Ibni  Katsir.  Muhammad  Ahmad  Syakir  2/14. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  73 


(yaitu)  telah  tetap  “kesesatan  bagi  mereka"  yaitu  kehendak-Nya  yang  lalu  " Sesungguhnya 
mereka  menjadikan  syaitan-syaitan  sebagai  pelindung  (mereka)  selain  Allah,  dan  mereka  mengira 
baluva  mereka  mendapat  petunjuk"  di  dalamnya  terdapat  dalil  yang  menunjukan  bahwa 
orang  kafir  yang  mengira  bahwa  dia  berada  di  atas  kebenaran  di  dalam  agamanya  adalah 
sama  dengan  orang  kafir  yang  mengingkari  dan  orang  (kafir)  yang  mu'anid 
(membangkang)).114 

Allah  ta'ala  berfirman: 


,*■,  *  -  *  **  »  „  |  1  ,-f  _  ,  -?  to  s  <S .  s  '  ■  "u  40 

0 (*r '  0 j  IAjAI  (j  J-45  OiA  (<Jg 


(GDI  OC-a-'i 


“Katakanlah:  "Apakah  akan  Kami  beritahukan  kepadamu  tentang  orang-orang  yang  paling  merugi 
perbuatannya? "  Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya  dalam  kehidupan  dunia  ini, 
sedangkan  mereka  menyangka  bahwa  mereka  berbuat  sebaik-baiknya."  (Al  Kahfi:  103-104) 


:  Jla  ?  ^  yUic.1  'jjj  ■  'G(  I  j  -Gy.'  :,ui1  (Jjii  a*  ^  ixj  dilLui  1  _  j*  *  *  ^jc.  ^j1  ill 

Jjj  l  Da' j  t d'jL-la  V  ■  «aj]l  Lalj  o)-3  Lol  a  V 

(  "jjjQ  ■  ■'  all  :  A  ‘  ..  J  '*  ‘ 11  A— 5  ^-0  D I  V  r- 


"A1  Bukhari  telah  meriwayatkan  dari  Mush'ab,  berkata:  Saya  bertanya  kepada  ayahanda 
yaitu  Sa'ad  Ibnu  Abi  Waqqash  tentang  firman  Allah  ta'ala:  Katakanlah:  "Apakah  akan  Kami 
beritahukan  kepadamu  tentang  orang-orang  yang  paling  merugi  perbuatannya?"  apakah  mereka 
itu  Haruriyyah?  Ia  menjawab:  Bukan,  Mereka  itu  adalah  Kaum  Yahudi  dan  Nashara, 
adapun  kaum  Yahudi  maka  mereka  itu  mendustakkan  Muhammad  shallallahu  'alaihi  iva 
sallam,  sedangkan  kaum  Nashara  maka  mereka  itu  kafir  kepada  surat  dan  mereka 
mengatakan:  Di  surga  itu  tidak  ada  makanan  dan  tidak  ada  minuman.  Sedangkan 
Haririyyah  itu  adalah  orang-orang  yang  melanggar  perjanjian  kepada  Allah  setelah  ia  itu 
kokoh,  dan  Sa'ad  radliyallahu  'anhu  menamakan  mereka  sebagai  orang-orang  fasiq."115 


Ali  Ibnu  Abi  Thalib,  Adi  Dlahhak  dan  yang  lain  mengatakan  bahwa  mereka  itu 
adalah  Haruriyyah.  Jadi  makna  ini  dari  Ali  bahwa  ay  at  yang  mulia  tersebut  mencakup 
Haruriyyah  sebagaimana  ia  itu  mencakup  Yahudi,  Nashrani  dan  yang  lainnya.  Bukan 
maksudnya  bahwa  ayat  ini  telah  turun  berkenaan  dengan  mereka  saja  tidak  berkenaan 
dengan  selain  mereka,  akan  tetapi  ayat  itu  maknanya  lebih  luas  dari  ini. 


Karena  sesungguhnya  ayat  ini  adalah  makkiyyah,  sebelum  mengkhithabi  Yahudi 
dan  Nashrani  dan  sebelum  muncul  Khawarij  sama  sekali,116  namun  ayat  ini  adalah  umum 
mencakup  setiap  orang  yang  beribadah  kepada  selain  Allah  di  atas  jalan  yang  tidak  diridlai 
seraya  ia  mengira  bahwa  ia  itu  menepati  kebenaran  di  dalamnya  dan  bahwa  amalannya  itu 
diterima  padahal  sebenarnya  ia  itu  salah  dan  amalannya  itu  ditolak,  sebagaimana  firman 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


.  ' , ' »  *  > 


1,4  Tafsir  Al  Baghawi  hal  460-461. 

115  Al  Bukhari  4728. 

1,6  Lihat  para  sahabat,  mereka  menggunakan  ayat  yang  berkaitan  dengan  orang-orang  kafir  asli  kepada  orang-orang  yang 
mengaku  muslim  yang  melakukan  perbuatan  yang  sama  dilakukan  oleh  orang-orang  kafir  asli.  (pent) 

74  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


" Banyak  muka  pada  hari  itu  tunduk  terhina,  bekerja  keras  lagi  kepayahan,  memasuki  api  yang  sangat 
panas  (neraka),"  (Al  Ghasyiyah:  2-4) 

Dan  firman-Nya: 


s.  L-a  I Lo  |  liwo 


"Dan  Kami  hadapi  segala  amal  yang  mereka  kerjakan,  lain  Kami  jadikan  amal  itu  (bagaikan)  debu 
yang  berterbangan."  (Al  Fur q an:  23) 

Dan  berfirman: 


0  Jj  til  *£  L«  (J  U-aJoJ  1  4j U-fl.)  yCv S'  !  I  Jji  A=  jjydJIj 


"Dan  orang-orang  kafir  amal-amal  mereka  adalah  laksana  fatamorgana  di  tanah  yang  datar,  yang 
disangka  air  oleh  orang-orang  yang  dahaga,  tetapi  bila  didatanginya  air  itu  dia  tidak  mendapatinya 
sesuatu  apapun."  (An  Nuur:  39) 


Dan  berkata  pada  ayat  yang  mulia  ini  "Katakanlah:  "Apakah  akan  Kami  beritahukan 
kepadamu "  yaitu  kami  kabarkan  kepada  kalian  "tentang  orang-orang  yang  paling  merugi 
perbuatannya? "  kemudian  mentafsirkannya  di  mana  Dia  berfirman  "Yaitu  orang-orang  yang 
telah  sia-sia  perbuatannya  dalam  kehidupan  dunia  ini,"  yaitu  mereka  melakukan  amalan-amalan 
yang  bathil  di  atas  selain  ajaran  yang  disyari'atkan  yang  diridhai  lagi  diterima  "sedangkan 
mereka  menyangka  baluua  mereka  berbuat  sebaik-baiknya ”  yaitu:  mereka  meyakini  bahwa 
mereka  itu  di  atas  kebenaran  dan  bahwa  mereka  itu  diterima  lagi  dicintai).117 


(4)  Fenyakit  Khawarij  Adalah  Dugaan  Mereka  Bahwa  Mereka  Itu  Berada  Di  Atas 
Kebenaran  Sedangkan  la  Itu  Adalah  Kebodohan 


Syaikhul  Islam  berkata:  (Al  Imam  Ahmad  berkata:  Telah  sah  hadits  tentang 
Khawarij  dari  sepuluh  jalur,  dan  yang  sepuluh  jalur  ini  diriwayatkan  oleh  Muslim  di  dalam 
Shahih-nya  seraya  selaras  dengan  Ahmad,  dan  Al  Bukhari  meriwayatkan  beberapa  jalur 
darinya,  dan  hadits-hadits  tentang  mereka  itu  diriwayatkan  juga  oleh  para  pemilik  Assunan 
dan  Al  Masanid  dari  jalur-jalur  lain).118 

Dan  di  antara  ulama  yang  mengkafirkan  Khawarij  adalah  Imamul  Muhadditsin  Al 
Bukhari,  Syaikhul  Mufassirin  Ath  Thabari,  Al  Imam  Ibnul  'Arabiy,  Assubkiy,  Arrafi'iy,  Al 
Qurthubiy  dalam  Al  Mufhim  serta  ulama  lainnya.119 

Al  Bukhari  berkata  dalam  Shahih-nya:  Bab  membunuh  Khawarij  dan  Mulhidin 
setelah  penegakkan  hujjah  kepada  mereka  dan  firman  Allah  ta'ala: 


{jjl}  Jadt  Tut  o!  ^  A  J  La  -LA  51  JjU  La^S 


)  1  La  < 


"Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  menyesatkan  suatu  kaum,  sesudah  Allah  memberi  petunjuk  kepada 
mereka  sehingga  dijelaskan-Nya  kepada  mereka  apa  yang  harus  mereka  jauhi.  Sesungguhnya  Allah 
Maha  mengetahui  segala  sesuatu."  (At  Taubah:  115) 

Ibnu  'Umar  memandang  mereka  (Khawarij)  itu  adalah  seburuk-buruknya  makhluk 
Allah,  dan  beliau  berkata:  Sesungguhnya  mereka  itu  mengambil  ayat-ayat  yang  turun 


m  Mukhtashar  Tafsir  Ibni  Katsir  2/436. 

"8  Al  Fatawa  7/479. 

m  Silahkan  rujuk  Fathul  Bari,  Kitab  Ar  Riddah  12/295-313. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  75 


berkenaan  dengan  orang-orang  kafir  terus  mereka  menempatkannya  kepada  orang-orang 
mukmin,"120 


A1  Hafidh  berkata:  (Dan  ucapannya:  "Ibnu  'Umar  memandang  mereka  (Khawarij) 
itu  adalah  seburuk-buruknya  makhluk  Allah"  telah  di-maushul-kan  oleh  Ath  Thabari  di 
dalam  Musnad  Ali  dalam  Tahdzibil  Atsar  dari  jalur  Bukair  Ibnu  Abdillah  Ibnul  Asyajj 
bahwa  ia  bertanya  kepada  Nafi':  Bagaimana  pendapat  Ibnu  Umar  tentang  Haruriyyah? 
Maka  ia  berkata:  Ibnu  'Umar  memandang  mereka  (Khawarij)  itu  adalah  seburuk-buruknya 
makhluk  Allah,  mereka  itu  mengambil  ayat-ayat  yang  berkenaan  dengan  orang-orang  kafir 
terus  mereka  menempatkannya  kepada  orang-orang  mukmin"  Saya  berkata:  Dan  sanadnya 
shahih.  Dan  telah  tsobit  (sah/terbukti)  di  dalam  hadits  shahih  lagi  marfu '  riwayat  Muslim 
dari  hadits  Abu  Dzarr  perihal  pensifatan  Khawarij:  "Mereka  (Khawarij)  itu  adalah  seburuk- 
buruknya  makhluk  dan  ciptaan").121  Dan  di  dalam  Shahih  A1  Bukhari  (6933)  dari  hadits  Abu 
Sa'id  dalam  kisah  Dzul  Khuwaishirah  At  Tamimi  tatkala  berkata  kepada  Nabi  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam :  "Berbuat  adillah  wahai  Rasulullah,"  maka  beliau  berkata:  " Kasihan  kamu,  siapa 
yang  bisa  berbuat  adil  bila  aku  tidak  berbuat  adil?"  Maka  Umar  Ibnul  Khaththab  berkata: 
"Biarkan  saya  memenggal  lehernya maka  Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  zva  sallam  berkata: 


... mil  djj-oj  U£  oj.i)I  dn1  (J ^ j j  LU-. -—I  <1  jjli 

.  JluAaJI 


"Biarkan  dia,  karena  sesunggulmya  dia  itu  memiliki  banyak  kazvan-kawan  yang  mana  orang  di 
antara  kalian  menganggap  kecil  shalatnya  dibandingkan  dengan  shalat  mereka,  dan  begitu  juga 
shaum  kalian  dibandingkn  shaum  mereka.  Mereka  keluar  dari  dien  ini  seperti  panah  melesat 
menembus  sasarannya  sampai  keluar  lagi...." 

Dan  A1  Bukhari  (6934)  meriwayatkan  dari  hadits  Sahl  Ibnu  Hanif  bahwa  Nabi 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam  menunjukkan  tangannya  ke  arah  Iraq  dan  berkata: 

,-.g  ..11  jjUj  'I  4-2-0 


"Akan  keluar  darinya  suatu  kaum  yang  membaca  Al  Qur'an  seraya  tidak  sampai  melezvati 
tenggorokkannya,  mereka  keluar  dari  Islam  seperti  keluarnya  panah  dari  sasarannya." 

(5)  Keluar  Dari  Agama  Tanpa  Ada  Maksud  (Keluar  Dari  Islam)  Dengan  Sebab 
kejahilan. 

Al  Hafidh  Ibnu  Hajar  berkata  setelah  menuturkan  hadits  Khawarij: 


(jjJ  LJl£-  lip  jUiaj  o'  J-iP  O-AJ  u'  LH>  <>  <>»  o'  ) 

(qjI  ■  .ajllj  4  :  dl  UdM  o^1  4 £■  Juxdl  ob 


(Dan  di  dalam  hadits  ini  ada  faidah  bahwa  di  antara  kaum  muslimin  itu  ada  orang  yang 
keluar  dari  dien  ini  tanpa  dia  bermaksud  keluar  darinya  dan  tanpa  dia  memilih  agama  lain 
atas  agama  Islam,  dan  bahwa  Khawarij  itu  adalah  seburuk-buruknya  firqah  bid'ah  dari 
umat  Muhammad  dan  dari  Yahudi  dan  Nashrani).122 


120  Al  Bukhari  bersama  Fathul  Bari  dalam  tiga  jilid  3/224. 

121  Fathul  Bari  3/625. 

122  Fathul  Bari  12/313. 


76 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Dan  beliau  rahimahullah  telah  menukil  dari  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  bahwa  ia  berkata 
di  dalam  Tahdzibul  Atsar  setelah  menuturkan  hadits-hadits  perihal  Khawarij: 

Ajli  Lallc.  A_Lo  ^  Aj '  V]  A  4  ai  q-A.  .  ..1  iy*  .1^1  V  cJ^  (Jj3  CT^"  AA' 

'.(e^Aij  a_Lg  jjskjj  Vj  ( p-o  ujIAo  ^3aJI  clAa^  )  2~ ^3  AJjii] 

"(Di  dalamnya  ada  bantahan  terhadap  ucapan  orang  yang  mengatakan  "bahwa  seorangpun 
dari  ahli  kiblat  tidak  dikeluarkan  dari  Islam  setelah  dia  berhak  mendapatkan  vonisnya 
kecuali  bila  dia  bermaksud  keluar  darinya  (Islam)  seraya  mengetahui,"  karena 
sesungguhnya  pendapat  ini  adalah  menggugurkan  sabdanya  di  dalam  hadits:  "Mereka 
mengatakan  Al  Haq  dan  membaca  Al  Qur'an  serta  keluar  dari  Islam  seraya  tidak  memegang 
sedikitpun  darinya")."123 

(6)  Merendahkan/Melecehkan  Nabi  Shallallahu  'Alaihi  Wa  Sallam  Tanpa  Bermaksud 
(Untuk  Kafir). 

Syaikhul  Islam  berkata  saat  menjelaskan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


Jalk-  j!  J  ^  J^iJLi  jaJ  °! ^ J  ^S\  CAjV5  1 j*5\J  j-pd  ijA9p  ^  ijJwali  (JibjT  tjdlj 


"Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  meninggikan  suaramu  melebihi  suara  Nabi,  dan 
janganlah  kamu  berkata  kepadanya  dengan  suara  yang  keras,  sebagaimana  kerasnya  suara  sebagian 
kamu  terhadap  sebagian  yang  lain,  supaya  tidak  hapus  (pahala)  amalanmu,  sedangkan  kamu  tidak 
menyadari. "  (Al  Hujurat:  2) 

Beliau  berkata:  (...Bila  telah  terbukti  bahwa  meninggikan  suara  melebihi  suara  Nabi 
shallallahu  ’alaihi  iva  sallam  dan  mengeraskan  suara  kepadanya  itu  adalah  dikhawatirkan 
darinya  si  pelakunya  menjadi  kafir  tanpa  dia  sadari  dan  amalannya  menjadi  terhapus 
dengan  sebab  hal  itu,  dan  bahwa  tindakan  itu  adalah  menjadi  sumber  bagi  hal  itu  dan  sebab 
di  dalamnya,  maka  termasuk  hal  yang  sudah  maklum  bahwa  hal  itu  disebabkan  karena 
sepantasnya  beliau  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  itu  mendapatkan  sikap  pengagungan, 
penghormatan,  pemuliaan,  ta'dhim  dan  penghargaan  dan  dikarenakan  bahwa  meninggikan 
suara  itu  bisa  mengandung  sikap  menyakiti  beliau  dan  merendahkannya,  walaupun  orang 
yang  meninggikan  suara  itu  tidak  memaksudkan  hal  itu.  Bila  saja  sikap  menyakiti  dan 
merendahkan  yang  terjadi  dengan  sebab  buruk  prilaku  tanpa  maksud  dari  pelakunya 
adalah  merupakan  kekafiran,  maka  sikap  menyakiti  dan  merendahkan  yang  dimaksud  lagi 
disengajakan  adalah  merupakan  kekafiran  secara  lebih  utama).124 

Dan  berkata  lagi  setelah  menuturkan  sejumlah  hadits  perihal  kekafiran  orang  yang 
merendahkan  Nabi  shallallahu  ’alaihi  zva  sallam: 


(  "aill  f  Li  La  VI  "  jilll  Aualj  V  j|  IjitS  ijj^i  L)i  ^  ob  jiS  _jA  l«  ji  JlS  AlaaJLj  ) 


123  Fathul  Bari  12/312. 

124  Ash  Sharimul  Maslul  2/114-115. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  77 


"Dan  secara  umum,  barangsiapa  mengucapkan  atau  melakukan  sesuatu  yang  merupakan 
kekafiran,  maka  dia  itu  kafir  dengan  sebab  hal  itu  walaupun  dia  tidak  bermaksud  untuk 
menjadi  orang  kafir,  karena  tidak  seorangpun  berniat  untuk  kafir  kecuali  apa  yang  Allah 
kehendaki."125 

Dan  bila  saja  orang  bisa  keluar  dari  Islam  tanpa  ada  maksud  dia  untuk  keluar 
darinya,  maka  apa  artinya  sikap  tawaqquf  secara  muthlaq  dari  takfier  -pelakunya-  sampai 
mawani'nya  tidak  ada? 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata  dalam  rentetan  ucapan  beliau  tentang  sikap 
menghina  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  s allam: 

Jjaj  i  kllujjllj  >— uAilll  sj|;lj  (jjill  JjA^  AuaS  ( jp  aUaSS  uiull  <jc  Jjajj  aJjll  L»S  Ail  li*  yAajiJIj  ) 

(j&dl  VI  j&dl  JIS  qa  jjLL  V  IaS  4  AjtiL  V  A^il!  lift  ^ac  (jlS  ^jlj  lusi  (jc 

(Dan  tujuan  di  sini  adalah  bahwa  sebagaimana  riddah  (kemurtaddan)  itu  bisa  kosong  dari 
sabb  (penghinaan  Nabi),  maka  begitu  juga  riddah  itu  bisa  kosong  dari  maksud  mengganti 
agama  dan  (kosong  dari)  keinginan  mendustakan  kerasulan,  sebagaimana  kekafiran  Iblis 
itu  kosong  dari  maksud  mendustakan  Rububiyyah  walaupun  ketidakadaan  maksud  ini 
adalah  tidak  bermanfaat  baginya,  sebagaimana  ketidakadaan  maksud  untuk  kafir  itu  tidak 
bermanfaat  bagi  orang  yang  mengucapkan  kekafiran) . 126 

Adapun  pensyaratan  "maksud  kafir"  di  dalam  pengkafiran,  maka  sikap  ini  - 
sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Ibnul  Wazir  di  dalam  Litsarul  Haq  'Alai  Khalq-  adalah 
memiliki  konsekuensi  bahwa  "tidak  satupun  dari  perbuatan  dan  perkataan  itu  menjadi 
kekafiran  kecuali  bila  disertai  keyakinan,  termasuk  membunuh  para  nabi,  sedangkan 
keyakinan  itu  adalah  termasuk  rahasia  yang  tertutupi,  sehingga  tidak  bisa  terbukti 
kekafiran  seorang  kafir-pun  kecuali  dengan  adanya  nash  yang  khusus  berkaitan  dengan 
individu  per-indivdu"  sebagaimana  ia  adalah  keyakinan  Murji'ah. 

Sedangkan  telah  datang  di  dalam  hadits  Thariq  Ibnu  Syihab  bahwa  Rasulullah 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


y  fh  ■  ^ Ls-k"  aSiI  d  ° jSj  bila  l_jIja  d^A  4  l-jIA  cA  dr^)  A  b  ^  d^A  ) 

Ijbi  sdbi  j-b  Ajyi  Ijlla  4  e(_sA  i_s aAc.  (jjiil  dl-3  ‘  liA  a!  aA  s)jLa_i 

(  a  11  d^-ia  aAc.  Ijj.  dr^j  d^  A  ^  qA  A^y  L-j^ay  La  dtaa  L_jyj  ^j^Ni  1 _jlill  d^  as  aIu-uj 


(Seorang  pria  masuk  surga  karena  seekor  lalat,  seorang  pria  masuk  neraka  karena  seekor  Mat.  Mereka 
bertanya:  "Bagaimana  itu  zvahai  Rasulullah?"  Beliau  berkata:  “ Dim  orang  pria  melewati  suatu  kaum 
yang  memiliki  patung  berhala  yang  tidak  seorangpun  dibiarkan  melewatinya  sehingga  ia 
mempersembahkan  sesuatu  kepadanya,  maka  mereka  berkata  kepada  salah  satunya: 
" Persembahkanlah !"  Orang  itu  berkata:  " Saya  tidak  memiliki  suatupun  yang  saya  persembahkan," 
maka  mereka  berkata  kepadanya:  " Persembahkanlah  walaupun  seekor  Mat!"  Maka  diapun 
mempersembahkan  Mat,  dan  merekapun  kemudian  memberikan  jalan  baginya  untuk  pergi,  maka  dia 
masuk  neraka.  Dan  mereka  berkata  kepada  yang  lain:  " Persembahkanlah !  Maka  dia  berkata:  "Saya 


125  Ash  Sharimul  Maslul  hal  177. 

326  Ash  Sharimul  Maslul  hal  370. 

78  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


tidak  mungkin  mempersembahkan  sesuatupun  kepada  selain  Allah  ‘Azza  wa  jalla,"  maka  mereka 
memenggal  lehernya,  kemudian  diapun  masuk  surga).127 

Pria  ini  tidak  bermaksud  beribadah  kepada  selain  Allah,  akan  tetapi  dia 
mempersembahkan  lalat  agar  dia  bisa  menyelamatkan  dirinya,  dan  dia  tidak  mengetahui 
bahwa  perbuatannya  itu  memasukannya  ke  dalam  neraka.  Oleh  sebab  itu  Syaikh 
Muhammad  Ibnu  Abdil  Wahhab  rahimahullah  berkata  di  dalam  Kitabut  Tauhid: 


d-kj  (jl  '.bjjlc-  <j3l_^JI  t  1 1  -d-Oi  <1x3  d2  0  Ic^aih  ^1  L-jlaill  idlb  :<x-ujh]l  .  .d^biwi  Aj3  ) 

(  Vbi  jlill  d^J  "  dij  bais  jl  <jV  ^  jUll 

(Di  dalam  hadits  ini  ada  banyak  masalah....  masalah  yang  kesembilan:  Keberadaan  orang  itu 
masuk  neraka  dengan  sebab  lalat  yang  dia  tidak  memaksudkannya  itu,  namun  dia 

melakukannya  dalam  rangka  menyelamatkan  diri  dari  kejahatan  mereka .  Kesebelas: 

Bahwa  pria  yang  masuk  neraka  itu  asalnya  muslim,  karena  seandainya  dia  itu  asalnya 
orang  kafir,  tentu  tidak  dikatakan  "seorang  pria  masuk  neraka  karena  seekor  lalat")128 

Syaikh  Abdurrahman  Ibnu  Hasan  rahimahullah  berkata: 

(^lill  d-0  Ajl  ^  A 3  aj3  (jlj  ijA  Cy6  j.: Ibk  ) 

(Di  dalam  hadits  ini  ada  penghati-hatian  dari  keterjatuhan  ke  dalam  syirik,  dan  bahwa 
orang  itu  bisa  terjatuh  ke  dalamnya  sedangkan  dia  tidak  mengetahui  bahwa  ia  itu  termasuk 
syirik  yang  mengharuskan  masuk  neraka). 

(7)  Perolok-OIokan  Terhadap  Allah  dan  Ayat-Ayat-Nya. 

Allah  ta'ala  berfirman: 


x  ^  s  '  9  *  9  '  **  *■  *  S  S  '  *  *  '  9^*-'  ' 

jzAA  J  \fj  <u  L)  I  fys yA  L.  *— =  I  ^  tf.  f jJLd  Id  oVj 

!_pL^=  (dj-Uij  j*dbw«  4_ajLL>  qP  <_iuO  di  dSdlxjl  Jlxj  Jl3  ijjJuLxj 


" Dan  jika  kamu  tanyakan  kepada  mereka  (tentang  apa  yang  mereka  lakukan  itu),  tentulah  mereka 
akan  manjawab,  "Sesungguhnya  kami  hanyalah  bersenda  gurau  dan  bermain-main  saja." 
Katakanlah:  "Apakah  dengan  Allah,  ayat-ayat-Nya  dan  Rasul-Nya  kamu  selalu  berolok-olok?  "  Tidak 
usah  kamu  mencari-cari  alasan,  karena  kamu  kafir  sesudah  beriman.  Jika  Kami  memaafkan 
segolongan  kamu  (lantaran  mereka  taubat),  niscaya  Kami  akan  mengazab  golongan  (yang  lain) 
disebabkan  mereka  adalah  orang-orang  yang  selalu  berbuat  dosa."  (At  Taubah:  65-66) 

Abu  Bakar  Ibnul  'Arabiy  rahimahullah  berkata: 
d)a  <j9  V  t  dd&^  dP  6  d^  '  Aj  4  d  db  epb  bs  d^^J  d'  :  V  ) 

(Yang  mereka  katakan  itu  tidak  lepas  dari  keadaan  mereka  mengucapkannya  secara  serius 
atau  bercanda,  dan  ia  itu  bagaimanapun  keadaannya  adalah  kekafiran,  karena 
sesungguhnya  bercanda  dengan  kekafiran  itu  adalah  kekafiran,  tidak  ada  perselisihan  di 


127  Diriwayatkan  oleh  Ahmad  dalam  Az  Zuhd  hal  15-16.  Abu  Nu'aim  1/203  dari  jalur  Thariq  Ibnu  Syihab  secara  mauquf  dengan 
sanad  yang  shahih,  dan  tidak  shahih  pe-marfu'-annya. 

128  Majmu’ah  At  Tauhid,  Kitabut  Tauhid  hal  140. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  79 


dalamnya  di  antara  umat  ini,  karena  sesungguhnya  keseriusan  itu  adalah  saudara  al  haq 
dan  al  ilmu,  sedangkan  hazl  (bercanda/bermain-main/bersenda  gurau)  itu  adalah  saudara 
kebatilan  dan  kebodohan).129 


Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


Ja3  '£  yijUajI  A*J  y^aS  A3  IjjAjkj  V  £  I  Jj3  1  A^_lj  IjjAjE-Ij  lj3jJE-li  £  l - udjj  (jAajaij  IjS  QijI  Qjlj  £  ) 

aIiLj  »  1  /jl  Qjj3  (.  <211a  qI  fyla  dj  lyjl  A3  Ajc-  ^-k- 

.  l^>iS  ej_iiaJ  y  Qfllj  4  Ajl  (_5a1I  a)  dl  lAA  'j  q3  t.  g'  ■»  jjLajj  QlS  Ajl  j^Jc.  (J*^  4  AjLojI  Axj  aA,L^ 

^3  LA^Ja  Upl'  Qjisliftll  <3a^a  ^3  A_kLoi]l  A^lj  JJC  d^  IaSAj  .  IjAilxj  y  ^£jl3  Aj  qISj 

^-Ic.  d-idl  i  AAi Aaj  SaIj3  dl^  a!1a£^  Uj_s£  yj  IjjiLjl  yj  by^jc-j  1j_ac.  yj  bu 1  a  ^  ;1  d q d 

jyVj^j  l_i\a  Aj  d^-^U^  Aj  d>  r.1  a  l  iij 


("Dan  jika  kamu  tanyakan  kepada  mereka  (tentang  apa  yang  mereka  lakukan  itu),  tentulah  mereka 
akan  manjawab,  " Sesungguhnya  kami  hanyalah  bersenda  gurau  dan  bermain-main  saja"  maka 
mereka  mengakui  dan  mengutarakan  alasan  (udzur),  oleh  sebab  itu  dikatakan:  "Tidak  usah 
kamu  mencari-cari  alasan,  karena  kamu  kafir  sesudah  beriman"  maka  ini  menunjukan  bahwa 
mereka  itu  di  dalam  benak  mereka  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  telah  melakukan 
kekafiran,  tapi  justeru  mereka  mengira  hal  itu  bukan  kekafiran,  maka  Allah  menjelaskan 
bahwa  perolok-olokan  kepada  Allah,  ayat-ayat-Nya  dan  Rasul-Nya  adalah  kekafiran  yang 
mana  pelakunya  menjadi  kafir  setelah  dia  beriman.  Maka  ini  menunjukan  bahwa  di  dalam 
diri  mereka  itu  sebelumnya  ada  keimanan  yang  lemah,  terus  mereka  melakukan  hal  haram 
ini  yang  mereka  ketahui  bahwa  itu  haram  namun  mereka  tidak  mengiranya  sebagai 
kekafiran,  dan  ternyata  ia  adalah  kekafiran  yang  mana  mereka  menjadi  kafir  dengan 
sebabnya  karena  sesungguhnya  mereka  itu  tidak  meyakini  kebolehannya.  Dan  begitulah 
banyak  salaf  mengatakan  perihal  sifat  kaum  munafiqin  yang  dibuatkan  perumpamaan  bagi 
mereka  di  dalam  surat  Al  Baqarah  bahwa  mereka  itu  bisa  melihat  kemudian  menjadi  buta 
dan  mereka  mengetahui  kemudian  mereka  mengingkari  dan  mereka  itu  beriman  terus 
kafir.  Dan  begitu  juga  berkata  Qatadah  dan  Mujahid:  Allah  memberikan  perumpamaan 
bagi  penyambutan  mereka  kepada  orang-orang  mukmin  dan  sikap  mereka  mau 
mendengarkan  apa  yang  dibawa  Rasul  serta  lenyapnya  cahaya  mereka).130 


(8)  Seorang  Hamba  Bisa  Masuk  Neraka  Karena  Sebab  Ucapan  Yang  Dianggapnya  Tidak 
Bermasalah  Karena  Kebodohannya. 

Dari  Abu  Hurairah  radliyallahu  ' anhu  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


"Sesungguhnya  seorang  hamba  berbicara  dengan  suatu  ucapan  yang  berasal  dari  keridlaan  Allah 
seraya  dia  tidak  memperhatikan  akibatnya,  maka  Allah  mengangkat  dia  beberapa  derajat  dengan 
sebab  ucapan  itu.  Sesungguhnya  seorang  hamba  berbicara  dengan  suatu  ucapan  yang  berasal  dari 


129  Ahkamul  Qur'an  2/976-977. 

130  Majmu  Al  Fatawa  7/27 4 

80  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


kemurkaan  Allah  seraya  dia  tidak  memperhatikan  akibatnya,  maka  dia  melayang  dalam  neraka 
jahannam  dengan  sebab  ucapan  itu."131 

A1  Hafidh  Ibnu  Hajar  rahimahullah  berkata: 


l  |s>  jAj  iibji  j pjj  Xs  V  i_S^  ;"Vi J  V" ) 

Jj  4‘*4  vW  ^3  £3j  33 j  .  :c:  ^  JaC.  Alii  AiC-  3&J  ''  Aj  ^  ^X'n ,  j 

A  ^Kll  j  ^ai£jul  3]  )  JaiL  *'  ^  ^ C—lLa^alj  tdlLa  A_^)^l  ^jydl 

l3&  ^Yajjll  .  ..cdk  (Jj-d  Jaa-uJI  ^3  (JXi  (A-aLlill  Ajl^jJaj  l^_J  Aj  au!  <■  t  6^ ;  4  4"  '*\\  Ld  ^ijj  (jl  (jiaJ  Ld  AUl 

(lij^i.  ^jAXAjji  jUll  j_^3  (Jjfc!  dub  IgJ  (JLW  M  CLuAaJI 


(" seraya  dia  tidak  memperhatikan  akibatnya"  yaitu  tidak  mengamatinya  dengan  pikirannya  dan 
tidak  memikirkan  pada  akibat  akhirnya  serta  dia  tidak  mengira  bahwa  ucapan  itu 
menimbulkan  suatu  pengaruh,  dan  ia  itu  semakna  dengan  firman-Nya  Siibhanahn  Wa  Ta'ala: 
"(Ingatlah)  di  zvaktu  kamu  menerima  berita  bohong  itu  dari  mulut  ke  mulut  dan  kamu  katakan 
dengan  mulutmu  apa  yang  tidak  kamu  ketahui  sedikit  juga,  dan  kamu  menganggapnya  suatu  yang 
ringan  saja,  padahal  dia  pada  sisi  Allah  adalah  besar."  (An  Nuur:  15)  Dan  telah  ada  dalam  hadits 
Bilal  Ibnul  Harits  A1  Muzanni  yang  dikeluarkan  oleh  Malik  dan  para  penulis  Assunan  serta 
dishahihkan  oleh  At  Tirmidzi,  Ibnu  Hibban  dan  A1  Hakim  dengan  teks  “ Sesungguhnya 
seseorang  di  antara  kalian  mengucapkan  suatu  ucapan  yang  berasal  dari  keridlaan  Allah  sedangkan 
dia  tidak  mengira  ucapan  itu  akan  sampai  pada  apa  yang  dicapainya,  maka  Allah  mencatat  baginya 
dengan  sebab  ucapan  itu  keridlaan-Nya  sampai  hari  kiamat"  dan  beliau  berkata  perihal  ucapan 

yang  berasal  dari  kemurkaan  Allah  seperti  itu  juga .  Dan  At  Tirmidziy  mengeluarkan 

hadits  ini  dengan  teks  “seraya  dia  tidak  memandang  masalah  dengannya,  maka  dia  melayang 
dalam  api  neraka  dengan  sebabnya  tujuh  puluh  tahun").132 


Hadits  ini  tergolong  penjeraan  yang  paling  besar  dari  pelontaran  ucapan  tanpa  dasar  ilmu. 


(9)  Lenyapnya  Ilmu  Dan  Ulama  Membuka  Fintu  Syirik. 

A1  Bukhari  telah  meriwayatkan  dari  hadits  Ibnu  'Abbas  radliyallahu  ' anhuma  berkata: 


Laij  4  4 TiK3  Laij  (J-liiJI  ‘daj3j  4_aK]  ClljlSs  "jj"  Lai  -1*J  4_J^J«JI  ^  ^>j3  ^  (jdjVI  Clj iL-q  j 

frLa_jojl  tjX  J  1  dljl^3  Lalj  4  3^A-a^J  dljlSs  Jjjjlj  Lalj  .  Ij-uuj  .Ijc-  4  a  4  dr.  ClljlSs 

4  dd-ajl  l  fel3  1  "h  :  ^  >  all  ^  (jl  p^a  o3  ^Jj  (_jUa±3u]l  ^  A  Ld3  ^ ^  ^3  1  Jdkj 

j  4"  i,~i  ic  jddl  :  c  - ~  h  t-4\&  Id  ^  ' 't~'  d  c  4^1x33  ^-jLa-ajLs  '.A  4 c 


(Berhala-berhala  yang  berasal  dari  kaum  Nuh  itu  beralih  kepada  orang-orang  arab  setelah 
itu.  Adapun  Wadd  maka  ia  itu  milik  kabilah  Kalb  di  Daumatul  Jandal,  adapun  Suwaa' 
maka  ia  milik  Hudzail,  adapun  Yaghuts  maka  ia  milik  suku  Murad  kemudian  milik  Banu 
Ghathif  di  Jurf  dekat  Saba.  Adapun  Ya'uq  maka  ia  milik  Hamdan,  adapun  Nasr  maka  ia 
milik  Himyar  bagi  keluarga  Dzul  Qilaa':  (Berhala-berhala)  itu  adalah  nama  orang-orang 
yang  shalih  di  kaum  Nuh,  kemudian  tatkala  mereka  meninggal,  maka  syaithan  membisikan 
kepada  kaum  mereka  "Hendaklah  kalian  memasang  patung-patung  di  majlis-majlis  yang 
mana  dahulu  mereka  sering  duduk  di  sana  dan  namailah  dengan  nama-nama  mereka" 


131  Al  Bukhari  6478. 

132  Fathul  Bari  cetakan  pertama  dalam  tiga  jilid  3/379. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  81 


maka  merekapun  melakukannya  dan  itu  tidak  diibadati,  kemudian  saat  mereka  itu  sudah 
meninggal  dunia  dan  ilmu  dilupakan,  maka  berhala-berhala  itu  diibadati) . 133 

Berkata  di  dalam  Fathul  Majid: 


IjjUa  jaC-j  i  s-ULtll  l_jIa3j  ajlji  ~ ’ » II  ^  *  jj ^  UIjjjj  '(dxil  "  :<Ujii) 

(.ill  I  .Ajc.  all  Ajl  Ilia  C  idjAlj  LW  (jjAAl  V 

(Ucapannya  "dan  ilmu  dilupakan"  sedangkan  dalam  riwayat  A1  Bukhari  "dan  ilmu  dihapus" 
dan  riwayat  A1  A1  Kasyminahiy  "dan  ilmu  telah  dihapus"  yaitu  lenyap  bekas-bekas  ilmu  itu 
dengan  lenyapnya  para  ulama  dan  merebaknya  kebodohan  sehingga  mereka  tidak  bisa 
membedakan  antara  tauhid  dengan  syirik,  maka  mereka  terjatuh  di  dalam  syirik  dengan 
dugaan  dari  mereka  bahwa  syirik  itu  bermanfaat  bagi  mereka  di  sisi  Allah).134 

(10)  Oadariyyah  Itu  Kafir  Walaupun  Mereka  Bodoh. 


Muslim  meriwayatkan  dari  hadits  Yahya,  berkata: 


. .  j!  li  3JC-  (Pj  U  dlillajli  ^  y  ^  31  Alat-ft  ^3  ^)A]I  ^3  ^_ya  O^) 

tjb  / c  l\&  A2I  (jjjxjsujj  UJjA?  A  Aj3j 

3U  <J!La  ^aA-^-V  (jl  A  (pj  2d  Aic.  aj  <■  &U j  t\y  ^ajA^  Ailji  diis]  Ills 

Q‘ i  vsAI  ...  Aj^i  cl^  d  Aadii  IjAJ 


(Orang  yang  pertama  kali  berbicara  dalam  masalah  qadar  di  Bashrah  adalah  Ma'bad  A1 
Juhani,  maka  saya  bersama  Humaid  Ibnu  Abdirrahman  A1  Himyari  berangkat  menunaikan 

haji  atau  umrah .  sampai  akhir  hadits,  dan  di  dalamnya  bahwa  mereka  bertanya  kepada 

Ibnu  Umar  tentang  orang-orang  yang  membaca  A1  Qur'an  dan  berhebat-hebatan  dengan 
ilmu,  dan  ia  menuturkan  di  antara  realita  mereka  itu  bahwa  mereka  mengklaim  bahwa 
tidak  ada  qadar  dan  bahwa  urusan  itu  terjadi  tanpa  taqdir.  Ibnu  Umar  berkata:  "Bila  kamu 
berjumpa  dengan  mereka  itu,  maka  kabarkan  kepada  mereka  bahwa  saya  berlepas  diri  dari 
mereka  dan  bahwa  mereka  itu  berlepas  diri  dari  saya,  dan  demi  Dzat  Yang  mana  Abdullah 
Ibnu  Umar  bersumpah  dengan-Nya  seandainya  salah  seorang  dari  mereka  itu  memiliki 
emas  sebesar  gunung  Uhud  terus  dia  menginfaqkannya,  maka  Allah  tidak  menerimanya 
darinya  sampai  dia  beriman  kepada  qadar . sampai  akhir  hadits)135 

An  Nawawi  berkata  dalam  syarah  hadits  ini:  (Yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Umar 
radliyallahu  'anhuma  ini  adalah  nampak  bahwa  beliau  mengkafirkan  Qadariyyah.  A1  Qadli 
'Iyadl  rahimahullah  berkata:  Ini  adalah  pada  qadariyyah  pertama  yang  mengatakan  bahwa 
Allah  ta'ala  itu  tidak  mengetahui  sesuatu  sebelum  ia  itu  terjadi,  sedangkan  orang  yang 
mengatakan  hal  semacam  ini  adalah  kafir  tanpa  ada  perselisihan)136 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata:  (Adapun  keberadaan  sesuatu  itu  diketahui 
Allah  sebelum  kejadiannya,  maka  ia  itu  adalah  haq  yang  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya. 
Dan  begitu  juga  keberadaan  sesuatu  itu  ditulis  di  sisi-Nya  atau  di  sisi  malaikat-Nya 
sebagaimana  hal  itu  telah  ditunjukan  oleh  A1  Kitab  dan  Assunnah  serta  atsar-atsar  telah 


133  Al  Bukhari  dalam  tafsir  4920,  silahkan  rujuk  Tafsir  Ath  Thabari  29/62,  dan  Ighatsatulluhfan  1/184. 

134  Fathul  Majid  263. 

135  Shahih  Muslim  Kitabul  Iman  1. 

136  Shahih  Muslim  dengan  syarah  An  Nawawiy  1/150. 

82  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


datang  dengannya.  Ilmu  dan  penulisan  ini  adalah  qadar  yang  diingkari  oleh  Ghulat 
Qadariyyah  dan  mereka  mengklaim  bahwa  Allah  itu  tidak  mengetahui  perbuatan- 
perbuatan  si  hamba  kecuali  setelah  kejadiannya,  sedangkan  mereka  itu  adalah  orang-orang 
kafir,  mereka  telah  dikafirkan  oleh  para  imam  seperti  Asy  Syafi'iy,  Ahmad  dan  yang 
lainnya).137 

Perhatikanlah  bagimana  bahwa  Ibnu  Umar  tidak  memperhatikan  kepada  keadaan 
mereka  itu,  namun  beliau  mengkafirkan  mereka  dengan  sekedar  beliau  mendengar 
perkataan  mereka,  dan  begitu  juga  para  imam  telah  mengkafirkan  mereka,  sedangkan 
sudah  maklum  bahwa  mereka  tidak  mengatakan  pernyataan  mereka  itu  kecuali  dengan 
sebab  kejahilan  dan  takwil  yang  rusak,  kemudian  sesungguhnya  ucapan  mereka  itu  adalah 
masih  lebih  rendah  dari  peribadatan  kepada  selain  Allah,  maka  bagaimana  gerangan 
dengan  orang  yang  terjatuh  dalam  kemusyrikan  dengan  beribadah  kepada  selain  Allah? 

(11)  Peribadatan  Kepada  Selain  Allah  Adalah  Bersama  Kebodohan. 

Ibnu  Jarir  rahimahullah  berkata: 


4  q ^  yjc.  4  A-  ^_9  Aiiiia  4_iAM  3^2^]  -  4_iia  ^3  (_jl£  yd  4&1  ya  4_j  dff  ^  j ^  hsli  j 

(_Jjd  i  o  .1^.  jjl  cAljj  .aJ-Ic-j  Ajla_c-aj  AjLg_io)Ij  ~  llj  ^JLxj  4I1I  .4_jik  ,_J  •' 

^_S  cdhJj  tcdU  4  ^  L  4  Q  ^ -v  4J  .  >1 Jj J  ojLlj  Ajj  A_lj1.1^j  ^_lc.  Yh  4Llb  4  -v  1  .->11 

A_3  Aidl  (Jjd  A-J  d  C  y  ^  uj  A  \ij  tAjU-ujljj  d  C  T*-  ^ .  1 "  ‘  nj  A  q  -  j  y\d  d^  43 1 

(jjj-uikVb  "y '  Ja  js  |s>  :ojl_u  (d^  lJl-33  r— il-lc-j  Ljjdl  ^3  ij  Aj  aJc-  c_a4liJlj  cojSi  jJIaj 

0  '  '  '  X-  -  „  „  S  „  „  |  0  *  0  >  st  ).  0  >  0  *  0  0  *  a  '* 

ill  3aaa3  Ajlllj  kljljtj  ^  lx  Qjp  Cjj)  ol  ^-3  xxi  ^ 

('4  ~jj  U'Ajl  dA  4la  ^JUc-l 


(Adapun  hal  yang  tidak  boleh  jahil  terhadapnya  dari  dienullah  bagi  orang  yang  di  dalam 
hatinya  tergolong  ahli  taklif  karena  adanya  dalil-dalil  yang  dilalah  (indikasi/penunjukan) 
terhadapnya  disepakati  lagi  tidak  diperselisihkan,  yang  jelas  lagi  tidak  samar  atas  indera, 
maka  ia  itu  adalah  pen-Tauhidan  Allah  ta'ala,  pengetahuan  terhadap  Asma,  Shifat  dan 
Keadilan-Nya.  Itu  dikarenakan  bahwa  setiap  orang  yang  telah  sampai  batasan  taklif  dari 
kalangan  orang-orang  sehat  dan  normal,  maka  dia  tidak  akan  kehilangan  satu  dalil-pun  dan 
satu  bukti  yang  nyata-pun  yang  menunjukannya  kepada  keesaan  Rabb-Nya  Jalla  Tsana-uhu 
dan  menjelaskan  baginya  hakikat  kebenaran  hal  itu,  oleh  sebab  itu  Allah  ta'ala  tidak 
mengudzur  seorangpun  dengan  sebab  kejahilan  terhadap  sifat-Nya  yang  mana  Dia  disifati 
dengannya  dan  (dengan  sebab  kejahilan)  terhadap  Asma-Nya,  dan  justeru  Allah 
menggolongkan  dia  bila  mati  di  atas  kejahilan  terhadap-Nya  dengan  barisan  orang-orang 
yang  membangkang  dan  menentang-Nya  setelah  mereka  mengetahui-Nya  dan  mengetahui 
Rububiyyah-Nya  di  dalam  hukum-hukum  dunia  dan  adzab  akhirat.  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala  berfirman:  "Katakanlah:  Apakah  akan  Kami  beritahukan  kepadamu  tentang  orang-orang 
yang  paling  merugi  perbuatannya? "  Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya  dalam 
kehidupan  dunia  ini,  sedangkan  mereka  menyangka  baluoa  mereka  berbuat  sebaik-baiknya.  Mereka 
itu  orang-orang  yang  telah  kufur  terhadap  ayat-ayat  Tuhan  mereka  dan  (kufur  terhadap)  perjumpaan 


,37  Al  Fatawa  2/152. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  83 


dengan  Dia,  maka  hapuslah  amalan-amalan  mereka,  dan  Kami  tidak  mengadakan  suatu  penilaian 
bagi  (amalan)  mereka  pada  hari  kiamat."  (Al  Kahfi:  103-105)).138 

Pentahqiq  "Kitab  At  Tabshir"  Ali  Ibnu  Abdil  Aziz  Ibnu  Ali  Asy  Syibl  -salah 
seorang  dari  kalangan  muhaqqiqin  kibar-  berkata  di  dalam  komentarnya  terhadap  ucapan 
Ibnu  Jarir  ini:  (Dan  seperti  ini  juga  apa  yang  beliau  rahimahullah  katakan  di  dalam  tafsirnya 
terhadap  ayat-ayat  Al  Kahfi  (15/28),  di  mana  beliau  berkata:  (Dan  pendapat  yang  benar 
dalam  hal  ini  menurut  kami  adalah  dikatakan  sesungguhnya  Allah  'azza  wa  jalla 
memaksudkan  dengan  firman-Nya  " Apakah  akan  Kami  beritahukan  kepadamu  tentang  orang- 
orang  yang  paling  merugi  perbuatannya?”  setiap  orang  yang  melakukan  amalan  yang  mana 
dia  mengira  bahwa  dirinya  benar  di  dalamnya  dan  bahwa  dia  itu  taat  kepada  Allah  lagi 
mendatangkan  ridla-Nya  di  dalam  hal  itu,  padahal  sebenarnya  dia  itu  mendatangkan 
kemurkaan  Allah  dengan  perbuatannya  tersebut  lagi  menyimpang  dari  jalan  orang-orang 
yang  beriman,  seperti  para  pendeta,  kaum  Syamamisah  dan  yang  lainnya  dari  kalangan 
orang-orang  yang  ber -ijtihad  (sungguh-sungguh)  di  dalam  kesesatannya,  padahal 
sebenarnya  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  kafir  kepada  Allah  dengan  sebab 
perbuatan  dan  kesungguh-sungguhan  mereka  itu,  dari  penganut  agama  apa  saja  mereka 
itu).  Selesai 


Pentahqiq  Kitab  itu  berkata:  (Walaupun  mereka  itu  -sedangkan  sebagian  mereka  itu 
adalah  orang  yang  memiliki  ijtihad  (kesungguh-sunguhan)  dan  ibadah  sesuai  caranya- 
mengklaim  bahwa  mereka  itu  beribadah  kepada  Allah  dan  mendekatkan  diri  kepada-Nya, 
namun  bersama  ini  semuanya  mereka  telah  dikafirkan  Allah  dan  Dia  menamakan  mereka 
dengan  nama  orang-orang  kafir  serta  menjadikan  bagi  mereka  hukum  orang-orang  kafir 
juga  di  akhirat.  Dan  ini  maknanya  adalah  bahwa  Dia  tidak  mengudzur  mereka  karena 
kejahilan  mereka  dan  dugaan  mereka  bahwa  mereka  itu  di  atas  kebaikan  amal  shalih, 
sebagaimana  di  dalam  surat  Fathir,  di  mana  Dia  ta'ala  berfirman: 


9  ^ 


"Maka  apakah  orang  yang  dijadikan  (syaitan)  menganggap  baik  pekerjaannya  yang  buruk  lain  dia 
meyakini  pekerjaan  itu  baik,  (sama  dengan  orang  yang  tidak  ditipu  oleh  syaitan)  ?  Maka 
sesungguhnya  Allah  menyesatkan  siapa  yang  dikehendaki-Nya  dan  menunjuki  siapa  yang 
dikehendaki-Nya;  Maka  janganlah  dirimu  binasa  karena  Kesedihan  terhadap  mereka.  Sesungguhnya 
Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  mereka  perbuat.  ”  (Fathir:  8) 

Allah  mengatakannya  tentang  mereka  itu  dan  orang-orang  yang  seperti  mereka, 
maka  kejahilan  mereka  itu  tidak  diterima  karena  wajibnya  mencari  petunjuk  atas  mereka 
dan  keharusannya  atas  diri  mereka.  Dan  masalah  ini  adalah  sangat  penting  untuk 
dipahami). 

Kemudian  beliau  menuturkan  bantahan  Ibnu  Jarir  rahimahullah  terhadap  orang  yang 
mengklaim  bahwa  tidak  kafir  kepada  Allah  seorangpun  kecuali  bila  dia  bermaksud  untuk 
kafir  setelah  dia  mengetahui  Ke-Esaan  Allah.  Pentahqiq  berkata:  (Dan  ini  seperti  orang- 


138  At  Tabshir  Fi  Ma’alimid  Dien  milik  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari  hal  116-118. 
84  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


orang  kafir  Ahli  Kitab  dari  kalangan  Yahudi,  Nashara,  Quburiyyun  dan  bahkan  kaum 
Paghanisme  (penyembah  berhala)  secara  umum  adalah  mereka  itu  tidak  dikafirkan  (sesuai 
konsekuensi  pendapat  yang  bathil  tadi)  sampai  diketahui  maksud  mereka  untuk  kafir  dan 
membangkang  kepada  Allah  Subhanahn  Wa  Ta'ala,  sedangkan  pendapat  ini  adalah  bathil 
dengan  penegasan  A1  Qur'an  dan  Assunnah....  juga  dilalah  fithrah  dan  akal  yang  sehat. 
Maka  perhatikanlah  pendapat  itu  berikut  konsekuensinya,  tentu  engkau  melihat 
pengaruhny  a) . 139 

Perhatikanlah  -semoga  Allah  merahmatimu-  bagiamana  beliau  meng'athafkan 
quburiyyun  kepada  Yahudi  dan  Nashara,  kemudian  meng'athafkan  kaum  paghanisme 
kepada  mereka  secara  umum,  padahal  sudah  diketahui  bahwa  quburiyyun  itu  adalah 
orang-orang  yang  mengaku  muslim  dan  tidak  mengetahui  apa  yang  mereka  lakukan 
berupa  kemusyrikan  kepada  Allah.  Maka  apa  yang  beliau  lakukan  ini  adalah  apa  yang 
dituntut  oleh  pemahaman  yang  sehat  dan  pengetahuan  yang  benar. 

(12)  Catatan  Penting 

Sesungguhnya  di  antara  para  pengkaji  ada  orang  yang  mengatakan  pengudzuran 
dengan  sebab  kejahilan  termasuk  di  dalam  Ashluddien  (tauhid),  kemudian  ternyata  engkau 
melihat  mereka  melontarkan  ucapan-ucapan  yang  menyelisihi  kaidah-kaidah  mereka 
sendiri.  Dan  (kontradiksi)  itu  tidak  terjadi  kecuali  karena  pendapat  pengudzuran  dengan 
sebab  kejahilan  itu  adalah  membuka  lebar  pintu  bagi  menjadikan  sekedar  mengaku  muslim 
adalah  cukup  untuk  perealisasian  iman  walaupun  pelakunya  tidak  meninggalkan 
penyekutuan  Allah. 

Contoh  itu  adalah  apa  yang  disebutkan  A1  Wuhaibiy  di  dalam  "catatan-catatan 
penting  dalam  masalah  perselisihan  perihal  pengudzuran  dengan  sebab  kejahilan  atau  tidak 
ada  pengudzuran"  yang  baik  untuk  dikaji  untuk  merealisasikan  sikap  obyektif  dan 
menghargai  orang  yang  menyelisihi  serta  sebagai  sikap  komitmen  dengan  etika  kajian 
ilmiyyah  dan  kritikan  yang  membangun. 

Di  antaranya  apa  yang  dia  lontarkan  di  dalam  ucapannya:  (Udzur  dengan  sebab 
kejahilan  itu  tidaklah  mencakup  orang  yang  terjatuh  dalam  urusan-urusan  yang  di 
dalamnya  terkandung  pembatalan  yang  mujtnal  terhadap  Ushulul  Islam,  seperti  sujud 
kepada  patung  atau  matahari  dan  bulan,  atau  mengingkari  kenabian  Muhammad  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam  atau  tidak  beriman  kepada  hari  akhir  atau  mengklaim  bahwa  Allah 
memiliki  isteri  atau  anak,  atau  meyakini  ketuhanan  manusia  seperti  sebagian  sekte 
Bathiniyyah  atau  meyakini  bahwa  sebagian  manusia  boleh  keluar  dari  syari'at  ini  dan  hal- 
hal  serupa  itu.  Maka  udzur  itu  adalah  bagi  orang  yang  terjatuh  ke  dalam  sebagian 
penyimpangan-penyimpangan  aqidah  atau  sebagian  satuan-satuan  syirik  dan  bentuk- 
bentuknya,  sedang  hujjah  belum  tegak  kepadanya,  jadi  posisi  udzur  jahil  ini  adalah  hal 
yang  berkaitan  dengan  rincian  tauhid  bukan  pada  pokok  tauhid,  wallahu  a'lam.  Karena 
harus  ada  pengakuan  global  terhadap  Islam,  tauhid  dan  keberlepasan  yang  global  dari 
syirik  dan  pelakunya).140  141 


139  Catatan  kaki  At  Tabshir  Fi  Ma’alimid  Dien  hal  118-119. 

140  Nawaqidlu  Iman  Al  I’tiqadiyyah  1/292. 

,4'  Pembagian  Al  Wuhaibiy  itu  sangat  mengada-ada  dan  bertentang  dengan  nash-nash  yang  nyata  lagi  banyak  di  dalam  Al 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  85 


Pernyataan  A1  Wuhaibiy  ini  adalah  pengguguran  dari  dia  sendiri  terhadap  apa 
yang  telah  dia  tetapkan  sendiri  berupa  penolakan  dia  terhadap  pembagian  dien  ini 
kepada  ashl  (pokok)  yang  mana  orang  yang  jahil  terhadapnya  tidak  diudzur  dan  kepada 
furu'  yang  mana  ia  adalah  tempat  pengudzuran  dengan  syarat-syaratnya  yang  sudah 
diketahui. 

B.  Kejahilan  Yang  Pelakunya  Diudzur 

Sesungguhnya  kejahilan  yang  pelakunya  diudzur  dan  dia  masuk  surga  bila  mati  di 
atas  ashlul  iman  (tauhid)  adalah  kejahilan  terhadap  syari'at  atau  kejahilan  terhadap  sebagian 
shifat  Allah,  selagi  pelakunya  tidak  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  dari 
mengetahui  (ilmu),  bukan  kejahilan  terhadap  ashluddien  (tauhid),  karena  sesungguhnya 
orang  yang  mati  di  atas  kemusyrikan  di  dalam  ashluddien  adalah  dinamakan  musyrik 
walaupun  dia  tidak  memiliki  tamakkun  (kesempatan/ peluang)  dari  mengetahui  (ilmu),  akan 
tetapi  dia  tidak  diadzab  sampai  hujjah  ditegakkan  kepadanya.  Adapun  bila  dia  itu  memiliki 
tamakkun  (kesempatan/peluang)  dari  mengetahui  (ilmu)  dan  dia  mati  di  atas  syirik  dan 
kejahilannya,  maka  dia  itu  diadzab  atas  kemusyrikkannya. 

(1)  Macam-Macam  Manusia  Dalam  Pencarian  Kebenaran 

1.  Orang  yang  berusaha  keras  mencari  kebenaran  namun  tidak  mendapatkan  kecuali 
orang  yang  menunjukannya  kepada  kebatilan. 

Orang  semacam  ini  tidak  dikenakan  sangsi  karena  sebab  kebodohannya,  Ibnu  Hazm 
berkata:  (Dan  adapun  orang  yang  telah  sampai  kepadanya  khabar  yang  tidak  shahih  dari 
Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  namun  khabar  itu  dishahihkan  bagi  dia  oleh  orang  yang 
melakukan  takwil  atau  orang  jahil  atau  orang  fasiq  yang  tidak  dia  ketahui  kefasiqkannya, 
maka  ini  adalah  batas  maksimal  (ijtihad)  upaya  keras  orang  ini,  dan  Allah  ta'ala  tidak 
membebaninya  lebih  dari  kemampuannya  dan  apa  yang  belum  sampai  kepadanya, 
sehingga  dia  itu  bila  melakukan  apa  yang  telah  sampai  kepadanya  dari  kebatilan  itu,  maka 
dia  itu  diudzur  dengan  sebab  kejahilannya  lagi  tidak  ada  dosa  atasnya,  karena  dia  itu  tidak 
menyengaja  cenderung  kepada  dosa,  sedangkan  amalan  itu  adalah  tergantung  kepada  niat, 
sehingga  dia  itu  mujtahid  yang  mendapatkan  pahala  satu  kali  dalam  maksudnya  kepada 
kebaikan  dengan  niatnya  itu).142 

Ini  adalah  status  orang  yang  merealisasikan  tauhid  namun  tidak  mengetahui  faraidl 
dan  hukum-hukum,  maka  dia  tidak  dikenakan  sangsi  hukum  dengan  sebab  kejahilannya 
berdasarkan  kesepakatan.  Adapun  bila  orang  tidak  merealisasikan  tauhid  karena  tidak 
memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  dari  hal  itu,  maka  status  dia  itu  adalah  sama 
dengan  status  orang-orang  yang  tidak  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  yang 
belum  sampai  hujjah  kepada  mereka  di  dunia  ini  dan  mereka  kelak  di  hari  kiamat  akan 
diuji,  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  hadits  'Arashat,  akan  tetapi  hal  itu  tidak  menghalangi 
dari  penyematan  vonis  musyrik  kepadanya,  karena  dia  itu  tidak  merealisasikan  tauhid,  dan 


Qur’an  dan  Assunnah.  Lihat  saja  kisah  orang  yang  masuk  neraka  karena  seekor  lalat  dan  penjelasan  ulama  tentangnya, 
bukankah  orang  itu  hanya  terjatuh  ke  dalam  sebagian  satuan-satuan  syirik  akbar,  namun  demikian  tidak  diudzur.  (pent) 

142  Al  Ihkam  1/65. 

86  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


dikarenakan  sesungguhnya  vonis  musyrik  itu  sudah  berlaku  sebelum  tegaknya  hujjah 
risaliyyah. 

2.  Orang  yang  berusaha  keras  mencari  kebenaran  namun  tidak  mendapatkan  kecuali 
sebagiannya. 

Orang  bila  merealisasikan  tauhid,  namun  faraidl  tidak  dia  ketahui  dan  dia  tidak 
memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  dari  mengetahuinya  karena  jarangnya  orang 
yang  mengetahuinya  atau  (jarangnya  orang  yang)  menunjukan  dia  kepadanya,  maka  orang 
ini  tidak  dikenakan  sangsi  dengan  sebab  apa  yang  tidak  dia  dapatkan  dan  apa  yang  tidak 
dia  ketahui  setelah  dia  mengerahkan  usaha  dan  upayanya  yang  keras  dalam  peraihannya. 

Contoh  orang  semacam  ini  adalah  apa  yang  diriwayatkan  oleh  A1  Bukhari: 


(j!  aIL^s  Idle,  4A*_iij  j  (jjdl  tJOu  ^LLlI  chd  iy  A)  ) 

Laj  alll  t  '  ■  >>f~-  ij-a  V]  jil  La  :  Ajj  Jli  4  All  I  l_U ^aC.  ,j-a  tiljj  ^ ajj  Ai.tj  ^  LiilJ)  Ls-ic.  (jjdj  V  :  <JLa3  (_sj^Aa.La  aSojA  (jjd 
dli  r.  a  jjaJI  Laj  Ajj  [JLi  l  a  . ^  Q^fLl  V]  AaLc.1  La  (JL^  4a^)AC.  ^  ^  ?A*_llaAjail  ^jlj  IajI  llliA  Alii  4— b. jaC.  ys  d^d 


^Je  ^  I  dLi^  aIaa  ^)£a3  4  (_£jLAaill  yet  Idle  Al^  4  Aill  V]  .\l».  1  Y5  LMj1  ^ llA^_l  ^jfLl  (d  4  ^jA^ll  ^jjA 

^-ilj  lAll  l AbJaC.  ya  L/5  Aill  Aid  ya  X?  Ajd  ya  V]  ^1  La  d^  4Alll  Aid  ya  cilbbAiij  Aab  liilA 

Ajaj  V5  Lj^J^aj  V5  LiA^_i  ^jjA  d^  ^*4  flAaajI  La j  (JLi  Laia.  (jj£L  4J  ^ )  Adc.  1  La  d^  4-5^c'  c^dd  d&^  ^ 

(  ^ajAhjj  (jjA  cj-k'  d  (“■$d!  ijLa  AjAi  jy  Ida  jLddl  AjIe.  ^  ^Jjii  A)  <_sl)  Ods  dll  V] 


(Bahwa  Zaid  Ibnu  'Amr  Ibnu  Nufail  keluar  menuju  Syam  bertanya  tentang  dien  dan  untuk 
mengikutinya,  maka  ia  berjumpa  dengan  seorang  alim  dari  Yahudi  maka  iapun  bertanya 
kepadanya  tentang  dien  mereka,  terus  ia  berkata:  "Sesungguhnya  saya  bisa  saja  menganut 
dien  kalian,  maka  kabarkanlah  kepada  saya!"  Maka  si  alim  itu  berkata:  "Engkau  tidak  bisa 
berada  di  atas  dien  kami  sampai  engkau  mengambil  bagianmu  dari  murka  Allah,"  maka 
Zaid  berkata:  "Saya  tidak  lari  kecuali  dari  murka  Allah,  dan  saya  tidak  mau  memikul 
sedikitpun  dari  murka  Allah  selamanya  dan  mana  mungkin  saya  mampu  melakukannya? 
Maka  apakah  engkau  mau  menunjukan  saya  kepada  yang  lainnya?"  Dia  berkata:  "Saya 
tidak  mengetahuinya  kecuali  ia  itu  agama  hanif,"  Zaid  bertanya:  "Apakah  hanif  itu?"  Dia 
berkata:  "Dien  Ibrahim,  ia  bukan  Yahudi  dan  bukan  Nashrani  dan  ia  tidak  beribadah 
kecuali  kepada  Allah,"  maka  Zaid  keluar,  kemudian  ia  berjumpa  dengan  orang  alim 
Nashara,  maka  ia  mengatakan  hal  serupa,  terus  si  alim  itu  berkata:  "Engkau  tidak  bisa 
berada  di  atas  dien  kami  sampai  engkau  mengambil  bagianmu  dari  laknat  Allah,"  maka 
Zaid  berkata:  "Saya  tidak  lari  kecuali  dari  murka  Allah,  dan  saya  tidak  mau  memikul 
sedikitpun  dari  laknat  Allah  dan  dari  murka-Nya  selamanya,  dan  mana  mungkin  saya 
mampu  melakukannya?  Maka  apakah  engkau  mau  menunjukan  saya  kepada  yang 
lainnya?"  Dia  berkata:  "Saya  tidak  mengetahuinya  kecuali  ia  itu  agama  hanif,"  Zaid 
bertanya:  "Apakah  hanif  itu?"  Dia  berkata:  "Dien  Ibrahim,  ia  bukan  Yahudi  dan  bukan 
Nashrani  dan  ia  tidak  beribadah  kecuali  kepada  Allah,"  maka  tatkala  Zaid  melihat  ucapan 
mereka  tentang  Ibrahim  ’alaihissalam,  maka  ia  keluar,  kemudian  tatkala  sudah  ada  di  tanah 
lapang  maka  ia  mengangkat  kedua  tangannya  dan  berkata:  "Ya  Allah,  sesungguhnya  saya 
berada  di  atas  dien  Ibrahim).143 


143  Al  Bukhari  (3827) 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  87 


Ibnu  Hajar  berkata  di  dalam  riwayat  Ibnu  Ishaq: 

(aL^I^  A^oic.1  V  ^  jSij  4Aj  c£)j3j3l3  tAill  4—1^1  ^dc-l  ^9]  ^ ^1  *cJ^^  (jlSj  ) 

(Dan  ia  itu  mengatakan:  "Ya  Allah  seandainya  saya  mengetahui  cara  yang  paling  Engkau 
cintai  tentu  saya  beribadah  kepada  Engkau  dengannya,  akan  tetapi  saya  tidak 
mengetahuinya,"  kemudian  ia  sujud  dengan  tapak  tangannya  di  tanah).144 

Bila  engkau  telah  memahami  hal  ini  dan  engkau  mengetahui  bahwa  musyrikin  arab 
sebelum  diutus  Nabi  shallallahn  'alaihi  iva  sallam  adalah  termasuk  ahli  neraka,  sebagaimana 
yang  telah  lalu  di  dalam  hadits  " Sesungguhnya  ayahku  dan  ayahmu  itu  di  neraka"  dan  hadits 
Banul  Muntafiq  serta  yang  lainnya,  maka  nampak  jelaslah  di  hadapanmu  perbedaan  antara 
orang  yang  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  yang  selamat  dengan  orang  jahil 
yang  berpaling. 

Dan  seperti  ini  juga  -yaitu  keselamatan  dengan  perealisasian  tauhid  dan  penetapan 
sangsi  hukum  kepada  orang  yang  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  yang 
berpaling-  adalah  hadits  Hudzaifah  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 

au!  * ‘’/j  ^  ^  y^  ■ :  y^  yj  /  ■_ -  La  y  4  cjjoii  a ) 

a  La  ^Ic.  IjaLi  LjSjjl  a^AJ^ll  q  j  -~:L  ^Lill  ^  Ajj j  .  A_jl  <j-a  ^3  Ns  Ah]  ^3 

yj  yj  o!Lua  La  jjjAj  y  ^Aj  <till  y]  A_]j  y  1c.  La3  A3j3aJ  <L-a  (JLs  (qj^Lj  y-. Is  jill  yj  Ajj  y  A 

jLra.  Aa^Lg  (^jLill  jj-a  j ^ jj  4  jLill  {ja  ~ ^ j 7-  jj  A  1.  L  )  (JILL  Aa]La]I  ^3  Agi  w  Ajc.  (jJajC-ls  ?A3A*-a  y^  ‘jLii 

(  A  q  W  .lluij  A_^.La  L)jl  (JI3  4  ^jALII  Aialjj  4  aLa^paJ  ^alaaa  LzjZi  ^Ic.  1  ^ 

"Islam  lenyap  pelan-pelan  seperti  lenyapnya  hiasan  pakaian,  sampai  tidak  diketahui  apa  itu  shaum, 
shalat,  nusuk  dan  shadaqah,  dan  sungguh  akan  jalarkan  terhadap  Kitabullah  ta'ala  dalam  satu  malam 
sehingga  tidak  tersisa  di  muka  bumi  darinya  satu  ayatpun,  dan  tersisalah  sekelompok  dari  manusia 
(yaitu)  pria  lanjut  usia  dan  nenek-nenek  renta,  mereka  mengatakan:  "Kami  mendapatkan  leluhur- 
leluhur  kami  di  atas  kalimat  ini  yaitu  Laa  ilaaha  illallaah,  maka  kami  mengatakannya  juga" 
Shiloh  Ibnu  Zufar  berkata  kepada  Hudzaifah:  "Apa  manfaatnya  bagi  mereka  kalimat  Laa  ilaaha 
illallaah  itu  sedangkan  mereka  tidak  mengetahui  apa  itu  shalat,  shaum,  nusuk  dan  shadaqah?"  Maka 
Hudzaifah  berpaling  darinya  pada  yang  ketiga  terns  berkata:  "Wahai  Shilah,  (kalimat)  itu 
menyelamatkan  mereka  dari  neraka,  ia  menyelamatkan  mereka  dari  neraka."  (Diriwayatkan  oleh 
Ibnu  Majah,  Ibnu  Hibban  dan  A1  Hakim  dan  berkata:  Ia  itu  shahih  sesuai  syarat  Muslim  tapi 
A1  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya,  dan  disepakati  oleh  Adz  Dzahabiy.  Ibnu 
Hajar  berkata:  (Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  dengan  sanad  yang  kuat  dari  Hudzaifah).145 

Mereka  itu  selamat  dengan  tauhid  yang  telah  mereka  realisasikan,  dan  mereka  tidak 
dikenakan  sangsi  dengan  sebab  faraidl  yang  tidak  mereka  ketahui  karena  sebab  tidak 
adanya  tamakkun  (kesempatan/ peluang)  dari  mendapatkannya. 

3.  Orang  yang  tidak  berusaha  mencari  kebenaran  padahal  dia  memiliki  tamakkun 
(kesempatan/peluang). 


144  Fathul  Bari  7/145. 

145  Fathul  Bari  13/16. 

88  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Maka  orang  ini  adalah  dosa  lagi  tidak  ada  udzur  baginya,  dia  dikenakan  sangsi  di 
dunia  dan  akhirat  dengan  sebab  dosanya,  karena  hujjah  telah  tegak  terhadapnya.  Ibnul 
Qayyim  berkata: 


4_ic.  j  ■  -^>43  <jc.  Aj  auI  ~y*\  La  ASyua  I^ya  q Saj  jj-o  (JS3  £  (jaw 


(j-a  A  ale.  .till  A  ^  ^LiiL  1  lx II  A_flb-ic.|  ) 
Aj  ^A*JI  ^_ya  A  jS ^  i j  4_i]l  tdlj  pjLj  i_uSil 


(<CaL^JI  4-iic-  Cliali  AS3  Akjx-i 


(Pengakuan  si  hamba  akan  tegaknya  hujjah  Allah  terhadapnya  adalah  termasuk  kemestian 
iman,  baik  dia  itu  taat  atau  maksiat,  karena  sesungguhnya  hujjah  Allah  itu  telah  tegak 
terhadap  si  hamba  dengan  pengutusan  Rasul,  penurunan  Kitab-Kitab,  sampainya  hal  itu 
kepadanya  serta  adanya  tamakkun  (kesempatan/ peluang)  dari  mengetahuinya,  baik  dia  itu 
mengetahui  ataupun  tidak  mengetahui.  Setiap  orang  yang  memiliki  tamakkun  (kesempatan/ 
peluang)  dari  mengetahui  apa  yang  Allah  perintahkan  dan  apa  yang  dilarang-Nya,  terus 
dia  teledor  darinya  dan  tidak  mengetahuinya,  maka  hujjah  itu  sudah  tegak  terhadapnya).146 

(2)  Orang-Orang  Zaman  Tahiliyyah  Itu  Di  Neraka  Karena  Hujjah  Sudah  Tegak  Atas 
Mereka 


Bila  saja  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  menegakkan  hujjah  terhadap  musyrikin 
Quraisy  dan  yang  lainnya  dengan  dien  Ibrahim  padahal  jarang  sekali  orang  yang 
mengetahuinya  atau  mengetahui  sebagiannya,  di  mana  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala 
menyelamatkan  orang  yang  berusaha  keras  mencarinya  dan  mendapatkan  sebagiannya, 
dan  Dia  mengadzab  orang  yang  tidak  berusaha  untuk  mencarinya  dan  mati  di  atas 
kemusyrikannya,  maka  bagaimana  manusia  diudzur  di  negeri-negeri  Islam  dengan  sebab 
kejahilan  padahal  banyak  para  ulama,  ilmu  menyebar  dan  syi'ar-syi'ar  dien  ini  nampak. 

Dan  tatkala  Zaid  Ibnu  'Amr  Ibnu  Nufail  itu  sampai  kepada  dien  yang  haq,  maka  hal 
itu  menunjukkan  bahwa  orang-orang  jahiliyyah  itu  memiliki  tamakkun 
(kesempatan/peluang)  untuk  mendapatkannya,  oleh  sebab  itu  maka  mereka  tergolong  ahli 
neraka,  sebagaimana  yang  ditunjukan  oleh  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

lljAd  J yS"  -Laj  Ls  jLJI  3 j£->~  Lfl-A  J 

"Dan  kalian  telah  berada  di  tepi  jurang  neraka,  lain  Allah  menyelamatkan  kamu  dari  padanya."  (Ali 
Imran:  103) 


Dan  sebagaimana  hadits  Anas  dalam  Shahih  Muslim: 
"Sesungguhnya  ayahku  dan  ayahmu  di  neraka" 


•(  lA  u)  ) 


Dan  sebagaimana  dalam  hadits  Laqith  Ibnu  Amir  dalam  rombongan  Banul  Muntafiq,  di 
dalamnya  ada  sabda  Rasul: 


4  tds- 3  ^  tiLllI  (J_iLujl  jl  ^)j3  4_lic-  Clujl  La  Alii  ) 

...  a-lld  ~ ^ r-  ^^jl  clwb  Aimil"  ^3  Aa^I  .till  Ajc.  oljj  ( jUll  >dikjj 


146  Madarijus  Salikin  1/239. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  89 


" Demi  Allah,  sungguh  kamu  tidak  melewati  kuburan  orang  musyrik  mana  saja  baik  orang 
Amiriy  atan  Quraisy,  maka  katakan:  ''Muhammad  telah  mengutus  saya  kepada  kamu  untuk 
memberi  kabarmu  dengan  kabar  yang  menakutkan  kamu,  kamu  digusur  di  atas  wajah  dan 
perutmu  di  dalam  api  neraka."  (Diriwayatkan  oleh  Abdullah  Ibnu  Ahmad  dalam 
Assunnah  juga  Ibnu  Abi  Ashim,  Ath  Thabaraniy  dan  Ibnu  Mandah...) 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  tentang  hadits  ini: 


i  \a  k**  n.W  I jiA  J 


(Ini  adalah  hadits  yang  besar  lagi  masyhur,  keagungan  kenabian  sangat  nampak  di  wajah 
hadits  ini,  yang  mengumandangkan  kebenarannya,  dan  hadits  ini  dishahihkan  oleh 
sebagian  para  huffadh,  di  mana  hal  itu  telah  dihikayatkan  oleh  Syaikhul  Islam  A1 
Anshari).147 


C.  Macam-Macam  Ahli  Bid'ah 


Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  di  dalam  Nuniyyah-nya  (2/403)  dengan  syarah 
Ahmad  Ibnu  Ibrahim  Ibnu  Isa  di  sela-sela  pembicaraannya  tentang  ahli  bid'ah: 


ou 


OL 


OL 


OL 


OL 


OL 


ON*. 


.Jill 


^  dX- 


iJl  IJL 


Ua_ 


_Jbj  iL 

_A  N  : 


£  o  1 _ 


OUNI  N 


— j 


jSCJl, 


jl 


I  Ua_ 


4 - J - Ob - -  ww* - — 

' - ^  ' - frf'y  Ca - 1  <-3 j - — 

yfcl _ U  j _ aS"  J _ &li  _ t*Jl  jjJL 


Jlj  * _ l*JU  _ Al 


_U*i  a - jsj\  Jl  ^ - xJ 

J  jj-' - t/j - *  ) 


j  - i  N  JNi  r - *i 


Mereka  menurut  kami  ada  dua  macam,  yaitu  ahli  kebodohan 
Dan  ahli  pembangkangan,  dan  itulah  dua  macam  golongan 
Penyatuan  dan  pemisahan  di  antara  kedua  macamnya  adalah  dalam 
Kebid'ahan  keduanya  menyatu  tanpa  diragukan 
Para  pembangkang  adalah  ahli  kekafiran  yang  terang 
Sedang  kamu  yangjahil  adalah  ada  dua  golongan 
Orang-orang  yang  punya  kesempatan  untuk  cari  petunjuk  dan  ilmu 
Dengan  sarana  yang  mudah  dan  banyaknya  peluang 
Namun  mereka  lebih  cenderung  kepada  kebodohan  dan 
Mempermudah  sikap  taqlid  bagaikan  orang  buta 
Tak  man  kerahkan  kemampuan  yang  mereka  miliki  dalam 
Pencarian  kebenaran  karena  memperenteng  urusan  ini 
Maka  mereka  itu  adalah  yang  tidak  diragukan  kefasikannya 
Sedang  vonis  kafir  di  dalamnya  ada  dua  pendapat  menurut  kami 
Namun  saya  bersikap  tazuaqquf  pada  mereka,  sehingga  saya 
Bukan  orang  yang  sifati  dia  dengan  kufur  maupun  iman 


147  Mukhtashar  Ash  Shawa'iq  Al  Mursalah  hal  379-380. 
90  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Kemudian  beliau  mulai  menuturkan  macam  yang  lain,  di  mana  beliau  berkata: 


(jl _ Ajj  £ _ AJ  ^ _ ajl  f 

ijA> - ^  bj  f - Aj 

jlj _ cJ  Ijji  _ iil  4 _ j]la 

<j' - »b  ' - W  b - *-A>s  - si 

lj\ - %dl  J - jli  (j - a  A - J  Vj - j 

(jljAjdlj  d-^dlj  IjjL£jj 


J - U - c-  j - J - *^S  Qjj - i.yij 

4 _ jlalj  dj _ UJJ  a _ J  <Ull _ J 


-aJ  j - «-ua.  ^aI - AJ  - 3 


b - - 1  uj  UJJJ-2 - *-»  <Aj' - a 


Dan  yang  lam  adalah  orang  yang  tidak  knasa  dari  mencapai  kebenaran 
Padahal  memiliki  niat  yang  kuat  dan  memiliki  keimanan 
Kepada  Allah,  Rasul-Nya  dan  perjwnpaan  dengan-Nya 
Sedang  mereka  itu  bila  engkau  bedakan  adalah  ada  dua  golongan 
Satu  golongan  yang  terpukau  dengan  husnudhdhan  mereka  kepada 
Apa  yang  dikatakan  para  gum  yang  memiliki  pengalaman  dan 
Keshalihan,  di  tengah  manusia  mereka  tak  mendapatkan  selain 
Ucapan-ucapan  mereka,  sehingga  relalah  dengannya  dengan  rasa  tenang 
Andai  mereka  mampu  mendapatkan  petunjuk  tentu  mereka  tak  merelakan 
Pengganti  darinya  berupa  pendapat  yang  tak  berdalil 
Maka  mereka  itu  adalah  diudzur  bila  tidak  aniaya 
Dan  mereka  kafir  dengan  kebodohan  dan  aniaya 

Maka  perhatikanlah  -semoga  Allah  merahmatimu-  ucapan  A1  Imam  A1  Muhaqqiq 
ini,  di  mana  beliau  berbicara  tentang  ahli  bid'ah,  bagaimana  beliau  telah  sangat  bagus 
dalam  melakukan  pengklasifikasian  dan  telah  sangat  jeli  dalam  pembagian. 

Di  mana  beliau  membagi  ahli  bid'ah  kepada  orang-orang  yang  membangkang  dan 
orang-orang  yang  jahil. 

Adapun  orang-orang  yang  membangkang,  maka  sangat  nampak  kekafiran  mereka 
itu,  sedangkan  orang-orang  yang  jahil,  maka  mereka  itu  ada  dua  macam: 

(1)  Orang-orang  yang  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  yang  lebih  cenderung 
betah  kepada  taqlid  dan  kebodohan,  sehingga  mereka  teledor  dalam  pencarian  al  haq, 
maka  tidak  diragukan  perihal  kefasikan  mereka  itu,  adapun  pengkafiran  mereka  itu 
maka  ada  dua  pendapat,  sedangkan  syaikh  rahimahullah  memilih  taivaqquf. 

(2)  Orang-orang  yang  tidak  kuasa  (mencari  kebenaran)  lagi  beriman  kepada  Allah,  Rasul- 
Nya  dan  hari  akhir,  lagi  tidak  teledor  dalam  pencaian  al  haq,  seandainya  mereka 
mendapatkan  ajaran  petunjuk  tentu  mereka  mengikutinya,  akan  tetapi  mereka  tidak 
mendapatkan  selain  ucapan  para  guru  yang  mana  mereka  berbaik  sangka  kepada 
mereka,  maka  mereka  itu  adalah  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  mereka  yang  tidak 
teledor  dalam  pelenyapannya  lagi  mereka  itu  tidak  dikenakan  sangsi  dengan  sebab 
kekeliruan  yang  mereka  lakukan  dengan  sebab  hal  itu. 


www.miMahibrahim.wordpress.com  I  91 


Sedangkan  yang  lain  adalah  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah,  Rasul-Nya 
dan  hari  akhir,  akan  tetapi  urusan  tersamar  atas  mereka  dengan  sebab  mereka  meniti  jalan- 
jalan  kesesatan  yang  disertai  kebaikan  niat  mereka,  maka  orang-orang  itu  dikatakan  oleh 
syaikh: 


(jb _ Xjdj  jl 


(j— 4-iidl  (jjj  eVyi 


Mereka  itu  antara  dosa  dan  dua  pahala  atau 
Salah  satunya  atau  lapangnya  ampunan 

Dan  saya  sangat  heran  sekali  dari  orang  yang  menuturkan  ucapan  Ibnul  Qayyim: 


aliaJ  d  ^j\  yjcZsua 


Maka  mereka  itu  adalah  diudzur  bila  tidak  aniaya 
Dan  mereka  kafir  dengan  kebodohan  dan  aniaya 

Dan  berdalil  dengannya  terhadap  pengudzuran  dengan  sebab  kejahilan,  padahal 
sesungguhnya  Ibnul  Qayyim  hanyalah  berbicara  tentang  ahli  bid'ah  seraya  menjelaskan 
batasan  makna  tamakkun.  Oh  alangkah  bahayanya  kebodohan  itu  dan  alangkah  mirisnya 
sikap  lalai  dan  taqlid  ini. 

(1)  Syari'at  Itu  Mengikat  Orang  Yang  Memiliki  Tamakkun 

Abu  Muhammad  Ibnu  Hazm  rahimahullah  berkata:  (Saya  melihat  orang-orang  yang 
berpendapat  "bahwa  syari'at-syari'at  itu  tidak  mengikat  orang  yang  tidak  mengetahuinya 
dan  (tidak  mengikat)  orang  yang  hal  itu  belum  sampai  kepadanya,"  la  (Ibnu  Hazm) 
berkata:  Ini  adalah  pendapat  yang  batil,  justeru  syari'at-syari'at  itu  mengikatnya,  karena 
Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  telah  diutus  kepada  manusia  seluruhnya  dan 
kepada  jin  seluruhnya  dan  kepada  setiap  orang  yang  belum  dilahirkan  bila  hal  itu  sampai 
setelah  dia  dilahirkan. 


Abu  Muhammad  berkata:  (Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman  seraya 
memerintahkan  Rasulullah  untuk  mengatakan: 

jk^==il)!  J  I j-*0  ijs! 

"Sesungguhnya  aku  adalah  utusan  Allah  kepadamu  semua,"  (Al  A'raf:  158) 

Ini  adalah  umum  yang  tidak  seorangpun  dikhususkan  darinya,  dan  Dia  berfirman: 


"Apakah  manusia  mengira,  baluva  ia  akan  dibiarkan  begitu  saja  (tanpa  pertanggung  jaivaban)?"  (Al 

Qiyamah:  36) 

Maka  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  menggugurkan  keberadaan  seseorang  itu 
dibiarkan  begitu  saja  tanpa  diperintah  dan  tanpa  dilarang,  di  mana  Allah  'azza  wa  jalla 
menggugurkan  hal  keadaan  seperti  ini,  akan  tetapi  orang  itu  diudzur  dengan  sebab 
kejahilannya  dan  ketidakmampuannya  dari  mengetahui  saja.  Adapun  orang  yang  telah 
sampai  kepadanya  penyebutan  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  di  mana  saja  dia  itu  berada 
di  belahan  bumi  ini,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  dia  untuk  mencarinya,  dan  bila  telah 


92  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


sampai  kepadanya  peringatan  Rasul  maka  sudah  menjadi  kewajiban  dia  untuk 
membenarkannya,  mengikutinya,  mencari  dien  yang  menjadi  keharusan  baginya  serta 
keluar  dari  negerinya  untuk  mencarinya,  dan  bila  tidak  melakukan  hal  itu  maka  dia  berhak 
untuk  divonis  kafir  dan  kekekalan  di  dalam  neraka  dan  adzab  dengan  nash  A1  Qur'an. 
Semua  yang  telah  kami  utarakan  itu  adalah  menggugurkan  pendapat  orang  dari  kalangan 
Khawarij  yang  mengatakan  bahwa  sejak  diutusnya  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallatn  maka 
wajib  atas  semua  manusia  yang  ada  di  belahan  ujung  bumi  untuk  beriman  kepadanya  dan 
mengetahui  syari'at-syari'atnya,  dan  bila  mereka  mati  dalam  keadaan  seperti  itu  maka 
mereka  mati  sebagai  orang-orang  kafir  yang  pasti  masuk  neraka.  pendapat  ini  digugurkan 
oleh  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


1_4  LgJ  2 j  LAjij  au!  i_aJ5sj  hi 


"Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesnai  dengan  kesanggupannya.  ia  mendapat  pahala 
(dari  kebajikan)  yang  diusahakannya,"  (Al  Baqarah:  286) 

Sedangkan  mengetahui  yang  ghaib  itu  bukan  dalam  kesanggupan  seorangpun. 


Bila  mereka  mengatakan:  "Ini  adalah  hujjah  kelompok  yang  mengatakan  bahwa 
tidak  mengikat  seorangpun  sesuatu  dari  syari'at  ini  sehingga  hal  itu  sampai  kepadanya," 
Kami  katakan:  Tidak  ada  hujjah  bagi  mereka  di  dalamnya,  karena  setiap  yang  ditaklifkan 
kepada  manusia  adalah  berada  dalam  kesanggupan  mereka....  namun  mereka  itu  diudzur 
dengan  sebab  ghaibnya  hal  itu  dari  mereka  dan  mereka  tidak  ditaklif  dengan  hal  itu  dengan 
pentaklifan  yang  mana  mereka  diadzab  dengannya  bila  tidak  melakukannya,  namun 
mereka  itu  ditaklifnya  dengan  pentaklifan  orang-orang  yang  tidak  diadzab  sehingga  hal  itu 
sampai  kepada  mereka.  Dan  barangsiapa  telah  sampai  kepadanya  dari  Rasulullah 
shallallahu  'alaihi  iva  sallam  bahwa  beliau  memiliki  perintah  yang  bersifat  global  dari  suatu 
hukum  sedangkan  nash-nya  belum  sampai  kepada  dia,  maka  sudah  menjadi  kewajiban  dia 
untuk  mengerahkan  kemampuan  dirinya  dalam  mencari  perintah  itu,  dan  kalau  tidak  dia 
lakukan  maka  dia  itu  maksiat  kepada  Allah  'azza  wa  jalla.  Alla  Subhanahu  Wa  Ta'ala 
berfirman: 


{©)  hi  Ol  JJft  Jit  IjJlZJ 


"Maka  bertanyalah  kepada  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  jika  kamu  tidak  mengetahui,"  (An 

Nahl:  43)148 


Bila  para  ulama  tidak  mengudzur  orang  yang  mampu  untuk  belajar,  maka 
bagaimana  dengan  orang  yang  telah  sampai  kebenaran  kepadanya  dan  dia  malah  enggan 
kecuali  (bersikukuh  di  atas)  kebatilan  dengan  sebab  sikap  taqshir  (teledor)nya  dalam 
pencarian  kebenaran  dan  keberpalingannya  dari  apa  yang  telah  datang  kepadanya. 

Dan  sungguh  telah  tepat  sekali  Abdul  Qadir  'Audah  saat  berkata:  (Di  antara  prinsif 
dasar  paling  penting  di  dalam  Syari'at  Islam  ini  adalah  bahwa  orang  yang  melakukan 
kesalahan  tidaklah  dikenakan  sangsi  atas  perbuatan  yang  diharamkan  kecuali  bila  dia 
mengetahui  dengan  pengetahuan  yang  sempurna  terhadap  pengharamannya.  Dan  bila  dia 
tidak  mengetahui  pengharaman,  maka  tanggung  jawab  terangkat  darinya.  Cukuplah  dalam 


148  Al  Fashl  Fil  Milal  Wal  Ahwa  Wan  Nihal  4/106. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  93 


pengetahuan  terhadap  pengharaman  itu  adanya  kesempatan  untuk  mengetahui,  di  mana 
bila  seseorang  telah  mencapai  usia  baligh  dan  dia  memiliki  kesempatan  untuk  mengetahui 
apa  yang  diharamkan  atas  dirinya  baik  itu  dengan  merujuk  kepada  nash-nash  yang 
mengharamkannya  ataupun  dengan  bertanya  kepada  orang  yang  mengetahui,  maka  dia  itu 
dianggap  sebagai  orang  yang  mengetahui  perbuatan-perbuatan  yang  diharamkan,  dan  dia 
tidak  bisa  beralasan  dengan  kejahilan  atau  berhujjah  dengan  ketidaktahuan,  oleh  sebab  itu 
para  fuqaha  mengatakan:  "Di  negeri  Islam  tidak  diterima  udzur  ketidaktahuan  terhadap 
hukum." 


Orang  mukallaf  dianggap  mengetahui  terhadap  hukum-hukum  dengan  adanya 
kesempatan  untuk  mengetahui  bukan  dengan  terbuktinya  pengetahuan  itu,  karena  hal  itu 
menghantarkan  kepada  kesulitan  dan  membuka  lebar  pintu  klaim  ketidaktahuan,  serta 
menggugurkan  pelaksanaan  nash-nash.  Ini  adalah  kaidah  umum  di  dalam  syari'at  Islam 
dan  tidak  ada  pengecualian  baginya.  Dan  bila  para  fuqaha  memandang  diterimanya  alasan 
ketidaktahuan  terhadap  hukum  dari  orang  yang  hidup  di  pedalaman  yang  tidak  berbaur 
dengan  kaum  muslimin,  atau  dari  orang  yang  baru  masuk  Islam  sedang  dia  itu  tidak 
tinggal  di  tengah  kaum  muslimin,  maka  sesungguhnya  hal  ini  pada  realitanya  bukanlah 
pengecualian  (dari  kaidah  ini),  namun  jesteru  ia  adalah  penarapan  kaidah  pokok  ini  yang 
menghalangi  dari  penetapan  sangsi  kepada  orang  yang  tidak  mengetahui  pengharaman 
sehingga  ilmu  menjadi  mudah  didapatkan,  sedangkan  orang-orang  semacam  mereka  itu 
tidak  memiliki  kemudahan  untuk  mencari  ilmu,  dan  mereka  itu  tidak  dianggap  sebagai 
orang-orang  yang  mengetahui  hukum-hukum  syari'at.  Adapun  bila  orang  yang  mengklaim 
ketidaktahuan  itu  adalah  hidup  di  tengah  kaum  muslimin  atau  di  tengah  ahli  ilmu,  maka 
klaim  ketidaktahuan  itu  tidak  diterima  darinya).149 


Pembicaraan  beliau  ini  adalah  tentang  hukum-hukum  syari'at  bukan  tentang 
tauhid,  karena  beliau  tidak  mungkin  mengatakan  bahwa  "mereka  itu  tidak  dianggap 
mengetahui  tauhid"  sebagaimana  beliau  katakan  pada  "hukum-hukum  syari'at"  karena 
sesungguhnya  mengetahui  tauhid  itu  adalah  syarat  dalam  perealisasian  iman  di  mana 
tauhid  itu  adalah  ashlul  ushul  (pokok  dari  segala  pokok)  yang  memasukan  orangnya  dalam 
lingkaran  iman  walaupun  semua  syari'at  tidak  dia  ketahui,  karena  kejahilan  terhadap  faraidl 
(hal-hal  wajib)  dan  muharramat  (hal-hal  yang  diharamkan)  selagi  orangnya  merealisasikan 
ashlul  ushul  (tauhid)  adalah  pelakunya  itu  tidak  dikenakan  sangsi  dan  dosa  selagi  dia  itu 
tidak  memiliki  tamakkun  (kesempatan/ peluang)  untuk  mengetahui. 


Ibnu  Qudamah  A1  Hanbali  rahimahullah  berkata: 

(jli  &  It  did  ‘Calc.  t  AaIc.  ya  V]  .1^.  V  :  (jldic-j  y&c.  :dl£  -b  ;  ya  X?  ) 

ilibb-a  d^A  /ji  AjV  4-Jjbj  ^dbb/b  y  di  ^jl  d''"1^  .  d^J  Jg  ^ 

(_y<a  ^  U ^  dA  i  ^  d^b  df^DAI  d^  gib  <dc.  j  y  d'j 

dVj  ^  dg  ?• cJa  d^  dg ?• ^  db  4  ajIS  ^Ic. 

(,4x1'  d*'  j A  lJc-  'A  Jd 


(Tidak  ada  hadd  terhadap  orang  yang  tidak  mengetahui  pengharaman  zina.  Umar,  Utsman 
dan  Ali  berkata:  "Tidak  ada  hadd  kecuali  atas  orang  yang  mengetahuinya,"  Ini  adalah 


149  At  Tasyri  Al  Jina’iy  Al  Islami  1/430-431. 

94  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


pendapat  semua  ulama,  bila  pezina  mengklaim  tidak  mengetahui  pengharaman  sedangkan 
dia  itu  ada  kemungkinan  untuk  tidak  mengetahuinya  seperti  orang  yang  bam  masuk  Islam 
dan  orang  yang  hidup  di  pedalaman,  maka  klaim  itu  diterima  darinya  karena  dia  itu  bisa 
jadi  jujur.  Namun  bila  dia  itu  tergolong  orang  yang  tidak  mungkin  hal  itu  tersamar  atasnya 
seperti  orang  muslim  yang  hidup  di  tengah  kaum  muslimin  dan  ahli  ilmu,  maka  klaim  itu 
tidak  diterima,  karena  pengharaman  zina  itu  tidak  tersamar  atas  orang  yang  seperti  itu, 
maka  diketahuilah  kebohongannya,  dan  bila  dia  mengklaim  tidak  mengetahui  rusaknya 
pernikahan  maka  ucapannya  diterima,  karena  Umar  telah  menerima  ucapan  orang  yang 
mengaku  tidak  mengetahui  pengharaman  pernikahan  di  masa  'iddah,  dan  karena 
sesungguhnya  hal  semacam  ini  adalah  banyak  tidak  diketahui  dan  tersamar  terhadap  selain 
ahli  ilmu).150 

Begitulah  engkau  melihat  pada  ucapan  para  ulama  pengudzuran  orang  yang  tidak 
mengetahui  hal-hal  semacam  ini  dengan  syarat-syarat  yang  disebutkan  dalam  batasan 
tamakkun  (kesempatan/ peluang)  untuk  mengetahui,  dan  mereka  tidak  menyebutkan  bahwa 
orang  yang  menggugurkan  tauhid  itu  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  atau  diudzur  orang 
yang  tidak  mengetahui  sesuatu  yang  mana  iman  tidak  sah  kecuali  dengan  mengetahuinya, 
karena  mustahilnya  hal  seperti  itu,  dan  seandainya  hal  itu  mungkin  terjadi  tentulah  mereka 
menuturkannya  di  tempat  ini. 

(2)  Orang  Yang  Tahil  Terhadap  Sesuatu  Yang  Di  Bawah  Tauhid  Adalah  Tidak 
Dikafirkan  Sebelum  Diberitahu. 


Abu  Muhammad  Ibnu  Hazm  berkata: 

~ ^  V.  all!  AjUa pj  » a.  .33 j  4_i]c.  (jjdl  Ajtlli  ^1  ) 

dd 'iV  t5L^al  » a.  513  ^  alll  alll 

{  ^Uaj^jidl  '  dp  ^  dl J  I^LaC.  Ijj  lllui  ^3  '  ^pUa  Lo3  ' '  ■  CIluj  IjiLj  ‘CjClaJI  ^_pa j\  A  ludl 


(Orang  yang  belum  sampai  kepadanya  kewajiban-kewajiban  dien  ini,  maka  sesungguhnya 
dia  itu  diudzur  dan  tidak  ada  celaan  terhadapnya,  karena  Ja'far  Ibnu  Abi  Thalib  dan  para 
sahabatnya  radliyallahu  ' anhum  berada  di  negeri  Habasyah  sedangkan  Rasulullah  shallallahu 
'alaihi  iva  sal  lain  berada  di  Madinah  dan  A1  Qur'an  turun  juga  syari'at-syari'at  disyari'atkan 
namun  hal  itu  sama  sekali  tidak  sampai  kepada  Ja'far  dan  para  sahabatnya,  karena 
terputusnya  jalan  secara  total  dari  Madinah  ke  negeri  Habasyah,  dan  mereka  tetap  dalam 
keadaan  seperti  itu  enam  tahun,  namun  hal  itu  tidak  membahayakan  mereka  dalam  dien 
mereka  sedikitpun  bila  mereka  melakukan  apa  yang  diharamkan  dan  meninggalkan  apa 
yang  difardlukan).151 


Dan  sudah  maklum  bahwa  Ja'far  dan  para  sahabatnya  adalah  telah  merealisasikan 
tauhid  dan  mengamalkan  apa  yang  dituntutnya,  namun  apa  yang  tidak  mereka  ketahui 
dari  syari'at-syari'at  yang  belum  sampai  kepada  mereka  adalah  sama  sekali  tidak 
membahayakan  mereka.  Oh,  alangkah  mengherankannya  sikap  orang  yang  mengatakan 
bahwa  Ibnu  Hazm  mengudzur  orang  yang  jahil  terhadap  tauhid  seraya  berdalil  dengan 
ucapan  Ibnu  Hazm  ini,  sungguh  orang  yang  melakukan  hal  itu  tidaklah  perhatian  terhadap 


150  Al  Mughni  Ma’asy  Syarhil  Kabir  10/156. 

,51  Al  Fashl  4/60. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  95 


hal  ini  disamping  dia  itu  tidak  melakukan  pengamatan  yang  benar,  justeru  dia  malah  meniti 
jalan  orang-orang  yang  lalai  dan  mengikuti  cara  orang-orang  yang  bodoh. 

Ibnu  Qudamah  berkata:  (Tidak  ada  perselisihan  di  antara  para  ulama  perihal 
kekafiran  orang  yang  meninggalkannya  -yaitu  shalat-  seraya  mengingkari  kewajibannya 
bila  dia  itu  tergolong  macam  orang  yang  tidak  wajar  tidak  mengetahui  hal  itu.  Bila  orang  itu 
tergolong  orang  yang  tidak  mengetahui  kewajiban  seperti  orang  yang  baru  masuk  Islam 
dan  orang  yang  tinggal  di  selain  negeri  Islam  atau  (hidup)  di  pedalaman  yang  jauh  dari 
pemukiman  dan  ahli  ilmu,  maka  dia  itu  tidak  dihukumi  kafir,  dan  ia  itu  harus  diberi 
penjelasan  hal  itu  dan  diterangkan  kepadanya  dalil-dalil  kewajibannya,  kemudian  bila  dia 
mengingkarinya  setelah  itu  maka  dia  itu  kafir.  Adapun  orang  yang  mengingkari  kewajiban 
shalat  sedangkan  dia  hidup  di  pemukiman  di  antara  ahli  ilmu,  maka  dia  itu  dikafirkan 
dengan  sekedar  pengingkarannya,  dan  begitu  juga  hukumnya  pada  bangunan-bangunan 
Islam  seluruhnya  yaitu  zakat,  shaum  dan  haji,  karena  ia  adalah  prinsif-prinsif  dasar  Islam 
dan  dalil-dalil  kewajibannya  adalah  hampir  tidak  samar,  karena  A1  Kitab  dan  Assunnah 
sarat  dengan  dalil-dalilnya  serta  ijma-pun  telah  terjalin  terhadapnya,  sehingga  tidak 
mengingkarinya  kecuali  orang  yang  membangkang  kepada  Islam,  dia  menolak  dari 
komitmen  dengan  hukum-hukum  Islam  lagi  tidak  menerima  Kitabullah,  Sunnah  Rasul-Nya 
s hallallahu  'alaihi  iva  sallam  dan  ijma  umat  ini...  dan  begitu  juga  setiap  orang  yang  jahil 
terhadap  sesuatu  yang  pantas  dia  tidak  mengetahuinya,  maka  tidak  dikafirkan  sampai 
diberi tahu  hal  itu  dan  lenyap  syubhatnya  dan  terus  dia  menghalalkannya  setelah  itu).152 

Ibnu  Hazm  berkata:  (Dan  seandainya  seseorang  mengganti  A1  Qur'an  seraya  keliru 
lagi  jahil,  atau  shalat  menghadap  selain  kiblat  dalam  kondisi  seperti  itu  juga,  maka  hal  itu 
tidak  mencoreng  pada  diennya  menurut  siapapun  dari  penganut  Islam  ini  sampai  hujjah 
tegak  atas  dia  akan  hal  itu).153 

(3)  Orang-Orang  Yang  Tidak  Memiliki  Tamakkun  (Kesepatan/Peluang)  Untuk 
Mengetahui 


Orang-orang  yang  tidak  memiliki  tamakkun  untuk  mengetahui  adalah  seperti  orang 
yang  masuk  Islam  di  negeri  kafir  harbi  asli  atau  orang  yang  baru  masuk  Islam  atau  orang 
yang  hidup  di  pedalaman  yang  jauh. 


Syaikhul  Islam  berkata: 

oA  ^yct  ^ AA jSjli  ■» II  djjAa.  dd  oAjJfcJ  Lull  (jl  ‘eajVI  (Jjsjl  ) 

(  ^Lojj  4_lk  A&1  L  «a  c-k  La  (. ^  j  V  <jli  ojjljakl 


(Para  imam  telah  sepakat  bahwa  orang  yang  hidup  di  pedalaman  yang  jauh  dari  ahli  ilmu 
dan  iman  sedangkan  dia  itu  baru  masuk  Islam,  terus  dia  mengingkari  sesuatu  dari  hukum- 
hukum  yang  dhahirah  mutazvatirah  (permasalahan  yang  nampak  lagi  mutawatir),  maka 
sesungguhnya  dia  itu  tidak  dikafirkan  sampai  diberitahu  apa  yang  dibawa  Rasul  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam).154 


152  Al  Mughni  1/131-132. 

153  Al  Ihkam  Fi  Ushulil  Ahkam  1/131  dan  silahkan  rujuk  Al  Fatawa  11/407. 

154  Al  Fatawa  11/407. 

96  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Sedangkan  hal  terbesar  yang  dibawa  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  adalah  Laa 
ilaaha  illallaah,  sedangkan  orang  yang  sudah  masuk  Islam  maka  tidak  diragukan  bahwa 
dia  itu  telah  mengetahui  makna  Laa  ilaaha  illallaah  dan  mengamalkan  tuntutannya,  oleh 
sebab  itu  dia  menjadi  muslim,  kemudian  kapan  saja  nampak  darinya  pembatal  Laa  ilaaha 
illallaah  pada  maknanya  yang  paling  tinggi,  maka  hal  itu  menunjukan  terhadap 
pembangkangannya  atau  terhadap  kejahilannya  kepadanya  serta  kerusakan  ikatan 
keislamannya. 

(4)  Pertimbangan  Negeri  Dan  Tempat  Dugaan  Adanya  Ilmu 

Wajib  atas  mukallaf  (untuk  beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  dan  mengakui 
semua  apa  yang  dibawa  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  berupa  urusan  keimanan  kepada 
Allah,  malaikat-Nya,  Kitab-Kitab-Nya,  Rasul-Rasul-Nya,  hari  akhir  dan  apa  yang 
diperintahkan  dan  dilarang  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam,  di  mana  saat  dia  mengakui 
semua  apa  yang  dikabarkan  dan  apa  yang  diperintahkannya  maka  harus  ada 
pembenarannya  dan  ketundukan  kepadanya  dalam  apa  yang  diperintahkannya.  Adapun 
rincian,  maka  wajib  atas  mukallaf  untuk  mengakui  apa  yang  telah  terbukti  di  sisinya  bahwa 
Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  mengabarkannya  dan  memerintahkannya,  dan  adapun  apa 
yang  dikabarkan  oleh  Rasul  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  namun  belum  sampai  kepadanya 
bahwa  beliau  mengabarkannya  dan  dia  tidak  memiliki  tamakkun  untuk  mengetahui  hal  itu, 
maka  dia  itu  tidak  diberi  sangsi  atas  sikap  dia  meninggalkan  pengakuan  terhadapnya 
secara  terperinci  sedangkan  ia  itu  masuk  dalam  pengakuannya  terhadap  hal  global  yang 
umum.  Kemudian  bila  dia  berpendapat  dengan  pendapat  yang  menyelisihi  hal  itu  seraya 
melakukan  takwil  maka  dia  itu  keliru  yang  diamp  uni  kekeliruannya,  bila  terjadi  darinya 
sikap  tafrith  (teledor)  dan  aniaya,  oleh  sebab  itu  wajib  atas  para  ulama  dari  kewajiban  itu 
apa  yang  tidak  wajib  atas  individu-individu  orang  umum,  dan  wajib  atas  orang  yang  hidup 
di  negeri  ilmu  dan  iman  dari  hal  itu  apa  yang  tidak  wajib  atas  orang  yang  hidup  di  negeri 
kebodohan).155 

D.  Kejahilan  Terhadap  Sifat  Allah. 

A1  Imam  Ibnu  Jarir  rahimahullah  berkata:  (Pembahasan  perihal  Sifat-Sifat  Allah  yang 
pengetahuan  terhadapnya  bisa  didapatkan  secara  khabar  (wahyu)  bukan  secara  istidlal 
(berdalil):  Adapun  hal  yang  tidak  sah  ikatan  iman  menurut  kami  bagi  siapapun  dan  vonis 
kafir  tidak  lenyap  kecuali  dengan  mengetahuinya,  maka  ia  itu  adalah  apa  yang  telah  kami 
utarakan,  itu  dikarenakan  bahwa  apa  yang  telah  kami  utarakan  sebelumnya  dari  sifat-Sifat 
Allah  tersebut  adalah  tidak  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  terhadapnya  seorangpun  yang 
telah  mencapai  batas  taklif,  (baik)  dia  itu  tergolong  orang  yang  telah  datang  kepadanya 
seorang  rasul  dari  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  ataupun  belum  datang  seorang  rasulpun 
kepadanya,  (baik)  dia  itu  menyaksikan  makhluk  selain  dirinya  sendiri  ataupun  tidak 
menyaksikan  seorang  makhluk-pun  selain  dirinya  sendiri. 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  memiliki  Asma  dan  Sifat  yang  ada  di  dalam  Kitab-Nya 
dan  telah  dikabarkan  oleh  Nabi-Nya  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  kepada  umatnya  yang  mana 
tidak  seorangpun  boleh  menyelisihinya  setelah  tegak  kepadanya  hujjah  bahwa  A1  Qur'an 


,55  Majmu  Al  Fatawa  3/327-328. 


www.millahibrahim.wordpress.com 


I  97 


turun  dengannya  dan  telah  sah  di  sisinya  sabda  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
tentang  pemberitahuan  hal  tersebut  darinya.  Kemudian  bila  dia  menyelisihi  hal  itu  sebelum 
hujjah  tegak  kepadanya  dari  sisi  khabar  sesuai  apa  yang  telah  saya  jelaskan  dalam  hal  yang 
tidak  ada  jalan  untuk  mengetahui  hakikat  ilmunya  kecuali  secara  indera,  maka  orang  yang 
jahil  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  terhadapnya,  karena  pengetahuan  hal  itu  tidak  bisa 
didapatkan  dengan  akal,  pengamatan  dan  pikiran,  dan  itu  seperti  pemberitahuan  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  bahwa  Dia  itu  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Melihat  dan  bahwa  Dia  itu 
memiliki  Dua  Tangan  berdasarkan  firman-Nya: 


£ 


S 


"(tidak  demikian),  tetapi  kedua-dua  tangan  Allah  terbuka;  Dia  menafkahkan  sebagaimana  Dia 
kehendaki. "  (Al  Maidah:  64) 


Dan  bahwa  Dia  memiliki  Tangan  Kanan,  berdasarkan  firman-Nya: 


"Padahal  bumi  seluruhnya  dalam  genggaman-Nya  pada  hari  kiamat  dan  laizgit  digulung  dengan 
tangan  kanan-Nya,"  (Az  Zamar:  67) 


Dan  bahwa  Dia  memiliki  Wajah,  berdasarkan  firman-Nya: 

(Jjj)  ?~y>  ^  tiiJlis  JS"  jA  “^1  kJl  V  jj-l*  I  aJjT  ^Jls  Vj 


"Janganlah  kamu  sembah  di  samping  (menyembah)  Allah,  Tidian  apapun  yang  lain,  tidak  ada  Tuhan 
(yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia.  tiap-tiap  sesuatu  pasti  binasa,  kecuali  Allah.  bagi-Nyalah 
segala  penentuan,  dan  hanya  kepada-Nyalah  kamu  dikembalikan."  (Al  Qashash:  88)156 

Dan  beliau  menyebutkan  Sifat-Sifat  yang  lainnya  yang  bisa  menjadi  ajang  takwil,  di 
mana  beliau  menetapkan  bahwa  Allah  itu  memiliki  Telapak  Kaki,  dan  bahwa  Dia  itu 
tertawa,  turun  setiap  malam  ke  langit  terendah,  Dia  itu  tidak  pecak,  dan  bahwa  kaum 
mukminin  melihat-Nya  di  hari  kiamat  dengan  pandangan  mereka  serta  bahwa  Dia  itu 
memiliki  Jemari,  kemudian  beliau  rahimahullah  berkata: 


A  .ale.  A  V  hm  A_ljjajj  l^J  A  q .  ^  ^  jl  A_*aiij  21ll  *.  a  -  j  abfc  (jb  ) 

(  A_i]j  VI  cIa^.1  1$j  jiSj  Vj  cAjjjIIj  jSalb 


(Sesungguhnya  makna-makna  yang  telah  disebutkan  ini  dan  yang  semisal  dengannya  dari 
sifat-sifat  yang  mana  Allah  telah  mensifati  Diri-Nya  dengannya  atau  telah  disifatkan  oleh 
Rasul-Nya  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  kepada-Nya  adalah  hal-hal  yang  tidak  bisa 
didapatkan  hakikat  pengetahuannya  dengan  cara  berpikir  dan  pengamatan,  dan  kami  tidak 
mengkafirkan  seorangpun  dengan  sebab  kejahilan  terhadapnya  kecuali  setelah  hal  itu 
sampai  kepadanya).157 


Asy  Syafi'iy  rahimahullah  berkata: 


156  At  Tabshir  hal:  132-133. 

157  At  Tabshir  hal:  139. 

98  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Ajli  4  7-  tjj3  Lslj  4  ^s£>  Ssk  4_lic.  4  11  dj^jj  t— ill^.  (j-°J  Ij^.1  V  Clllaj-aj  ^dud  AU  j 

(  jSillj  Vj  Jbdd  4rt  V  cSlli  fk.  oV 

(Allah  memiliki  Asma  dan  Sifat  yang  tidak  boleh  bagi  seorangpun  menolaknya,  dan 
barangsiapa  menyelisihi  setelah  hujjah  tegak  terhadapnya  maka  dia  itu  kafir.  Dan  adapun 
sebelum  tegak  hujjah,  maka  sesungguhnya  dia  itu  diudzur  dengan  sebab  kejahilan,  karena 
pengetahuan  terhadap  hal  itu  tidak  bisa  didapatkan  dengan  akal,  pengamatan  dan 
pemikiran).158 

Seolah-olah  bahwa  apa  yang  bisa  didapatkan  pengetahuannya  dengan  akal, 
pengamatan  dan  pemikiran  adalah  tidak  diudzur  dengan  sebab  kejahilannya,  dan  ini 
serupa  sekali  dengan  ucapan  Ibnu  Jarir.  Dan  saya  isyaratkan  di  sini  bahwa  orang-orang 
yang  mengudzur  dengan  sebab  kejahilan  secara  muthalq  adalah  mereka  itu  menukil 
ucapan-ucapan  para  imam  semacam  ini  dalam  rangka  berdalil  terhadap  keumuman  kaidah 
pengudzuran  dengan  sebab  kejahilan,  dan  mereka  tidak  melakukan  perincian  dan  tidak 
membatasinya  dengan  batasan-batasannya  yang  telah  maklum. 

(1)  Sifat-Sifat  Yang  Tidak  Diudzur  Dengan  Sebab  Kejahilannya 

Ketahuilah  semoga  Allah  merahmatimu  bahwa  pengudzuran  dengan  sebab 
kejahilan  terhadap  Sifat  itu  tidaklah  secara  muthalq.  Ibnu  Jarir  rahimahullah  berkata: 


3j.ia  4J  4J  t  d-7*-  a&I  (jd  J ^ ^ 31  4  6  j3£j31  £_L  V  4_jl  Iaa  (J_j3  ^  dua  Lillj  A  j 

(  jilS  Attb  djj  qa  liESj  4  a  ~  -  -  ■'  yi  ■  ^  y  d  dtAj  d 


(Telah  kami  utarakan  dalil-dalil  sebelumnya  dari  kitab  kami  ini  bahwa  tidak  seorangpun 
yang  telah  mencapai  batas  taklif  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  bahwa  Allah  jalla  dzikruh 
itu  Maha  Mengetahui  yang  memiliki  ilmu,  Maha  Kuasa  yang  memiliki  qudrah,  Yang  Maha 
Berkata  yang  memiliki  perkataan  dan  Maha  Perkasa  yang  memiliki  keperkasaan,  dan 
bahwa  Dia  itu  Maha  Pencipta  dan  bahwa  tidak  ada  hal  baru  melainkan  ia  itu  dibuat  lagi 
diciptakan.  Dan  kami  katakan  (bahwa)  "prang  yang  jahil  terhadap  hal  itu  maka  dia  itu  kafir 
kepada  Allah") . 159 


Sifat-Sifat  ini  adalah  orang  yang  jahil  terhadapnya  tidaklah  diudzur,  karena  ia  itu 
menohok  secara  dasar  terhadap  Uluhiyyah  dan  Rububiyyah. 

(2)  Pengklasifikasian  Para  Ulama  Terhadap  Permasalahan  Yang  Ada  Udzur  Dengan 
Sebab  Kejahilan  Di  Dalamnya  Dan  Permasalahan  Yang  Tidak  Ada  Udzur  Dengan 
Sebab  Kejahilan  Di  Dalamnya 


Para  ulama  yang  mulia  telah  memberikan  perhatian  terhadap  masalah  ini  terutama 
di  dalam  Kitab  Riddah  (kemurtaddan),  dan  akan  datang  tambahan  penjelasan  materi  ini 
saat  berbicara  tentang  riddah  menurut  para  fuqaha. 


A1  Qadli  Tyadl  berkata  dalam  pembicaraannya  tentang  penghinaan  kepada  Nabi 
s hallallahu  'alaihi  zva  sallam : 


,5S  Fathul  Bari  13/418. 

159  At  Tabshir  hal  1  49. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  99 


A_lic.  —  Ai^  -v  ^3  AjSlj  4  aJ  LLjt  ^  Vj  S'll'Li'^b  L  -  1ml]  Ao-alii  JJC.  —  ^Ldl  A_lic.  —  Ao^  ^  ^3  1JI3  Lai  JjUil  yjSL  (j'  ) 

A_llc.  —  AiLi.  Loa  A_S  4_L2kJ  La  jl  A_llc.  Jj^^j  V  La  AsLjaj  ji  Ajj^Sj  jl  A_i.u)  jl  A_i*J  ^a  ^jaSlI  A^aiSj  —  ^2>Lui]l 

jl  Ajj^a  ^a  (_j-axj  ji  ^aljil  yij  -S  ^  ^3  jl  cAiLau^i  AlLj  ^3  Aj&lAa  jl  S^ijS  yljjj  Aj]j  L .  UilL  (j  <J!La  4  A^ajkj  —  ^Lkdl 
3^)i  '■  ■  Al  yc.  l^_j  ^>0^11  yjljj  jl  —  ^Laiil  A-ilc.  —  l^j  (IP*  J;/ ‘'''  ^  j!  o3Aj  jl  A>aic.  ^y3j  ji  Alaaj  c_a^2ki 

Alj-u  l^oiLj  ^aij  A-a3  Ajl  aJL^.  cJ^Aj  ^j^fa  ylj  4Ajia.  ^3  L_Uaii  (_y a  ^2kS]l  ya  LP1  ALuiJ  ^^jLl  jl  Djl^. 

aS^3  .A-ai>lS  ^3  jljfrjj  AS^j^C-j  AjLaili  JaajJaj  Aj3|^>a  Ah  j!  Aaij  ojlajJa\  ^)£ju)  jl  jl  Ail3  La  ^ic.  Aiila^.  aSL^J  La]  4 

Ijj  olj^jSL  La-a  a^jaU  (jlaaiil  (J]j  (jyC-3 J  AII^-IIj  jiSlI  ^3  3^.1  J3XJ  V  ji  ^lixlj  ylj  tjjiii  (JjVl  A_2l_j]I  oSa.  A^k^i!  ILa 

(  (jLajVL  ylala^  Aji3j  a^)SI  y^i  V]  LajL a  Aj^)Ia3  ^3  Aisc.  yl£ 


(Orang  yang  melontarkan  apa  yang  dia  lontarkan  kepada  beliau  ' alaihissallam  itu  bisa  saja 
tidak  bermaksud  menghina  dan  merendahkan(nya)  serta  tidak  meyakininya,  akan  tetapi  dia 
melontarkan  kepadanya  ucapan  kekafiran  seperti  melaknatnya,  atau  menghinanya,  atau 
mendustakannya,  atau  menyandarkan  (kepadanya)  apa  yang  tidak  boleh  terhadapnya,  atau 
menafikan  (darinya)  apa  yang  wajib  baginya  yang  bila  dilakukan  terhadapnya  ' alaihissallam 
maka  ia  itu  adalah  pencorengan  seperti  menuduh  beliau  melakukan  suatu  dosa  besar,  atau 
mudahanah  dalam  penyampaian  risalah  atau  dalam  pemutusan  di  antara  manusia,  atau 
merendahkan  kedudukannya  atau  kemuliaan  nasabnya  atau  keunggulan  ilmunya  atau 
kezuhudannya,  atau  mendustakan  urusan  yang  telah  masyhur  yang  dikabarkan  beliau 
'alaihissallam  atau  pemberitaan  tentangnya  telah  mutawatir  dengan  secara  sengaja  menolak 
pemberitaannya,  atau  mendatangkan  ucapan  yang  jelek  dan  perkataan  yang  buruk  serta  hal 
yang  bersifat  hinaan  kepada  diri  beliau,  walaupun  nampak  dengan  dalil  keadaannya  bahwa 
dia  itu  tidak  bersengaja  mencelanya  dan  tidak  bermaksud  menghinanya,  baik  karena 
kebodohan  yang  membawa  dia  mengucapkan  apa  yang  dia  ucapkan  ataupun  karena 
kekesalan  atau  mabuk  yang  menyeretnya  kepada  hal  itu  atau  karena  kurang  pengawasan 
dan  pengendalian  terhadap  lisannya  dan  karena  sikap  serampangan  dan  ngawur  dalam 
ucapannya,  maka  hukum  macam  ini  adalah  sama  dengan  hukum  macam  pertama  yaitu 
dibunuh  walaupun  dia  itu  mencari-cari  alasan  (gugup),  karena  tidak  seorangpun  diudzur 
dalam  kekafiran  dengan  sebab  kejahilan  dan  tidak  pula  dengan  sebab  klaim  kekeliruan 
lisan  dan  tidak  pula  dengan  sebab  sesuatupun  yang  telah  kami  sebutkan  bila  akalnya  itu 
sehat  pada  fithrahnya  kecuali  orang  yang  dipaksa  sedangkan  hatinya  tentram  dengan 
keimanan).160 


Dan  di  sini  saya  menuturkan  apa  yang  dinukil  A1  Qadli  'Iyadl  (Asy  Syifa  2/277)  dari 
ucapan  para  ulama: 

Cy6  yyd  o_kli  odjp  ^3  1  L»a ]1j  'jLiA  ^La3  a -- \ ±i ■  yls  ^ya  y]jL^.yi  4 ^ 


II 


djaljQ 


.  'L . .  i  Uaidl 


"Wajib  menghindar  dari  pengkafiran  terhadap  ahli  takwil,  karena  sesungguhnya 
penghalalan  darah  orang-orang  yang  shalat  yang  bertauhid  adalah  sangat  berbahaya, 
sedangkan  kekeliruan  dalam  membiarkan  satu  orang  kafir  adalah  lebih  ringan  dari 
kekeliruan  dalam  menumpahkan  secangkir  darah  satu  orang  muslim"161 


160  Asy  Syifa  Bi  Ta'rifi  Huquqil  Mushthafa  2/331,  cetakan  Hisyam  Ali  Hafidh,  cetakan  pertama. 

161  Sebagian  orang-orang  yang  buta  bashirahnya  mereka  menggunakan  ucapan  ini  dalam  menghati-hatikan  dari  pengkafiran 
para  pelaku  syirik  akbar,  padahal  ucapan  ini  adalah  tentang  penghati-hatian  dari  mengkafirkan  ahli  kiblat  yang  melakukan 

100  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Ucapan  ini  hanyalah  tentang  pengkafiran  orang-orang  yang  melakukan  takwil, 
bukan  tentang  pengkafiran  orang  yang  jelas  kekafirannya  dan  nampak  kesesatannya  yang 
jauh. 


Dan  beliau  berkata  juga  dalam  menjelaskan  hal-hal  yang  merupakan  kekafiran: 
tdJj  <1x3  1[  ^ ^  <±^.L^a  (_jf£  (jlj  s  ^)SL£  Q-g  V]  J  ''  •  - ;  V  <jl  X-  I  ^ J  -  -  -  ) 

jjjLjjll  Alu  Q-g  ^Ij  ^x_jallj  C_LlL*aa]1j  ^j-gsIIj  ^j-u-a_jol]j  ■  aal]  xdlS  . 

l^ltll  ^y^a  Qlj  J&1\  ^Jc.  <-G^kc-  olA  gjj  ^y  V]  .IsgjJ  ^  Ql  ^ xl^.1  .333  t  LXjiJL)^  ^_wa^-3j 

.puyu 


i  -«  <a1c-  .Ixj  aill  <-a^  La-a  Ij^ll  j 1  d  (Jlkil  _d"'  ■  al  Q-q  d^  Q^-gLolgII  £-g^1 

(<3jj«alldl  o^ylc.  w'^*  Jj  4  U^jja\l  ^y  l^byi 


(....Dan  begitu  juga  kami  mengkafirkan  dengan  sebab  setiap  perbuatan  yang  mana  kaum 
muslimin  sepakat  bahwa  hal  itu  tidak  muncul  kecuali  dari  orang  kafir,  walaupun 
pelakunya  tetap  mengaku  muslim  padahal  dia  itu  melakukan  hal  tersebut,  seperti  sujud 
kepada  berhala,  kepada  matahari,  kepada  bulan,  kepada  salib,  dan  kepada  api,  dan  berjalan 
menuju  gereja  dan  biara  bersama  penganutnya  dan  mengenakan  pakaian  mereka  seperti 
mengikat  sabuk  pinggang  dan  fahshurni-uus,  di  mana  kaum  muslimin  telah  sepakat  bahwa 
hal  ini  tidak  muncul  kecuali  dari  orang  kafir  dan  bahwa  perbuatan-perbuatan  ini  adalah 
tanda  terhadap  kekafiran  walaupun  pelakunya  mengaku  muslim. 


Dan  begitu  juga  kaum  muslimin  telah  sepakat  terhadap  pengkafiran  setiap  orang 
yang  menghalalkan  pembunuhan  atau  meminum  khamr  atau  zina  yang  telah  diharamkan 
Allah  setelah  dia  mengetahui  pengharamannya,  seperti  para  penganut  paham  ibahiyyah 
(serba  boleh)  dari  kalangan  Qaramithah  dan  sebagian  Ghulatul  Mutashaivivifah  (kaum  sufi 
yang  ghuluw)).162 

Mulla  A1  Qariy  berkata  dalam  rangka  mengomentari  ucapannya  “ fahshurru-uns 
(fahshurru-uus  -yaitu  menggundul  tengah  kepala-  itu  bisa  jadi  adalah  syi'ar  bagi  orang- 
orang  kafir  sebelum  zaman  itu,  dan  adapun  sekarang  maka  fahshurru-uus  itu  sudah  banyak 
di  tengah  kaum  muslimin  sehingga  tidak  dianggap  sebagai  kekafiran).163 

Perhatikanlah  bagaimana  A1  Qadli  'Iyadl  telah  menukil  ijma  bahwa  peribadatan 
kepada  selain  Allah  seperti  sujud  kepada  berhala  dan  perbuatan  syirik  lainnya  adalah  tidak 
muncul  kecuali  dari  orang  kafir,  dan  beliau  tidak  membatasinya  bagi  orang  yang 
mengetahui  saja.  Namun  saat  beliau  menuturkan  penghalalan  apa-apa  yang  diharamkan, 
maka  beliau  membatasi  kekafiran  pelakunya  hanya  bagi  orang  yang  mengetahui  saja.  Itu 
dikarenakan  sesungguhnya  ashluddien  (inti  dien  ini)  yaitu  tauhidullah  adalah  sesuatu  yang 
mana  seseorang  masuk  Islam  dengannya,  darah  dan  hartanya  terlindungi  dengannya,  serta 
hukum-hukum  (Islam)  berlaku  kepadanya  dengan  sebab  perealisasiannya,  bukan  dengan 


takwil  yang  bertauhid  yang  jatuh  dalam  paham  bid’ah  i’tiqad  yang  secara  tidak  langsung  mengandung  pendustaan  terhadap 
nash.  akan  tetapi  orangnya  tidak  boleh  dikafirkan  kecuali  setelah  ditegakkan  hujjah  terhadapnya  serta  syubuhatnya 
dilenyapkan  darinya.  Camkan  hal  ini  dan  jangan  terpedaya  oleh  para  pembela  kaum  musyrikin  yang  mengerahkan  segala 
upayanya  dan  ilmunya  dalam  rangka  membentengi  para  thaghut  dan  ansharnya  agar  tidak  dikafirkan!  (pent) 

162  Asy  Syifa  2/397. 

163  Asy  Syifa  Dengan  Syarah  Nuruddien  Ali  Al  Qariy  5/431. 


www.millahibrahim.wordpress.com  !  101 


sebab  perealisasian  ushul-ushul  yang  lain  selain  tauhid  apalagi  dengan  sebab  hal-hal  furu', 
oleh  sebab  itu  sesungguhnya  orang  yang  berjumpa  dengan  Allah  dalam  keadaan 
merealisasikan  tauhid  lagi  tidak  mengamalkan  selainnya  serta  syari'at-syari'at  belum 
sampai  kepadanya  maka  dia  itu  selamat,  berbeda  dengan  orang  yang  mengamalkan  semua 
faraidl  (kewajiban-kewajiban  syari'at)  namun  dia  tidak  merealisasikan  tauhid  maka  semua 
amalannya  lenyap  sia-sia  bagaikan  debu  yang  berterbangan  lagi  tidak  bisa 
menyelamatkannya  dari  kekekalan  di  neraka. 


Syaikh  Sulaiman  Ibnu  Sahman  An  Najdiy  rahimahullah  berkata: 

y  c-LnAl  A*3  Ail  Aj  A*d  bll  JC.  ajbc-  ya  ^jjSyi  u]  ) 

(^ALAM  l ~~ ''ius.j ‘ cA  A  ajs^x-g  (Jj  a_j  dg ^ 


(Sesungguhnya  syirik  akbar  berupa  peribadatan  kepada  selain  Allah  dan  pemalingan 
ibadah  itu  kepada  apa  yang  mereka  sekutukan  dengan-Nya  seperti  para  nabi,  para  wali  dan 
orang-orang  shalih,  maka  sesungguhnya  (syirik)  ini  adalah  tidak  seorangpun  diudzur 
dengan  sebab  kejahilan  terhadapnya,  bahkan  mar  if  ah  Allah  dan  iman  kepada-Nya  adalah 
termasuk  dlaruriyyat  (kemestian-kemestian)  ajaran  Islam).164 


Mufti  Ad  Diyar  An  Najdiyyah  Syaikh  Abu  Bithin  rahimahullah  berkata: 

•  7*  11  yj  bu3  4  AAjj  oAbc.J  4  c-Laixilj  4 _ A.H  Al^l  d^O  cAj  ) 

aJ  4 _ fiSjJJ  Axj  4 "  4*  4H  ^3  iA  .'M  bl  ^Luj  db  dj  ‘  dg  ^  yt  Afrlsl  _ A3 

(d^b.  4dLuj]lj  ^3  Aijx* 


(Dan  termasuk  hal  yang  maklum  bahwa  ahli  bid'ah  yang  telah  dikafirkan  oleh  salaf  dan 
oleh  para  ulama  setelah  mereka  adalah  ahli  ilmu,  ibadah,  pemahaman  dan  zuhud, 
sedangkan  tidak  menjerumuskan  mereka  ke  dalam  apa  yang  telah  mereka  lakukan  kecuali 
kejahilan.  Orang-orang  yang  dibakar  dengan  api  oleh  Ali  Ibnu  Abi  Thalib  bukankah 
penyakit  mereka  itu  tidak  lain  adalah  kejahilan?  Dan  seandainya  seseorang  mengatakan 
"saya  ragu  perihal  kebangkitan  setelah  kematian"  tentu  orang  yang  memiliki  walau  sedikit 
pengetahuanpun  tidak  akan  taivaqquf  perihal  kekafirannya,  sedangkan  orang  yang  ragu  itu 
adalah  orang  j ahil) . 165 


Dan  berkata  juga: 

a  ^  ^jAbc.  db  bo  tA  A_iic.  Ail  A_lji  a  b-AI  ^3  ^jAxj  dg  if  cAy  Aoj  ) 

(A  o_iaA  d^  (A1  A-bdxll  bAb  Lo  j^AC-  dg  T*  b  _jb-a  d^j  t  d^-Ak  b/ j  A_j3  b*3j  buS  -g  x3jj  Ajl 

Aa^^  a*4  a^\ai  6  (jjl  a*  A  aAAi  o-cAj  djb  4-AbA  a*j  ^)3Sj  ^dl  aj^AI  o_jb  Abdl  4  44^ 

(  AjjA  bu3  Ijlb  biS  A  A  1  y  A_i!b  A]  b)j3j  4  js£]l  ^-(^1  (dac-l  ^AAjc.  4d^}bi]l  A^  A^  bib 


(Dan  di  antara  hal  yang  menjelaskan  bahwa  kejahilan  itu  bukan  udzur  secara  umum  adalah 
apa  yang  dikatakan  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  tentang  Khawarij,  padahal 
mereka  itu  ahli  ibadah  yang  agung,  sedangkan  termasuk  hal  yang  maklum  bahwa  tidak  ada 
yang  menjerumuskan  mereka  ke  dalam  apa  yang  telah  mereka  lakukan  itu  kecuali 
kejahilan,  maka  apakah  kejahilan  itu  menjadi  udzur  bagi  mereka?  Hal  yang  telah  kami 
utarakan  ini  diperjelas  lagi  dengan  kenyataan  bahwa  para  ulama  dari  setiap  madzhab 


164  Kasyfusy  Sybhatain  hal  63,  Fatawa  A1  Aimmah  An  Najdiyyah  3/188. 

165  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/184-185. 


102 


www.millahibrahim.wordpress.com 


menuturkan  di  dalam  kitab-kitab  fiqh  itu  bab  hukum  orang  murtad,  sedangkan  orang 
murtad  itu  adalah  orang  muslim  yang  menjadi  kafir  setelah  sebelumnya  muslim,  dan  hal 
paling  pertama  yang  mereka  sebutkan  dari  macam-macam  kekafiran  itu  adalah  syirik,  di 
mana  mereka  mengatakan  "barangsiapa  menyekutukan  Allah  maka  dia  itu  kafir"  karena 
syirik  itu  menurut  para  ulama  adalah  macam  kekafiran  yang  paling  besar,  dan  mereka  tidak 
mengatakan  "bahwa  orang  semacam  itu  tidak  (wajar)  tidak  mengetahuinya"  sebagaimana 
yang  mereka  katakan  pada  hal-hal  yang  di  bawah  syirik).166 

(3)  Orang  Yang  Jahil  Terhadap  Tauhid  Adalah  Bukan  Orang  Muslim  Bagaimanapun 
Keadaannya 


A1  'Allamah  Ibnu  Baz  berkata  dalam  jawabannya  terhadap  pertanyaan  tentang 
udzur  dengan  sebab  kejahilan:  (Urusan  itu  ada  dua  macam:  satu  macam  yang  dia  itu 
diudzur  dengan  sebab  kejahilan  di  dalamnya.  Bila  orang  yang  melakukan  hal  itu  ada  di 
tengah  kaum  muslimin  dan  dia  melakukan  kemusyrikan  kepada  Allah  serta  dia  beribadah 
kepada  selain  Allah,  maka  dia  itu  tidak  diudzur  karena  dia  itu  teledor  lagi  tidak  bertanya 
serta  tidak  mencari  kejelasan  di  dalam  agamanya,  sehingga  dia  itu  tidak  diudzur  dalam 
peribadatannya  kepada  selain  Allah,  baik  (yang  diibadati  itu)  orang-orang  yang  sudah  mati, 
atau  pepohonan  atau  bebatuan  atau  patung,  karena  keberpalingan  dia  dan  kelalaiannya 
dari  agamanya,  sebagaimana  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


s  ^  f  0  .  ^  —  'is  0 


"Dan  orang-orang  yang  kafir  berpaling  dari  apa  yang  diperingatkan  kepada  mereka"  (Al  Ahqaf:  3) 

Dan  dikarenakan  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallarn  tatkala  meminta  izin  kepada 
Rabb-nya  untuk  memintakan  ampunan  bagi  ibunya  karena  meninggal  di  masa  jahiliyyah, 
maka  Allah  tidak  mengizinkannya,  karena  dia  itu  mati  di  atas  ajar  an  kaumnya  yaitu 
peribadatan  berhala,  dan  dikarenakan  beliau  shallallahu  'alaihi  wa  sallarn  berkata  kepada 
seseorang  yang  bertanya  tentang  ayahnya:  "Dia  itu  di  neraka"  karena  dia  itu  mati  di  atas 
penyekutuan  Allah  dan  peribadatan  kepada  selain-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala.  Maka 
bagaimana  gerangan  dengan  orang  yang  berada  di  tengah  kaum  muslimin  sedangkan  dia 
itu  beribadah  kepada  Badawi,  atau  Husen,  atau  Syaikh  Abdul  Qadir  Al  Jailani  atau 
beribadah  kepada  Rasul  shallallahu  'alaihi  wa  sallarn  atau  beribadah  kepada  Ali  atau  yang 
lainnya,  maka  mereka  itu  dan  orang-orang  yang  serupa  dengan  mereka  adalah  lebih  tidak 
diudzur  lagi,  karena  mereka  mendatangkan  syirik  akbar  sedangkan  mereka  berada  di 
tengah  kaum  muslimin  dan  Al  Qur'an  ada  di  hadapan  mereka...  dan  begitu  juga  Sunnah 
Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa  sallarn  ada  di  tengah  mereka  akan  tetapi  mereka  berpaling 
dari  hal  itu. 


Dan  macam  kedua:  Orang  yang  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  mereka,  seperti 
orang  yang  hidup  di  negeri  yang  jauh  dari  Islam  di  ujung  dunia  atau  karena  sebab-sebab 
yang  lain,  seperti  ahli  fatrah  dan  yang  serupa  dengan  mereka  dari  kalangan  yang  belum 
sampai  risalah  kepada  mereka,  maka  mereka  itu  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  mereka 
sedangkan  urusan  nasib  mereka  adalah  diserahkan  kepada  Allah  'azza  wa  jalla,  dan 


166  Fatawa  Al  Aimmah  An  Najdiyyah  3/183,  silahkan  rujuk  Ad  Durar  Assaniyyah  10/391. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  103 


pendapat  yang  shahih  adalah  bahwa  mereka  itu  adalah  diuji  di  hari  kiamat,  di  mana 
mereka  akan  diperintahkan  (melakukan  sesuatu)  kemudian  bila  mereka  memenuhinya 
maka  mereka  masuk  serga  dan  bila  maksiat  maka  mereka  masuk  neraka,  berdasarkan 
firman-Nya  jalla  wa  'alaa: 


ljf>-  ij dS"  L«j 


", dan  Kami  tidak  akan  meng'azab  sebelum  Kami  mengutus  seorang  rasul."  (A1  Isra:  15) 

Dan  berdasarkan  hadits-hadits  shahih  yang  datang  tentang  hal  itu. 

Dan  A1  'Allamah  Ibnul  Qayyim  rahimahullah  telah  menjabarkan  masalah  ini  dalam 
akhir  kitabnya  "Thariqul  Hijratain"  tatkala  beliau  menyebutkan  tingkatan-tingkatan  orang- 
orang  mukallaf,  maka  silahkan  rujuk  ke  sana  karena  sangat  besar  faidahnya).167 

Maka  amatilah  -semoga  Allah  merahmatimu-  bagaimana  beliau  menjadikan  macam 
yang  kedua  -seperti  orang  yang  hidup  di  negeri  yang  jauh-  diudzur  dengan  sebab 
kejahilannya,  akan  tetapi  status  hukumnya  sama  seperti  ahli  fatrah.  Ini  bila  dia  melakukan 
hal  yang  menggugurkan  inti  tauhid  seperti  peribadatan  kepada  selain  Allah,  jadi 
barangsiapa  beribadah  kepada  selain  Allah  maka  dia  itu  bukan  orang  muslim 
bagaimanapun  keadaannya,  dan  keberadaannya  sebagai  orang  jahil  yang  tidak  memiliki 
tamakkim  (kesempatan/ peluang)  untuk  mengetahui  hanyalah  menghalangi  dari  pernyataan 
perihal  pengadzabannya  sampai  dia  diuji,168  sebagaimana  di  dalam  hadits  tentang  kondisi 
hari  kiamat,  dan  hadits  itu  telah  disebutkan  oleh  Ibnu  Katsir  dan  beliau  menshahihkannya 
dengan  jalur-jalurnya  (Tafsir  A1  Qur'an  A1  'Adhim  3/28-31),  Ibnul  Qayyim  (Thariqul 
Hijratain  wa  Babus  Sa'adatain  397-401),  Ibnu  Hazm  (A1  Fashl  4/105)  dan  Assuyuthi 
mengumpulkan  jalan-jalannya  dalam  A1  Hawi  Fil  Fatawa  2/356-359,  dan  A1  Baihaqi  serta 
yang  lainnya  dari  A1  Aswad  Ibnu  Sari'  dari  Nabi  shallallahu  ' alaihi  wa  sallam  berkata: 


"Empat  golongan  yang  berhujjah  di  hari  kiamat:  orang  yang  tuli  yang  tidak  mendengar,  orang 
pikun,  orang  ediot  dan  orang  yang  mati  di  masa  fatrah.. .."sampai  akhir  hadits 


E.  Apakah  Hari  Ini  Manusia  Diudzur? 

Sesungguhnya  engkau  wahai  saudara  seiman  bila  mengamati  pada  batasan  adanya 
tamakkim  (kesempatan/peluang)  untuk  mengetahui,  tentu  engkau  mendapatkan  bahwa 
sangat  sukar  sekali  engkau  mendapatkan  orang  yang  diudzur  dengan  sebab  kejahilannya 
pada  zaman  sekarang.  Dan  bila  kita  menerapkan  ucapan  sebagian  orang  yang  mengudzur 
dengan  sebab  kejahilan  walaupun  ucapannya  itu  masih  global,  maka  sesungguhnya  kita 
akan  mendapatkan  hal  itu  dengan  sangat  nyata  jelas. 

Contoh  hal  itu  adalah  apa  yang  ada  dalam  fatwa  Ibnu  Utsaimin  di  mana  ia  telah 
ditanya  tentang  syarat-syarat  mengkafirkan  seorang  muslim....?  maka  ia  menjawab  seraya 
berkata:  (Untuk  menghukumi  pengkafiran  orang  muslim  itu  ada  dua  syarat: 


167  Majmu  Fatawa  Ibni  Baz  yang  dikumpulkan  oleh  Muhammad  Ibnu  Sa'ad  Asy  Syuwair  4/26-27. 

,6S  Yaitu  tidak  menghalangi  dari  sematan  nama  musyrik  atau  kafir  ghair  mu'adzdzab  (kafir  yang  tidak  dipastkan  adzab)  dari 
pelakunya.  (pent) 

104  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


(1)  Pertama:  Ada  dalil  yang  menunjukan  bahwa  hal  ini  adalah  tergolong  hal  yang 
mengkafirkan. 

(2)  Tepatnya  hukum  ini  kepada  orang  yang  melakukan  hal  itu,  di  mana  dia  itu  mengetahui 
hal  itu  lagi  memaksudkannya,  dan  bila  dia  itu  jahil  maka  dia  itu  tidak  dikafir  kan, 
berdasarkan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


ji-H- > - 


" Dan  barangsiapa  yang  menentang  Rasul  sesudah  jelas  kebenaran  baginya,  dan  mengikuti  jalan 
yang  bukan  jalan  orang-orang  mukmin,  Kami  biarkan  ia  leluasa  terhadap  kesesatan  yang  telah 
dikuasainya  itu  dan  Kami  masukkan  ia  ke  dalam  jahannam,  dan  Jahannam  itu  seburuk-buruk 
tempat  kembali."  (An  Nisa:  115) 

Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


&  j  *■'  ^ _ -  ^  .  &  £  'i  9  ^  \  r’"  I  *4' 

^  Oj  ^  ^  ^  ^  ^  ^J.  y?  g  J  4JJ I 


)  1  l—=‘  1_4  < 


“Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  menyesatkan  suatu  kaum,  sesudah  Allah  memberi  petunjuk 
kepada  mereka  sehingga  dijelaskan-Nya  kepada  mereka  apa  yang  hams  mereka  jauhi. 
Sesungguhnya  Allah  Malta  mengetahui  segala  sesuatu."  (At  Taubah:  115) 


Dan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


“ dan  Kami  tidak  akan  meng’azab  sebelum  Kami  mengutus  seorang  rasul."  (A1  Isra:  15) 

Akan  tetapi  bila  dia  itu  tafrith  (teledor)  dengan  meninggalkan  belajar  dan 
(meninggalkan)  mencari  kejelasan,  maka  dia  itu  tidak  diudzur,  seperti  orang  yang  telah 
sampai  kepadanya  berita  bahwa  perbuatannya  itu  adalah  kekafiran,  terus  dia  tidak  mencari 
kejelasan  dan  tidak  mencari  (keterangan),  maka  sesungguhnya  dia  itu  pada  keadaan  seperti 
itu  tidaklah  diudzur....)169 

Maka  perhatikan  ucapannya  (Akan  tetapi  bila  dia  itu  tafrith  (teledor)  dengan 
meninggalkan  belajar  dan  (meninggalkan)  mencari  kejelasan,  maka  dia  itu  tidak  diudzur, 
seperti  orang  yang  telah  sampai  kepadanya  berita  bahwa  perbuatannya  itu  adalah 

kekafiran,  terus  dia  tidak  mencari  kejelasan  dan  tidak  mencari  (keterangan) . )  walaupun 

pernyataan  ini  adalah  keliru  dalam  pengglobalan  dan  ketidakadaan  perincian  sesuai  apa 
yang  telah  lalu  berupa  permasalahan  yang  ada  udzur  jahil  di  dalamnya  dan  permasalahan 
yang  tidak  ada  udzur  jahil  di  dalamnya,  akan  tetapi  sesungguhnya  orang-orang  yang 
terjatuh  ke  dalam  syirik  akbar  itu  telah  sampai  kepada  mereka  berita  bahwa  perbuatan 
mereka  itu  adalah  syirik  dan  mereka  juga  telah  mendengar  dalil-dalil  yang  menjelaskan 
kebatilannya,  akan  tetapi  mereka  tidak  mau  kecuali  bersikukuh  di  atas  kemusyrikannya. 
Maka  apa  hal  yang  membuat  orang-orang  itu170  bersusah  payah  membela-bela  mereka 


169  Majmu  Fatawa  Ibni  Utsaimin  2/125-126. 

’70  Yaitu  para  pengudzur  pelaku  syirik  akbar  dengan  kebodohan,  di  mana  mereka  memeras  energi  dan  membuat  tulisan  dalam 
rangka  menghadang  para  muwahhidien  dari  mengkafirkan  para  pelaku  syirik  akbar  yang  padahal  menurut  kaidah  mereka 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  105 


supaya  tidak  dikafirkan,  padahal  hujjah  itu  sudah  tegak  terhadap  mereka  termasuk 
menurut  pendapat  orang  dari  kalangan  ulama  yang  mengudzurnya  dengan  sebab  kejahilan, 
itu  dikarenakan  mereka  itu  telah  memiliki  tamakkun  (kesempatan/peluang)  untuk 
mengetahui  dan  karena  keberpalingan  mereka  dari  mencarinya. 

(1)  Orang  Yang  Tahil  Fada  Masa  Sekarang  Adalah  Karena  Sebab  Keberpalingannya 

Kami  tutup  materi  ini  dengan  ungkapan  yang  bersinar  milik  A1  /Allamah  Asy 
Syaukani  dalam  jawabannya  terhadap  pertanyaan  perihal  materi  ini  yang  mana  di 
dalamnya  beliau  menjelaskan  bahwa  orang  jahil  pada  masa  sekarang  adalah  orang  yang 
berpaling  dari  al  haq  lagi  tidak  diudzur,  karena  nampaknya  pilar-pilar  dien  ini  dan 
banyaknya  orang  yang  berilmu  serta  adanya  kesempatan  orang-orang  yang  jahil  dari 
mendapatkan  berbagai  ilmu,  karena  tegaknya  hujjah  dengan  pengutusan  Nabi  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam,  di  mana  beliau  rahimahullah  berkata: 


a..  A)  p-o  ^  oia  ijA  ‘  ijsuaj  Jjlklt  jjas,  iluli  4-a^JI  (ji  4  j J*j  ^  aJj  qa  j 

(JS1  IjUaj  ...  ^  i A  *4  '/  ^1  l  (Jtjj  (jbJl  1  ^  Vlj  AluJIj  ^jc.  1  4  .  i  u 

l^jUa  tdjp  Laj  ^Lluj  A  lit-.  Ail  I  ^  1 .  Aiil  AjC-  4Z  \  AIxaII  4-413^  .  -:cj  A  ^ A 

AUal^c. i  4 .  n,,A  4  Aic-  ax  I  LaS . 1  Laic.  *eLa  Id  V 1  ! j  4 l-444!!  d^  4 . 4 Vo  4 

j  (_yadc.yb  .i^l 


(Orang  yang  jatuh  ke  dalam  kemusyrikan  karena  kebodohan  adalah  tidak  diudzur,  karena 
hufjah  telah  tegak  terhadap  semua  makhluk  dengan  pengutusan  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva 
sallam,  barangsiapa  dia  itu  jahil  maka  dia  itu  telah  terjebak  karena  tingkah  dirinya  sendiri 
dengan  sebab  keberpalingan  dari  Al  Kitab  dan  Assunnah,  karena  di  dalam  keduanya 
terdapat  penjelasan  yang  terang,  sebagaimana  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala :  "...untuk 
menjelaskan  segala  sesuatu  dan  petunjuk  serta  rahmat  dan  kabar  gembira  bagi  orang-orang  yang 
berserah  diri."  (An  Nahl:  89).  Dan  begitu  juga  sunnah,  Abu  Dzar  radliyallahu  ’ anhu  berkata: 
"Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  telah  zvafat  sedang  beliau  tidak  meninggalkan  seekor 
burungpun  yang  mengepakkan  kedua  sayapnya  di  antara  langit  dan  bumi  melainkan  beliau  telah 
menuturkan  kepada  kami  ilmu  tentangnya"171  atau  seperti  apa  yang  beliau  katakan  radliyallahu 
'anhu,  oleh  sebab  itu  barangsiapa  yang  jahil,  maka  itu  disebabkan  karena  keberpalingannya, 
sedangkan  tidak  seorangpun  diudzur  dengan  sebab  keberpalingan).172 


***** 


sendiri  sesungguhnya  hujjah  itu  sudah  tegak.  Apalagi  menurut  kaidah  yang  benar  bahwa  penyematan  vonis  musyrik  itu  tidak 
ada  kaitannya  dengan  hujjah.  Sungguh  aneh  memang,  bila  orang  jahil  melakukan  syirik  maka  mereka  mengudzurnya  dengan 
kebodohan,  terus  bila  orang  berilmu  melakukan  kemusyrikan  atau  melegalkannya  maka  mereka  mengudzurnya  dengan  ijtihad 
dan  takwil,  jadi  siapa  yang  tidak  diudzur?  (pent) 

m  Dikeluarkan  oleh  Ahmad  (5/153)  dan  (5/162),  Ath  Thabarani  dalam  Al  Kabir  (1647)  dan  Al  Haitsamiy  berkata:  (Para  perawi 
Ath  Thabaraniy  adalah  para  perawi  hadits  shahih  selain  Muhammad  Ibnu  Abdillah  Ibnu  Yazid  Al  Muqriy  sedangkan  dia  itu 
tsiqah,  dan  dalam  isnad  Ahmad  ada  orang  yang  tidak  disebutkan  namanya)  Majma  Az  Zawaid  8/263,  264. 

172  Al  Ajwibah  Asy  Syaukaniyyah  Anil  Asilah  Al  Hifdhiyyah  hal  39,  40,  terbitan  Darul  Akhilla  Lin  Nasyri  Wat  Tauzii'  -  Dammam- 
cetakan  pertama  1410H/1995M. 

106  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Riddah  (Kemurtaddan) 


(1)  Kemurtaddan  Menurut  Para  Fuqaha 

(2)  Penyadaran  Dan  Pelenyapan  Syubhat  Setelah  Adanya 
Vonis  Murtad 

(3)  Perincian  Para  Ulama  Terhadap  Ucapan-Ucapan  Dan 
Perbuatan-Perbuatan  Kekafiran 


www.millahibrahim.wi 


dpress.com  I  107 


Riddah  (Kemurtaddan) 


A.  Kemurtaddan  Menurut  Para  Fuqaha. 

(1)  Definisi  Riddah  (Kemurtaddan) 

A1  Munawiy  Asy  Syafi'iy  berkata:  (Riddah  adalah  kembali  dari  sesuatu  kepada 
yang  lainnya,  sedangkan  secara  syar'iy  ia  adalah  pemutusan  keislaman  dengan  niat  atau 
ucapan  atau  perbuatan  mukaffir  (yang  mengkafirkan)).173 

Assubki  berkata:  (Takfier  adalah  hukum  syar'iy  yang  sebabnya  adalah 
pengingkaran  Rububiyyah  atau  Ke-Esaan  atau  Kerasulan,  atau  ucapan  atau  perbuatan  yang 
mana  Pemilik  syari'at  ini  telah  menghukuminya  sebagai  kekafiran  walaupun  ia  itu  bukan 
pengingkaran) . 174 

A1  Qarafiy  A1  Malikiy  berkata:  (Asal  kekafiran  adalah  penodaan  khusus  terhadap 
kehormatan  Rububiyyah,  baik  dengan  sebab  kejahilan  terhadap  keberdaan  Sang  Pencipta 
atau  Sifat-Sifat-Nya  Yang  Tinggi,  atau  kekafiran  itu  dengan  sebab  perbuatan  seperti 
melepar  mushhaf  ke  kotoran  atau  sujud  kepada  berhala  atau  keluar  masuk  gereja  di  hari- 
hari  raya  mereka  dengan  mengenakan  pakaian  orang-orang  nashara  dan  melakukan 
kegiatan  mereka . ).175 

Khalil  berkata  dalam  Mukhtasharnya:  (Riddah  itu  adalah  kekafiran  orang  muslim 
dengan  ketegasan  atau  ucapan  yang  berkonsekuensi  kekafiran  atau  perbuatan  yang 
mengandung  kekafiran  seperti  melempar  mushhaf  ke  kotoran,  mengenakan  zanar  (ikat 
pinggang  khusus  orang  kafir),  dan  sihir....).176 

Ibnu  An  Najjar  A1  Hanbaliy  berkata  dalam  syarahnya  terhadap  kitab  A1  Muntaha: 
(Berkata:  (Bab  hukum  orang  murtad)  dan  ia  (murtad)  secara  bahasa  adalah  orang  yang 
kembali  (kepada  kekafiran  walaupun)  dia  itu  (orang  mumayyiz  dengan  sebab  ucapan  atau 
keyakinan  atau  keraguan  atau  perbuatan)  tanpa  dipaksa  (walaupun  dia  itu  bercanda) 
setelah  keislamannya).177 

Perhatikanlah  bagaimana  beliau  menyebutkan  "keraguan"  dan  penyebutan  ini 
adalah  banyak  sekali  dalam  kitab-kitab  para  ulama,  sedangkan  orang  yang  ragu  itu  adalah 
orang  yang  jahil,  sebagaimana  yang  telah  lalu,  kemudian  beliau  membatasi  hal  itu  dengan 
"tanpa  paksaan"  untuk  mengeluarkan  orang  yang  dipaksa,  kemudian  setelah  menuturkan 
sebagian  hal-hal  yang  diharamkan  yang  mana  orang  yang  menghalalkannya  dikafirkan 
maka  beliau  berkata:  (Adapun  barangsiapa  menghalalkan  sesuatu  dari  apa  yang  telah 
disebutkan  dan  yang  serupa  itu  dengan  tanpa  takwil  (atau  dia  itu  sujud  kepada  bintang 


173  At  Tauqif  ‘Ala  Muhimmatit  Ta'rif  hal  176. 

,74  Fatawa  Assubkiy  2/586. 

175  Anwarul  Buruq  Fi  Anwa'ul  Furuq  1/224. 

176  Mukhtashar  Khalil  Ibni  Ishaq  hal:  281. 

177  Ma'unatu  Ulin  Nuha  Syarhun  Muntaha  8/541. 

108  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


atau  yang  semacam  itu)  seperti  matahari,  bulan  dan  patung,  maka  dia  itu  kafir,  karena  hal 
itu  adalah  kemusyrikan.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  berfirman: 


i(~)i  I  <UlL)  A f  — 2-U'i  ^  A  j ^  L«  ^4_>  jjjca  tjl  jdJu  ^  kul 


“ Sesungguhnya  Allah  tidak  mengampuni  dosa  mempersekutukan  (sesuatu)  dengan  Dia,  dan  Dia 
mengampuni  dosa  yang  selain  syirik  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya.  Barangsiapa  yang 
mempersekutukan  (sesuatu)  dengan  Allah,  maka  sesungguhnya  ia  telah  tersesat  sejauh-jauhnya. " 

(An  Nisa:  116). 


(atau  mendatangkan  ucapan  atau  perbuatan  yang  jelas  perolok-olokan  terhadap  agama  ini 
maka  dia  itu  kafir,  berdasarkan  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


-  „  %  ,  _  j-v  t  *  c  > "  $ >  >  f  -  _  - 

•  j j l I  Cj  43J  L> !  fjp jji-  Lx  LcJ  I  ^  f Lk  (jdj 

^  1  ^xb  4_&jI_L>  Cj-L* j  4_&jlL>  qP  x_AJ«j  o|  As 


“ Dan  jika  kamu  tanyakan  kepada  mereka  (tentang  apa  yang  mereka  lakukan  itu),  tentulah  mereka 
akan  manjawab,  "Sesungguhnya  kami  hanyalah  bersenda  gurau  dan  bermain-main  saja." 
Katakanlah:  "Apakah  dengan  Allah,  ayat-ayat-Nya  dan  Rasul-Nya  kamu  selalu  berolok-olok? " 
Jangan  kalian  mencari-cari  alasan,  karena  kamu  kafir  sesudah  beriman.  Jika  Kami  memaafkan 
segolongan  kamu  (lantaran  mereka  taubat),  niscaya  Kami  akan  mengazab  golongan  (yang  lain) 
disebabkan  mereka  adalah  orang-orang  yang  selalu  berbuat  dosa.  (At  Taubah:  65-66).178 

Perhatikan  bagaimana  beliau  batasi  kekafiran  orang  yang  menghalalkan  sebagian 
yang  haram  dengan  (batasan)  tidak  takwil,  namun  beliau  tidak  melakukan  pembatasan  itu 
terhadap  orang  yang  sujud  kepada  bintang  atau  matahari  atau  bulan  atau  berhala  atau 
mendatangkan  ucapan  atau  perbuatan  yang  jelas  perolok-olokan  terhadap  agama  ini, 
karena  ia  itu  adalah  penyekutuan  Allah  dan  kekafiran  terhadap-Nya  yang  tidak  ada  udzur 
bagi  pelakunya  kecuali  orang  yang  dipaksa  sedangkan  hatinya  teguh  dengan  keimanan. 

/Alauddien  A1  Kasaniy  A1  Hanafiy  berkata:  (Pasal....  Adapun  rukun  kemurtaddan, 
maka  ia  itu  adalah  pelontaran  ucapan  kekafiran  di  lisan  setelah  adanya  keimanan,  karena 
riddah  maknanya  adalah  kembali  dari  keimanan,  jadinya  kembali  dari  keimanan  adalah 
dinamakan  riddah  dalam  'urf  (kebiasaan)  syari'at  ini).179 

Ibnu  Burhaniddien  Ibnu  Mazih  A1  Hanafiy  (wafat  616  H)  berkata  dalam  A1 
Muhith: 


1_£J  ^1  xlAb  'dasl  Lgjl  jdxj  jl  Ifldx  j  jd  jjj  J  t  .ISS  jLiic-l  A  lXo\  Lgjl  A  dc»  A  lXqb  ^j| 

AjjLk  jljd]l  )  4_iic.  786  Cli  )  (  ■  ■  ■  d* ^11  a  .lac.  .133  j'.yx.  1 

.(  458/5 


(Barangsiapa  mendatangkan  ucapan  kekafiran  sedangkan  dia  itu  mengetahui  bahwa  ia 
adalah  ucapan  kekafiran  atas  dasar  keyakinan,  maka  dia  itu  kafir.  Dan  bila  tidak  meyakini 
atau  tidak  mengetahui  bahwa  ia  adalah  ucapan  kekafiran  namun  dia  mendatangkannya 
tanpa  paksaan  maka  dia  itu  kafir  menurut  semua  ulama  dan  tidak  diudzur  dengan  sebab 


,7S  Ma’unatu  Ulin  Nuha  8/546. 

,79  Badaiush  Shanai  Fi  Tartibisy  Syarai  7/134. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  109 


kejahilan....)  dinukil  oleh  'Alim  Ibnul  'Alla  Ad  Dahlawiy  (wafat  786  H)  seraya 
menyetujuinya  (A1  Fatawa  At  Tattar  Khaniyyah  5/458). 

Sebagaimana  ungkapan  itu  dijadikan  rujukan  oleh  Muhammad  Ibnu  Faramuz  A1 
Hanafiy  (wafat  885  H)  dalam  Durarul  Hukkam  Syarh  Ghurarul  Ahkam  (1/324), 
sebagaimana  hal  itu  disetujui  juga  oleh  Abdurrahman  Ibnu  Zadah  Damad  dalam  Majma'ul 
Anhur  Fi  Syarhi  Multaqal  Abhur  (2/487),  dan  hal  ini  sangat  terkenal  lagi  sering  disebut 
dalam  kitab-kitab  madzhab  Hanafiy. 

(2)  Kemurtaddan  Tanpa  Niat  Atau  Tanpa  Disadari 

A1  Imam  Muhammad  Ibnu  Ismail  Ash  Shan'aniy  rahimahullah  berkata: 

(  IaLix-o  ' .  Aq '  A  i  -K'.  l_jIj  ^3  Aaill  < -  iZ  ^3  ) 


(Para  fuqaha  telah  menegaskan  di  dalam  kitab-kitab  fiqh  di  dalam  bab  riddah  bahwa 
barangsiapa  mengucapkan  ucapan  kekafiran  maka  dia  itu  kafir  walaupun  tidak 
memaksudkan  maknanya).180 

A1  Imam  Muhammad  Ibnu  Ali  Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata: 


Sjbj 


( 


(Sering  sekali  masyarakat  itu  mengucapkan  ucapan-ucapan  kekafiran,  umpamanya  dia 
mengatakan  "dia  Yahudi  hendaklah  dia  melakukan  ini  dan  itu "  sehingga  terkadang  dia  menjadi 
murtad  dengan  sebab  ucapan  dan  kadang  dengan  sebab  perbuatan  sedangkan  dia  tidak 
menyadari).181 


B.  Penyadaran  Dan  Pelenyapan  Syubhat  Setelah  Adanya  Vonis  Murtad. 


(1)  Keterjatuhan  Dalam  Kekafiran  Itu  Menjadikannya  Murtad. 

Dan  hal  itu  telah  nampak  secara  jelas  dalam  ucapan  para  ulama  yang  lalu  dalam  bab- 
bab  riddah. 

A1  Imam  Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata  dalam  tafsirnya  terhadap  firman  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


4_Lja3  p-o  . .;j  j  -djl  >r.  I  /jl  yj  L  Aq~>  Uaj  (piAj  - *  Al  . .1  (jll3  Jjjlj  1^1 6  La  dlL  ^ 

^  jj x^aj  V3  (^-5  cA  6*5  PyYj  Ij  LLdl  ^3  Lull  LILL.  <111  j  bfAj  (jij  bfA? 


"Mereka  (orang-orang  munafik  itu)  bersumpah  dengan  (nama)  Allah,  balnva  mereka  tidak 
mengatakan  (sesuatu  yang  menyakitimu).  Sesungguhnya  mereka  telah  mengucapkan  perkataan 
kekafiran,  dan  telah  menjadi  kafir  sesudah  Islam  dan  mengingini  apa  yang  mereka  tidak  dapat 
mencapainya,  dan  mereka  tidak  mencela  (Allah  dan  Rasul-Nya),  kecuali  karena  Allah  dan  Rasul-Nya 
telah  melimpahkan  karunia-Nya  kepada  mereka.  Maka  jika  mereka  bertaubat,  itu  adalah  lebih  baik 
bagi  mereka,  dan  jika  mereka  berpaling,  niscaya  Allah  akan  mengazab  mereka  dengan  azab  yang 


'80  Tathhirul  1’tiqad  'An  Adranil  llhad  hal  BO. 

’81  Ad  Dawaul  ‘Ajil  hal  14. 

110  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


pedih  di  dunia  dan  akhirat ;  dan  mereka  sekali-kali  tidaklah  mempunyai  pelindung  dan  tidak  (pula) 
penolong  di  muka  bumi. "  (At  Taubah:  74) 

Asy  Syaukani  berkata:  (Yaitu  sesungguhnya  mereka  itu  telah  menjadi  kafir  dengan  sebab 
ucapan  ini  setelah  sebelumnya  mereka  menampakkan  keislaman  walaupun  mereka  itu  kafir 
secara  bathin,  dan  maknanya  bahwa  mereka  itu  telah  melakukan  hal  yang  menjadikan 
mereka  kafir  seandainya  memang  keislaman  mereka  selama  ini  adalah  sah).182 

(2)  Mayoritas  Kemurtaddan  Adalah  Karena  Syubhat 

Abu  Bakar  Ibnu  Muhammad  berkata  setelah  mendefinisikan  riddah  dan  setelah 
menuturkan  macam-macamnya,  dan  apakah  disunnahkan  peng-istitabah-an  orang  murtad 
itu  ataukah  diwajibkan,  beliau  berkata:  (Dan  pendapat  yang  benar  bahwa  istitabah  itu 
adalah  wajib)  kemudian  berkata:  (Karena  pada  umumnya  kemurtaddan  itu  terjadi  karena 
sebab  syubhat  yang  muncul  di  hadapan  orangnya,  maka  tidak  boleh  dibunuh  sebelum 
syubhat  itu  dihilangkan,  istitabah  dari  kemurtaddan  macam  ini  adalah  adalah  seperti  orang- 
orang  kafir  harbiy  di  mana  sesungguhnya  kita  tidak  membunuh  mereka  sebelum 
sampainya  dakwah  dan  penampakkan  mu'jizat).183 

A1  Khaththab  berkata  dalam  Mawahibul  Jalil  Syarh  Mukhtashar  Khalil:  (Ibnul 
'Arabiy  berkata  dalam  awal  Kitab  At  Tawassuth  Fi  Ushuliddien:  Apakah  tidak  engkau  lihat 
bahwa  orang  murtad  itu  dianjurkan  untuk  diberi  tenggang  waktu  oleh  para  ulama,  karena 
bisa  jadi  dia  itu  menjadi  murtad  karena  sebab  keraguan,  maka  dia  diberi  tenggang  waktu 
dengan  harapan  dia  itu  mau  meninjau  keraguan  dengan  keyakinan  dan  kejahilan  dengan 
ilmu,  dan  hal  itu  tidak  wajib  karena  terealisasinya  ilmu  dengan  tinjauan  yang  benar  yang 
pertama).  Maka  ini  adalah  sangat  jelas  perihal  tidak  dianggapnya  kejahilan  dan  syubuhat 
sebagai  udzur. 

Pemilik  kitab  A1  Fiqhu  'Alai  Madzahib  A1  Arba'ah  berkata:  setelah  menuturkan 
definisi  riddah  dan  setelah  menuturkan  sebab-sebabnya,  kemudian  beliau  memulai 
berbicara  tentang  istitabah  (menyuruh  taubat)  orang  murtad,  beliau  berkata: 

•  (A1  Hanafiyyah  berkata:  Orang  muslim  bila  menjadi  murtad  dari  Islam  -wal  'iyadzu 
billlahi  ta'ala-  maka  ditawarkan  Islam  kepadanya,  bila  dia  itu  memiliki  syubhat  yang 
dia  utarakan  maka  syubhat  itu  dilenyapkan  darinya,  karena  bisa  jadi  ada  syubhat  pada 
dien  ini  yang  mengganggu  dia  maka  kemudian  dilenyapkan  darinya... 

•  Asy  Syafi'iyyah  berkata:  Orang  muslim  bila  menjadi  murtad  -wal  'iyadzu  billlahi-  maka 
wajib  atas  imam  memberinya  tangguh  tiga  hari,  dan  tidak  halal  baginya  membunuh  dia 
sebelum  itu,  karena  kemurtaddan  orang  muslim  dari  agamanya  itu  biasanya  karena  ada 
syubhat,  maka  harus  ada  tenggang  waktu  yang  memungkinkan  dia  di  dalamnya  untuk 
mencari  kejelasan... 

•  A1  Malikiyyah  berkata:  Wajib  atas  imam  untuk  memberi  tenggang  waktu  tiga  hari  tiga 
malam  bagi  orang  murtad....  orang  murtad  itu  wajib  diberi  tenggang  waktu  seukuran 
itu  hanyalah  dalam  rangka  menjaga  darah  dan  dalam  rangka  menolak  hudud  dengan 
sebab  syubuhat. 


182  Fathul  Qadir  hal:  719 

183  Kifayatul  Akhyar  2/123. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  111 


•  A1  Hanabilah  berkata:  Dalam  salah  satu  riwayat-riwayat  mereka  sesungguhnya  wajib 
pemberian  istitabah  tiga  hari  seperti  A1  Malikiyyah  dan  Asy  Syafi'iyyah,  dan  dalam  satu 
riwayat  yang  lain  dari  mereka  bahwa  istitabah  itu  tidak  wajib). 184 

Ini  semuanya  secara  jelas  menggugurkan  kaidah  pengudzuran  dengan  sebab  kejahilan  dan 
syubuhat,  karena  para  ulama  semua  madzhab  itu  mensematkan  vonis  kafir  terhadapnya 
dengan  sekedar  keterjatuhannya  dalam  kekafiran,  apalagi  kalau  dia  itu  menyekutukan 
Allah  dan  menggugurkan  ashluddien  (tauhid),  kemudian  para  ulama  itu  memberikan 
tenggang  waktu  baginya  untuk  melenyapkan  syubhatnya  dan  mengajarkannya  ilmu  setelah 
kejahilannya. 

C.  Istitabah  Orang  Murtad  Dikarenakan  Kebodohannya. 

A1  Imam  Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata: 

(  jl  laaL  fli  p, a  dlii  La  ^  jf'*  '  ^  Aj]  (j-a  L-lliA  La  tiblc.  j  V/  ) 

(Tidak  samar  atasmu  apa  yang  telah  baku  dalam  sebab-sebab  kemurtaddan,  bahwa  dalam 
keterbuktian  kemurtaddan  itu  tidaklah  dianggap  (disyaratkan)  adanya  ilmu  (pengetahuan) 
terhadap  apa  yang  dikatakan  oleh  orang  yang  mendatangkan  ucapan  kekafiran  atau 
melakukan  perbuatan  kekafiran).185 

Dan  para  fuqaha  telah  menegaskan  bahwa  orang  yang  keluar  dari  islam  tanpa  dasar 
ilmu  itu  adalah  murtad,  akan  tetapi  dia  itu  di-istitabah.  A1  Hafidh  Ibnu  Hajar  rahimahullah 
berkata: 

(jllij  ^c-bj  p^  cA  JjLL  <ila  i  o^c-dl  ^Lll  -5  ^  pc.  Apl  p^  -5  pi  :  p^AAll  JIb  ) 

(  pc.  ^A-  cA  Lots  c  pc  y  pc.  ^A  cA^  ^  -iA  ■  .'V I  ^Aj  LuIj  : 

(Ath  Thahawiy  berkata:  Mereka  itu  berpendapat  bahwa  hukum  orang  yang  murtad  dari 
Islam  itu  adalah  sama  dengan  hukum  kafir  harbiy  yang  telah  sampai  dakwah  kepadanya,  di 
mana  dia  itu  diperangi  sebelum  didakwahi.  Mereka  berkata:  Istitabah  itu  hanyalah 
disyari'atkan  bagi  orang  yang  keluar  dari  Islam  tanpa  dasar  bashirah  (pengetahuan),  dan 
adapun  orang  yang  keluar  atas  dasar  bashirah  maka  tidak  (diharuskan  istitabah)).186 

A1  Bukhari  rahimahullah  telah  menuturkan  hadits  orang-orang  yang  berkata  bahwa 
Ali  adalah  tuhan  mereka  dalam  "bab  hukum  murtad  dan  murtaddah  dan  peng-istitabah-an 
mereka"  dan  begitu  juga  Asy  Syaukani  berkata  dalam  Nailul  Authar:  (Dan  hadits  yang 
disebutkan  dalam  bab  tersebut  adalah  dijadikan  dalil  zindiq  itu  dibunuh  tanpa  perlu 
istitabah,  namun  pendapat  ini  dikoreksi  dengan  kenyataan  bahwa  telah  ada  di  dalam 
sebagian  jalur-jalur  hadits  itu  bahwa  Amirul  Mukminin  Ali  radliyallahu  'anhu  telah  meng- 
istitabah  mereka  sebagaimana  dalam  Fathul  Bari  dari  jalur  Abdullah  Ibnu  Syarik  A1  'Amiriy 
dari  ayahnya,  berkata:  Dikatakan  kepada  Ali:  Sesungguhnya  di  sini  di  pintu  mesjid  ada 
orang-orang  yang  mengklaim  bahwa  engkau  adalah  tuhan  mereka,  maka  Ali  memanggil 
mereka,  terus  ia  berkata  kepada  mereka:  "Binasalah  kalian  apa  yang  kalian  katakan?"  Maka 


,84  Al  Fiqhu  'Alai  Madzahib  Al  Arba'ah  -  Abdurrahman  Al  Juzairiy  -  5/374-375. 
185  Ad  Durr  An  Nadlid  hal  43. 

,86  Fathul  Bari  12/281. 

112  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


mereka  berkata:  "Engkau  adalah  tuhan  kami  dan  pencipta  kami  dan  pemberi  rizqi  kami" 
maka  Ali  berkata:  "Celakalah  kalian,  aku  ini  hanyalah  hamba  seperti  kalian,  aku  makan 
seperta  kalian  makan  dan  aku  minum  seperti  kalian  minum..."  A1  Hafidh  berkata:  Isnadnya 
shahih).187 

Mereka  itu  murtad  karena  apa  yang  mereka  yakini  pada  Ali  radliyallahu  'anhn,  dan 
tidak  menjerumuskan  mereka  ke  dalam  hal  itu  kecuali  kebodohan,  maka  mereka  di- 
istitabah,  dan  istitabah  itu  bukanlah  penegakkan  hujjah  yang  mana  orang  yang  meninggalkan 
hujjah  itu  dikafirkan,  akan  tetapi  ia  itu  hanyalah  istitabah  (penyuruhan  taubat)  yang  mana 
masuk  di  dalamnya  penegakkan  hujjah  dalam  hal  seperti  ini,  karena  sematan  musyrik  itu 
telah  berlaku  atas  diri  mereka  dengan  sekedar  pengakuan  mereka  terhadap  kemusyrikan 
yang  mana  mereka  telah  terjatuh  ke  dalamnya. 

Kemudian  ketahuilah  bahwa  orang-orang  yang  berdebat  membela-bela  para  pelaku 
kemusyrikan  itu  setiap  kali  mereka  mendapatkan  kata  istitabah,  maka  mereka  mengatakan 
bahwa  ia  itu  adalah  penegakkan  hujjah  supaya  mereka  mengudzur  pelakunya.  Dan  begitu 
juga  dalam  hadits-hadits  perihal  orang-orang  yang  menghina  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa 
sallatn,  mereka  itu  (yaitu  para  pembela  pelaku  syirik)  mengatakan  bahwa  mereka  itu 
diudzur  dengan  sebab  kejahilan  mereka.  Sungguh  sikap  ini  adalah  kesalahan  yang  fatal  dan 
penyelisihan  terhadap  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  para  ulama,  karena  hal  semacam  ini 
(yaitu  penghinaan  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam)  adalah  tidak  diudzur  pelakunya 
walaupun  pelakunya  tidak  memaksudkan  penghinaan,  sebagaimana  yang  telah 
dikukuhkan  oleh  Syaikhul  Islam  rahimahullah  di  dalam  Ash  Sharimul  Maslul,  namun  Nabi 
shallallahu  'alaihi  wa  sallam  memaafkan  mereka,  dan  beliau  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  itu 
memiliki  hak  untuk  memaafkan  dan  menggugurkan  haknya,  sedangkan  kita  tidak  memiliki 
hak  kecuali  menuntut  hak  beliau  secara  sempurna  sebagaimana  hal  itu  telah  dijelaskan  dan 
dikukuhkan  oleh  Ibnul  Qayyim  dalam  Ahkam  Ahli  Adz  Dzimmah. 

Catatan 

Di  sini  wahai  pembaca  yang  budiman  saya  mengingatkan  engkau  terhadap  suatu 
masalah  yang  penting  yaitu  bahwa  meninggalkan  faraidl  (syari'at-syari'at  yang  diwajibkan) 
itu  bukanlah  kekafiran  dengan  sendirinya  kecuali  bila  disertai  ilmu  (pengetahuan) 
terhadapnya.  Dan  begitu  juga  penghalalan  hal-hal  yang  diharamkan  dan  pengingkaran 
sebagian  Sifat  Allah,  maka  hal-hal  ini  adalah  tergolong  hal  yang  mana  tauhid  bisa  sah 
walaupun  jahil  terhadap  hal-hal  tersebut,  akan  tetapi  setelah  mengetahui  dan  (setelah) 
penegakkan  hujjah  terhadapnya  maka  sesungguhnya  orang  yang  menghalalkan  hal  yang 
haram  itu  adalah  kafir  seperti  orang  yang  meninggalkan  faraidl... 

Adapun  peribadatan  kepada  selain  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  atau  menghina-Nya 
atau  menghina  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam,  maka  ini  adalah  kemusyrikan  dan  kekafiran 
dengan  sendirinya  walaupun  disertai  kejahilan.  Oleh  sebab  itu  -untuk  menambah 
penjelasan-  kami  tidak  mengatakan  bahwa  Zaid  Ibnu  'Amar  Ibnu  Nufail  itu  melakukan 
kekafiran  karena  kejahilannya  terhadap  faraidl  dan  terus  ia  diudzur,  namun  yang  kami 
katakan  adalah  bahwa  ia  itu  sama  sekali  tidak  melakukan  kekafiran,  karena  meninggalkan 


,87  Nailul  Authar  9/57. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  113 


faraidl  itu  hanyalah  menjadi  kekafiran  dengan  sampainya  hal  itu  dan  setelah  mengetahuinya 
atau  adanya  tamakkun  terhadapnya.  Oleh  sebab  itu  Sufyan  Ibnu  Uyainah  rahimahullah 
berkata  saat  membantah  Murjiah: 

(^js£  jjc-  a  tdj-b  ) 

(Dan  meninggalkan  faraidl  secara  sengaja  dengan  tanpa  kejahilan  dan  tanpa  udzur  adalah 
kekafiran).188 

Di  mana  beliau  membatasi  keberadaan  meninggalkan  faraidl  itu  sebagai  kekafiran 
dengan  adanya  ilmu  (pengetahuan)  terhadapnya. 

C.  Perincian  Para  Ulama  Terhadap  Ucapan-Ucapan  Dan  Perbuatan-Perbuatan 
Kekafiran 


(1)  Vonis  Murtad  Kepada  Orang  Mu'ayyan  Menurut  Para  Fuqaha 

Syaikh  Abdullah  Ibnu  Abdirrahman  Aba  Bithin  rahimahullah  berkata  dalam 
jawabannya  terhadap  pertanyaan  yang  datang  kepada  beliau  yang  di  antara  isi 
pertanyaannya  "apakah  boleh  mengkafirkan  orang  secara  ta'yin"  maka  beliau  menjawab: 


t  Ajl  ^Ic.  eLddl  Aixdlj  C-lhSlI  4_lle  tfjil  dibiSdl  1  ja ) 

(jl  db  jp i  1  Aaa  (jjjh  V5  ,ojs£>  did  3/  Ij^S  4  ■  da.  jl  13a  ^ja  llid  4  4  jl aujqj  di! 

Iaa  ^aIuaaII  cUdl  aSa.  l_jIj  (jj^jSY  (jl  11a  (jjjj  Ia^j  (j^4s 

d&l  db  Idj  .  jpi  (jj£j  Id)  ^  jbn i  „V  1j  4  (Jj3  3/lj  l_j1j  (jls  (jl  .  ^)i£  ,41 U  d^dl  jpi  L_lldl 

^jsSil  ^bjl  f  laC. ij  4  jpJtdl  frLaldl  . ^adaxll  dllj  CljiS  (Jlii  c  ^  (jl^dl  (jl  die.  ^djll 

^ 'jaj  /jlj  (j3d  4k1  (j'  t  dllb  L_ix^ajl  jpi  jpi  £jLa  4  ^'bi^.b  ^Aj  dll  J4C.  dbjd]l 

(  Jjs  ^b 


(....Bila  dia  melakukan  sesuatu  dari  rnukaffirat,  maka  masalah  yang  ditunjukan  oleh  A1  Kitab, 
As  Sunnah  dan  ijma  ulama  adalah  bahwa  dosa  seperti  syirik  dengan  cara  beribadah  kepada 
yang  lain  bersama  (peribadatan  kepada)  Allah  adalah  kekafiran.  Siapa  orangnya  melakukan 
sesuatu  dari  macam  ini  dan  jenisnya,  maka  orang  ini  tidak  diragukan  lagi  kakafirannya  dan 
tidak  apa-apa  bila  engkau  mengetahui  benar  bahwa  perbuatan  ini  muncul  dari  seseorang, 
engkau  mengatakan  si  fulan  telah  kafir  dengan  sebab  perbuatan  ini.  Dan  ini  dibuktikan 
bahwa  para  fuqaha  dalam  bab  hukum  orang  murtad  menyebutkan  banyak  hal  yang  bisa 
membuat  seorang  muslim  menjadi  murtad  lagi  kafir,  dan  mereka  memulai  bab  ini  dengan 
ucapan  mereka:  Siapa  yang  menyekutukan  Allah  maka  dia  telah  kafir  dan  hukumnya  dia 
itu  disuruh  bertaubat,  bila  dia  taubat,  dan  bila  tidak  maka  dibunuh,  sedang  istitaabah 
(menyuruh  taubat)  itu  hanyalah  terjadi  pada  orang  mu'ayyan.  Dan  tatkala  sebagian  ahli 
bid'ah  mengatakan  di  hadapan  Asy  Syafi'iy,  maka  Asy  Syafi'iy  berkata:  Kamu  telah  kafir 
kepada  Allah  Yang  Maha  Agung.  Dan  perkataan  ulama  tentang  takfir  mu'ayyan  adalah 
banyak  sekali,  sedangkan  macam  Syirik  yang  terbesar  ini  adalah  ibadah  kepada  selain 
Allah,  dan  itu  adalah  kekafiran  dengan  ijma  kaum  muslimin,  dan  tidak  ada  larangan  dari 


188  Kitab  Assunnah  milik  Abdullah  Ibnu  Ahmad  1/347-348. 
114  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


mengkafirkan  orang  yang  memiliki  sifat  itu,  karena  orang  yang  berzina  dikatakan  si  fulan 
berzina,  dan  orang  yang  memakan  riba  dikatakan  si  fulan  pemakan  riba).189 


(2)  Fatwa  (4400)  Dari  Lajnah  Daimah  lil  Ifta 

Jawaban  terhadap  pertanyaan  tentang  udzur  dengan  sebab  kejahilan: 

j!  339  Cy6  ^  ■  ■■  Ijj  4  Axj^Li]!  ^9  Aj  eL^.  Us  .Laa. ^  liuj  aIUs^j  ^j^il  ^_ya  (_J£  ) 

(_ya  a]j9  (jJakis  La]  AjLuIj  >  ■■  dl9j  Jjlaj  y J  o9lax]l  ^9  alll  ^-a  ISyla  3c-  jf"*  j  JjJjia 

A  juiij  ^jad^a]  As]]  IjILc.)  ^U1  AjNs  ,_L  ^  A  ■*>  ^  H  Ailc.  fdxj  ^2^.  Aj  ijyu  Ul9  Ai^a^J  ^9xj  99  Aj£]  4  Aiil  30*]  o9j^  -  ■ 

^LaVI  A^)^1  (  Ais9  tj*^  Cy*  )  O-3  dj^  4  Aj.pl  (jUjll  *9*J  alii  jail  o-pa.  > a  ^Ic.  3I9  l_sjjj  U  j^g^asC. 

9j u  lyis  ^-aajaii  y  aj  ajj9*]i  d)y)  dy  Aiii  y -Alu  a^^ji  a^hIj  piidi9  4 1  ^  v.  <&!  ^jjaj  ^Uc.  pji  pc.  a ^  ^ a g 

.  jlj  3J  jjjxll  9jCj  ajar-  (Jjlyjll  AjCj  pJ  alii  9JC  I  «.  Ll^l  (  ALa  LaJ  l_)9l£  Lyyj  LajJ  4  pljJI 


(Setiap  orang  yang  beriman  kepada  kerasulan  Nabi  kita  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  dan 
kepada  semua  yang  beliau  bawa  dalam  syari'at  ini,  bila  orang  itu  setelah  itu  sujud  kepada 
selain  Allah,  baik  itu  kepada  wali  atau  penghuni  kubur  atau  syaikh  thariqat,  maka  dia  itu 
divonis  kafir  murtad  dari  Islam  lagi  menyekutukan  yang  lain  bersama  Allah  di  dalam 
ibadah,  walaupun  dia  itu  mengucapkan  dua  kalimah  syahadat  di  saat  sujudnya  itu,  dengan 
sebab  dia  mendatangkan  apa  yang  membatalkan  apa  yang  telah  dia  ucapkan  berupa  sujud 
kepada  selain  Allah,  akan  tetapi  kadang  diudzur  dengan  sebab  kejahilannya  di  mana  tidak 
diterapkan  sangsi  hukuman  kepadanya  sampai  dia  mengetahui  dan  ditegakkan  hujjah 
kepadanya  serta  diberi  tenggang  waktu  tiga  hari  dalam  rangka  memberikan  kesempatan 
kepadanya  barangkali  dia  merujuk  kepada  dirinya  dengan  harapan  dia  bertaubat, 
kemudian  bila  dia  bersikukuh  terhadap  sujudnya  kepada  selain  Allah  setelah  ada 
penjelasan  itu  maka  dia  dibunuh  karena  kemurtaddannya,  berdasarkan  sabda  Nabi 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam:  " Barangsiapa  mengganti  agamanya,  maka  bunuhlah  dia" 
(Dikeluarkan  oleh  A1  Bukhari  dalam  Shahihnya  dari  Ibnu  'Abbas  radliyallahu  'anhuma). 
Penjelasan  dan  penegakkan  hujjah  itu  adalah  untuk  pemberian  kesempatan  kepadanya 
sebelum  penerapan  sangsi  hukuman  terhadapnya  bukan  untuk  supaya  dia  dinamakan 
orang  kafir  setelah  penjelasan,  sungguh  dia  itu  hanyalah  dinamakan  kafir  dengan  sebab  apa 
yang  muncul  darinya).  Ifta:  Abdullah  Ibnu  Qu'ud,  Abdurrazzaq  'Afifiy  dan  Abdul  'Aziz 
Ibnu  Baz.190 


Ini  adalah  dibangun  di  atas  jarangnya  keberadaan  perlakuan  sujud  untuk  selain 
ibadah,  sehingga  pemalingan  sujud  (ibadah)  ini  kepada  yang  diibadati  selain  Allah  adalah 
syirik  kepada-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala,  sedangkan  wali  dan  syaikh  thariqat  itu  adalah 
diibadati  manusia.  Beda  halnya  bila  sujud  itu  dilakukan  oleh  manusia  dalam  rangka 
tahiyyah  (penghormatan)  dan  ikraam,  maka  sujud  semacam  ini  adalah  tergolong  hal  yang 
muhtamal,  sehingga  pelakunya  tidak  dikafirkan  sampai  diketahui  bahwa  dia  memaksudkan 
sujud  ibadah  dengannya. 

Dan  akan  datang  pembicaraan  tentang  masalah  ini  saat  berbicara  tentang  hadits  Mu'adz 
radliyallahu  'anhu  dan  bantahan  terhadap  orang-orang  yang  meletakkan  ucapan  Asy 
Syaukaniy  rahimahullah  bukan  pada  tempatnya 


189  Ad  Durar  Assaniyyah  10/416-417. 

190  Fatawa  Allajnah  Addaimah  1/220. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  115 


2.  Takwil  Yang  Dianggap  (mu'tabar) 


A.  Pembicaraan  Tentang  Takwil 

(1)  Definisi  Takwil. 

Takwil  secara  bahasa:  (Takwil  adalah  diambil  dari  kata  "  JT  "  yang  artinya 
"kembali",  kita  katakan  "liS  jAfl  Ji"  yaitu  urusan  kembali  kepadanya,  sedangkan  "  JU 
\"  adalah  tempat  kembali  urusan.  An  Nadir  Ibnu  Syumail  berkata  sesungguhnya  takwil 
itu  diambil  dari  kata  "klbVI"  yaitu  siasat,  dikatakan  "31U  tide.  jNil"  yaitu  si  fulan  memiliki 
penguasaan  terhadap  kami,  dan  "  UJc.  ji  q pU"  yaitu  si  fulan  menguasi  kami,  sehingga  orang 
yang  melakukan  takwil  seolah  bagaikan  orang  yang  mengendalikan  ucapan  yang  dia 
berbuat  di  dalamnya.  Ibnu  Faris  berkata  dalam  Fiqhul  'Arabiyyah:  Takwil  adalah  akhir 
urusan  dan  nasib  akhirnya,  dikatakan  “  j^i\  ii*  JU"  adalah  tempat  akhirnya,  sedangkan 
kalimat  takwil  ini  adalah  dibentuk  dari  kata  "J/h"  yaitu  akibat  akhir  dan  tempat  akhir. 

Sedangkan  secara  ishthilah:  Takwil  adalah  pemalingan  ucapan  dari  dhahirnya 
kepada  maknanya  yang  muhtamal,  yaitu  membawa  makna  yang  dhahir  kepada  makna 
muhtamal  yang  lemah.  Dan  ini  mencakup  takwil  yang  shahih  dan  takwil  yang  rusak,  dan 
bila  engkau  menginginkan  definisi  takwil  yang  shahih,  maka  engkau  menambahkan  pada 
definisinya  ungkapan  "dengan  dalil  yang  menjadikannya  rajih  (kuat)"  karena  tanpa  dalil 
atau  bersama  dalil  yang  lemah  atau  dalil  yang  setara  maka  ia  itu  adalah  takwil  yang  rusak. 
Ibnu  Burhan  berkata:  Bab  ini  adalah  bahasan  ushul  yang  paling  manfaat  dan  paling  agung, 
dan  tidak  tergelincir  orang  yang  tergelincir  kecuali  dengan  takwil  yang  rusak).191 

(2)  Syarat-Syarat  Takwil. 

Pertama:  Ia  itu  selaras  dengan  makna  bahasa  atau  kebiasaan  penggunaan  atau 
kebiasaan  Pemilik  syari'at  ini,  sehingga  setiap  pentakwilan  yang  keluar  dari  hal  ini  maka  ia 
itu  bukan  takwil  yang  benar. 

Kedua:  Adanya  dalil  yang  menunjukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  lafadh  itu 
adalah  makna  yang  mana  ia  dibawa  kepadanya  bila  memang  tidak  sering  digunakan 
padanya. 

Ketiga:  Bila  takwil  itu  dilakukan  dengan  qiyas,  maka  qiyas-nya  harus  qiyas  yang  jaliy 
(jelas)  bukan  yang  khafiy  (samar),  dan  ada  yang  mengatakan  bahwa  ia  itu  mesti  tergolong 
hal  yang  bisa  dikhususkan  dengannya  sesuai  dengan  apa  yang  telah  lalu,  dan  ada  yang 
mengatakan  bahwa  tidak  boleh  dilakukan  takwil  dengan  qiyas  sama  sekali. 

(3)  Macam-Macam  Takwil. 

Takwil  itu  sendiri  terbagi  menjadi  tiga  bagian,  di  mana  ia  itu  bisa  jadi  dekat 
sehingga  menjadi  kuat  dengan  sedikit  adanya  penguat,  dan  bisa  jadi  ia  itu  jauh  sehingga 


191  Irsyadul  Fuhul  hal  298.  tahqiq  Abu  Mush’ab  Muhammad  Ibnu  Sa'id  Al  Badriy,  Mu'assasah  Al  Kutub  At s  Tsaqafiyyah.  cetakan 
ketujuh  1417  H/1997  M. 


116 


www.millahibrahim.wordpress.com 


tidak  menjadi  kuat  kecuali  dengan  penguat  yang  sangat  kuat,  dan  bisa  jadi  ia  itu  tidak 
mungkin  lagi  tidak  dikandung  maknanya  oleh  lafadh  itu  sehingga  ia  itu  tertolak  lagi  tidak 
bisa  diterima.  Dan  bila  hal  ini  sudah  engkau  ketahui,  maka  jelaslah  di  hadapanmu  mana 
takwil  yang  bisa  diterima  dan  mana  takwil  yang  tertolak,  dan  tidak  butuh  kepada 
pendalilan  yang  banyak  sebagaimana  yang  terjadi  pada  banyak  kitab-kitab  Ushul).192 

B.  Pembicaraan  Tentang  Ijtihad 


Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata  dalam  Assailul  Jarrar: 


^_3  JLa  .  <L*ba  y  bo  A  j]  <Lbo  baj  y «ad  ^  jB  4  baUblj  Aa  .t  Al  jJfcj  (j-a  ^ _^bi  ^_3  J  1" 

An  . .‘c  ^-^iq k ol  JUj  (Jjadll  A  y  .  ..j  c-jai  i  .'1  (_JVaj  .  jjb  d*^  ojbc.  jA  ;  dj L  ^  di 

ddt-^aa  d,::  ‘ Ll  I^A j  .  4_i3  bid  ■  ul  £-o  4_l3  4_bJj  y  LadS  ^jladll  L  4  \ ^  aall  4 _ fljc.  blj  4  ol^d]l  d-4^ 

^d^a^y^  db.  1-^bfc  4  bb  *a  ^laldilj  ^l^da.yl  d^bad  d-1’1  aaall  o^A  ^  a  I  ad  id]d£j  4 


"Ijtihad  secara  bahasa  adalah  diambil  dari  jahd  yang  artinya  masyaqqah  (kesulitan)  dan 
thaaqah  (kemampuan),  sehingga  ia  itu  khusus  pada  sesuatu  yang  mengandung  kesulitan 
supaya  dikeluarkan  darinya  sesuatu  yang  tidak  ada  kesulitan  di  dalamnya.  Ar  Raziy 
berkata  dalam  A1  Mahshul:  Ia  secara  bahasa  adalah  pengerahan  segenap  kemampuan  pada 
pekerjaan  apa  saja.  Dikatakan  "ia  mengerahkan  segenap  kemampuannya  dalam  membawa 
beban  berat"  dan  tidak  dikatakan  "dia  mengerahkan  segenap  kemampuannya  dalam 
membawa  satu  biji  kurma".  Dan  adapun  dalam  kebiasaan  para  fuqaha,  maka  ijtihad  itu 
adalah  pengerahan  segenap  kemampuan  dalam  mengamati  apa  yang  tidak  ada  celaan  di 
dalamnya  dengan  disertai  pengerahan  segenap  kemampuan  di  dalamnya.  Dan  ini  adalah 
jalan  permasalahan-permasalahan  furu,  dan  begitu  juga  permasalahan  ini  disebut  juga 
sebagai  permasalahan-permasalahan  ijtihad,  dan  orang  yang  melakukan  pengamatan  di 
dalamnya  disebut  mujtahid,  namun  tidak  demikian  keadaan  permasalahan  ushul).193 


(1)  Kapan  Mujtahid  Mendapatkan  Pahala. 


Di  sana  ada  dua  syarat  yang  harus  terealisasi: 

a)  Si  mujtahid  itu  adalah  orang  alim  yang  memiliki  alat  ijtihad  lagi  mengetahui  Ushul 
lagi  mengetahui  ijma  dan  bentuk-bentuk  qiyas,  sehingga  orang  jahil  itu  bukanlah 
orang  yang  pantas  berijtihad. 


b)  Dia  berijtihad  dalam  furu'  dhanniyyah  muhtamalah  (permasalah  furu'  yang  tidak  ada 
dalil  pemutus  di  dalamnya),  sehingga  permasalahan  ushul  itu  bukan  bidang  untuk 
dilakukan  ijtihad  di  dalamnya. 

Abu  Ath  Thayyib  A1  'Adhim  Aabadiy  berkata: 


^_lc.  ^  b-c bl  ^ J  b-c  11  dU)  ^ db'  b]  )  . ^jx.  Ajc.  Jjb  tg_j1  ) 

UJ  b-ob.  1.1&J  -  3a A3  Ck.  d-J  babll  4  Ibbc.  ob  db'  (3-^11  ‘ ; ilia  *  si  db^ 

A  jlc.  L_a\bj  <Jj  '  b-C  \1  j  yj  4  a  K".  a  yix-a  d>^  jd  bili  4  fi bilb.  djj  L  ^>V/'  b  bjb  db^  ^ 

ejaa^ll  4_Libdl  ^jjill  yds  bojj  Ib&j  djbblj  A  ia. 31  oLiJadl  )  4_lj3  A  ilc.  dbjj 


192  Irsyadul  Fuhul  hal  300-301. 

,93  Assailul  Jarrar  hal  13,  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid,  Dar  Ibni  Haz. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  117 


I_£j3  Ua^.1  jj|_3  (Jjjtiii  V  ^5^  ^alS^Vl  Clil^-dlj  AjljjJoII  ^jlSjl  d^^aVl  4  alia.  ^Il 

^  ^  I  tiilj  ^3  A  (jlS j  Ua^Jl  ^  ^)j^x-a  ^JJC.  (_jl£ 

(Dalam  Syarah  Sunan  Abi  Dawud  saat  membicarakan  hadits  “Bila  hakim  berijtihad....''  (A1 
Khaththabiy  berkata:  Sesungguhnya  orang  yang  keliru  diberi  pahala  atas  ijtihadnya 
hanyalah  dalam  pencarian  kebenaran,  karena  ijtihadnya  itu  adalah  ibadah,  dan  dia  tidak 
diberi  pahala  atas  kesalahannya  akan  tetapi  ditiadakan  darinya  dosa  saja.  Sedangkan 
(keutamaan)  ini  adalah  pada  orang  yang  memiliki  alat  ijtihad  lagi  memahami  ushul  lagi 
mengetahui  bentuk-bentuk  qiyas.  Adapun  orang  yang  tidak  memenuhi  syarat  ijtihad,  maka 
dia  itu  adalah  orang  yang  mengada-ada  (memaksakan  diri)  dan  tidak  diudzur  dengan 
sebab  kesalahan  (khatha'),  bahkan  dia  itu  dikhawatirkan  memikul  dosa,  dan  ini  ditunjukan 
oleh  sabda  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sal  lam  ( Orang-orang  yang  memutuskan  itu  ada  tiga 
macam,  satu  di  dalam  surga  dan  dua  masuk  neraka),  dan  ijtihad  ini  hanyalah  dilakukan  di  dalam 
permasalahan  furu'  yang  memiliki  banyak  kemungkinan  yang  berbeda,  bukan 
permasalahan  ushul  yang  mana  ia  adalah  pilar-pilar  syari'at  ini  dan  induk-induk  hukum 
yang  tidak  memiliki  banyak  makna  serta  tidak  ada  peluang  untuk  takwil,  karena 
sesungguhnya  orang  yang  keliru  di  dalamnya  adalah  tidak  diudzur  di  dalam  kekeliruan 
itu,  dan  hukumnya  (putusannya)  di  dalam  hal  itu  adalah  tertolak)).194 


An  Nawawiy  rahimahullah  berkata  dalam  komentarnya  terhadap  hadits:  “Bila  hakim 
berijtihad....'': 

ul)"^  aJs  AjL^al  4^SaJl  ^^3  lAA  (j)  jj^oLuidl  x.  1  ) 

31  aJ  Lais  bib  4  jiy  bj  ojjAj  4  0 ^ ^ ^  aIs  1  A  a  1 

^3  ^yokc.  ^E^yZi  d-^d  4**4  .  M  AJilSlijI  (jV  .Y  (d^b  £  Ij-uj  A  diilj  V5  ^jl  jtt>  (Jj  aJ  ^>^.1  ^-3 

(  o-0  £^joi  ^  (  V  ^1  b-jl f.  ijjoi  A^IS^I 


(Kaum  muslimin  telah  ijma  bahwa  hadits  ini  adalah  perihal  hakim  yang  alim  yang  memiliki 
kelayakan  untuk  memutuskan,  kemudian  bila  ia  menepati  kebenaran  maka  ia  mendapatkan 
dua  pahala,  satu  pahala  dengan  sebab  ijtihadnya  dan  satu  pahala  dengan  sebab 
ketepatannya  terhadap  kebenaran,  dan  bila  dia  keliru  maka  dia  mendapatkan  satu  pahala 
dengan  sebab  ijtihadnya.  Dan  di  dalam  hadits  itu  ada  suatu  yang  dibuang  yang  taqdirnya 
"bila  hakim  ingin  berijtihad  terus  dia  berijtihad".  Para  ulama  berkata:  Adapun  orang  yang 
bukan  ahli  untuk  memutuskan,  maka  dia  tidak  halal  memutuskan,  kemudian  bila  dia 
memutuskan  maka  tidak  ada  pahala  baginya  bahkan  dia  itu  dosa  dan  putusannya  tidak 
berlaku  baik  menepati  kebenaran  maupun  tidak,  karena  penepatannya  itu  adalah  bukan 
muncul  dari  dasar  syar'iy,  sehingga  dia  itu  maksiat  dalam  semua  putusannya  baik 
menepati  kebenaran  maupun  tidak,  dan  ia  itu  tertolak  semuanya  serta  dia  tidak  diudzur 
sedikitpun  dari  hal  itu).195 


(2)  Kebenaran  Di  Dalam  Ushuluddien  Itu  Adalah  Satu 


Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata  dalam  Irsyadul  Fuhul:  (Masalah  Ketujuh: 
Mereka  berselisih  dalam  masalah-masalah  yang  mana  setiap  mujtahid  adalah  benar  di 


194  ‘Aunul  Ma'bud  9/488/489. 

195  Syarah  Shahih  Muslim  milik  An  Nawawi  12/13. 


118 


www.millahibrahim.wordpress.com 


dalamnya  dan  masalah-masalah  yang  mana  kebenaran  di  dalamnya  adalah  bersama  salah 
seorang  di  antara  mujtahidin.  Sedangkan  ringkasan  pembahasan  dalam  hal  itu  adalah 
terealisasi  di  atas  dua  cabang: 

Cabang  pertama:  'aqliyyat,  dan  ia  itu  ada  beberapa  macam: 

Macam  pertama:  Masalah  yang  mana  kesalahan  di  dalamnya  adalah  menjadi  penghalang 
dari  ma'rifah  (mengetahui)  Allah  dan  Rasul-Nya,  seperti  dalam  penetapan  ilmu 
(pengetahuan)  terhadap  Sang  Pencipta,  tauhid  dan  keadilan.  Mereka  berkata:  Permasalahan 
ini  kebenaran  di  dalamnya  adalah  satu,  sehingga  barangsiapa  menepatinya  maka  dia 
menepati  kebenaran  dan  barangsiapa  keliru  di  dalamnya  maka  dia  kafir. 

Macam  kedua:  Seperti  masalah  "Allah  dilihat  di  akhirat"  dan  "khalqul  qur'an"  dan 
"keluarnya  muwahhidin  dari  neraka"  serta  masalah-masalah  yang  serupa  itu,  maka 
kebenaran  di  dalamnya  adalah  satu,  barangsiapa  menepatinya  maka  dia  menepati 
kebenaran,  dan  barangsiapa  keliru  di  dalamnya  maka  ada  yang  mengatakan  bahwa  dia  itu 
kafir,  dan  di  antara  yang  mengatakan  pendapat  ini  adalah  Asy  Syafi'iy,  sehingga  di  antara 
murid-murid  Asy  Syafi'iy  ada  yang  membawa  penadapat  itu  kepada  dhahirnya  dan  di 
antara  mereka  ada  yang  membawanya  kepada  kufur  nikmat. 

Macam  ketiga:  Bila  masalahnya  bukan  masalah  dieniyyah . seperti  dalam  permasalahan 

penyusuna  badan-badan).196 

Ahmad  Ibnu  Abdirrahman  Halulu  berkata  dalam  Syarh  Jam'il  Jawami':  (Tidak  ada 
kesamaran  bahwa  orang  yang  benar  dalam  masaail  'aqliyyah  adalah  satu,  Waliyyudien 
menghikayatkan  ijma  atas  hal  ini  dari  A1  Amidiy  dan  yang  lainnya,  kemudian 
sesungguhnya  orang  yang  keliru  dalam  masaail  'aqliyyah  ini  bila  dia  keliru  dalam  hal  yang 
tidak  menghalanginya  dari  ma'rifatullah  dan  ma'rifah  Rasul-Nya  shallallahu  ' alaihi  zva  sallam 
sebagaimana  masalah  "Allah  dilihat  di  akhirat"197  dan  masalah  "kemakhluqkan  amal 
perbuatan"198  maka  dia  itu  dosa  dari  sisi  keberpalingan  dari  al  haq,  dan  dia  keliru  dari  sisi 
tidak  menepati  kebenaran,  serta  dia  mubtadi'  (ahli  bid'ah)  dari  sisi  dia  mengatakan  pendapat 
yang  menyelisihi  Assalaf  Ash  Shalih.  Dan  bila  dia  keliru  dalam  hal  yang  berpengaruh 
kembali  kepada  keimanan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  seperti  orang-orang  yang 
menafikan  Islam  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nashara,  maka  mereka  itu  orang-orang  yang 
keliru  lagi  dosa  juga  kafir,  dan  ini  adalah  hal  yang  diijmakan  oleh  ulama  umat  ini,  dan  tidak 
ada  perbedaan  di  dalam  hal  itu  antara  mujtahid  dengan  yang  lainnya,  dan  tidak  usah 
dihiraukan  penyelisihan  'Amr  Ibnu  Bahr  Al  Jahidh  dan  Abdullah  Ibnu  Al  Hasan  Al 
'Anbariy  dalam  pendapatnya....).199 

(3)  Khatha'  (Kekeliruan)  Dalam  Ma'rifatullah  Dan  Ke-Esaan-Nya 


196  Irsyadul  Fuhul  433. 

,97  Ahlussunnah  menatapkan  bahwa  Allah  dilihat  di  surga  oleh  orang-orang  mukmin,  sedangkan  ahli  bid’ah  mengatakan  bahwa 
Allah  nanti  tidak  dilihat.  (pent). 

,9S  Ahlussunnah  mengatakan  bahwa  perbuatan  manusia  itu  adalah  ciptaan  Allah  dan  Dia-lah  yang  mengtaqdirkannya, 
sedangkan  ahli  bid'ah  dari  kalangan  Qadariyyah  mengatakan  bahwa  perbuatan  manusia  itu  bukan  Allah  yang  meng-taqdir- 
kannya.  (pent) 

199  Adi  Dliyaa  Allami'  Syarhu  Jam'il  Jawami'  2/513. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  119 


Ibnu  Mandah  berkata:  (Bab  penuturan  dalil  bahwa  mujtahid  yang  keliru  dalam 
Ma'rifatullah  Dan  Ke-Esaan-Nya  adalah  seperti  mu'anid  (orang  yang  membangkang).  Allah 
ta'ala  berfirman  seraya  mengabarkan  tentang  kesesatan  dan  pembangkangan  mereka: 


"Katakanlah:  "Apakah  akan  Kami  beritahukan  kepadamu  tentang  orang-orang  yang  paling  merugi 
perbuatannya? "  Yaitu  orang-orang  yang  telah  sia-sia  perbuatannya  dalam  kehidupan  dunia  ini, 
sedangkan  mereka  menyangka  balnoa  mereka  berbuat  sebaik-baiknya."  (Al  Kahfi:  103-104)). 200  Dan 
ini  adalah  sama  dengan  yang  diutarakan  oleh  Ath  Thabari  rahimahullah  dalam  At  Tabshir 
hal  118. 


Al  Baghawiy  berkata  sesungguhnya: 

(Orang  kafir  yang  mengira  bahwa  dia  berada  di  atas  kebenaran  di  dalam  agamanya  adalah 
sama  dengan  orang  kafir  yang  mengingkari  dan  orang  (kafir)  yang  mu'anid 
(membangkang)).201 


C.  Kekeliruan  Dalam  Hal  Yang  Bisa  Menjadi  Ajang  Takwil. 


Al  Qadli  'Iyadl  berkata: 

^  1  Lajlj  (JjjuAi  Ic.  Aj3  ^  (Jjj-al  ^3  3^  3  LS^"  b*<Q>^  i]  UV  I 


(Ubaidullah  Ibnul  Hasan  Al  'Anbariy  berpendapat  bahwa  semua  pendapat  mujtahidin 
dalam  ushuluddien  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil  itu  adalah  benar,  dan  dia  dengan 
pendapatnya  ini  telah  menyelisihi  semua  firqah  umat  ini,  karena  mereka  selain  dia  telah 
ijma  bahwa  kebenaran  dalam  ushuluddien  itu  adalah  satu,  sedangkan  orang  yang  keliru  di 
dalamnya  adalah  berdosa  lagi  maksiat  juga  fasiq,  namun  yang  diperselisihkan  itu  hanyalah 
perihal  pengkafirannya).202 


Permasalahan  Ushuluddien  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil  itu  biasa 
disematkan  oleh  para  ulama  kepada  masalah-masalah  "iman  itu  ucapan  dan  amalan"  dan 
"Khalqul  Qur'an"  dan  "masalah  Allah  dilihat  di  akhirat"  dan  masalah  "Sifat-Sifat  Allah" 
serta  yang  lainnya. 


Al  'Adhim  Aabadiy  berkata:  (Dan  Abdurrahman  berkata  juga:  Saya  bertanya  kepada 
bapakku  dan  kepada  Abu  Zar'ah  tentang  madzhab-madzhab  Ahlussunnah  dalam 
Ushuluddien  dan  apa  yang  kami  dapatkan  salaf  menganutnya  dan  meyakininya  dari  hal 
itu?  Maka  ia  berkata:  Kami  mendapatkan  para  ulama  di  semua  negeri  baik  itu  Hijaz,  Iraq, 
Mesir,  Syam  dan  Yaman,  maka  ternyata  madzhab  mereka  itu  adalah  bahwa  iman  itu 
ucapan  dan  amalan  yang  bertambah  dan  berkurang,  Al  Qur'an  itu  kalamullah  bukan 
makhluq  dengan  semua  sisinya,  qadar  yang  baik  dan  buruknya  adalah  dari  Allah,  bahwa 


200  Kitab  At  Tauhid  milik  Ibnu  Mandah  1/314. 

201  Tafsir  Al  Baghawi  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid,  hal  461. 

202  Asy  Syifaa  Bi  Ta’rif  Huquqil  Mushthafa  Bi  Syarhi  Nuriddin  Al  Qari  5/393. 

120  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Allah  itu  di  atas  'Arasy  terpisah  dari  makhluk-Nya  sebagaimana  yang  Dia  sifati  Diri-Nya 
sendiri  dengan  Sifat-Sifat  itu  di  dalam  Kitab-Nya  dan  lewat  lisan  Rasul-Nya  tanpa 
menetapkan  bagaimana  hakikatnya,  Dia  itu  meliputi  segala  sesuatu  dengan  ilmu-Nya,  dan 
tidak  ada  sesuatupun  yang  seperti  Dia  dan  Dia  itulah  Yang  Maha  Mendengar  lagi  Maha 
Melihat).203 


Ushul  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil  ini  adalah  diperselisihkan  oleh  salaf 
perihal  pengkafiran  orang  yang  keliru  di  dalamnya,  sedangkan  yang  benar  adalah  tidak  ada 
pengkafiran  di  dalam  hal  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil,  akan  tetapi  orang  yang 
keliru  di  dalamnya  adalah  ditetapkan  dosa  dan  divonis  sebagai  ahli  bid'ah. 

Adapun  syirik  akbar  seperti  memohon  kepada  orang  yang  sudah  mati  (atau 
kepada)204  selain  Allah  dalam  hal  yang  tidak  bisa  dilakukan  kecuali  oleh  Allah,  i'tikaf  di 
kuburan  mereka  serta  tangisan  pengharapan  pelenyapan  segala  kesulitan  dan  pemenuhan 
segala  hajat,  maka  ini  adalah  pengguguran  terhadap  tauhid  yang  merupakan  inti  paling 
pokok  dari  ushuluddien  itu. 

(1)  Meninggalkan  Pengkafiran  Ahli  Bid'ah  Yang  Komitmen  Dengan  Tauhid. 


Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata: 

4  AliLjajj  AiLuiijj  Va  4  Yb  dl  dl  bilj  j 

:^V_cdl  JnC-  ^3  ^Ull  ^Aj  AjA(Tg  ^Jalj  LaAjlC’J 

^ ^jV  1  j  jpc.  aj I  y  >  11  ^jl  ^LoV  I 

^  kljjx-all  l_iaYi  |3Aj  j j  (^j  VI  A_1  (JjaS  ;  V  ^jl  ^LoVI 


(dc.  jl  l-j^II  iy  hal  J  A'3'  ^*3  hill  t  ^  (j^c.  33 j 


(_jc.  V]  hlb  j  '  ■  V  Ail  ^5-^  A-aVl  ili*-4^,l  (Jlii  jl  Vjl9 


jP*  VI  1*j1I  ^ V  4 **  4  cJa*1I  djL^wi  ilgi^V I  1  laaJI  -y* ^  ^aV-A/l  Li  '•  ^ ' Y ^a£i]l  ^jl  ^ic-lj 

yjc.  Aj  lJ ja]I  L_l]lc.j  ;  l3A  ' Z  1  ■  4 "'I  dia  c  ^)Ia  IajJu  u  ^-iV  tAaic.  yay^i  V^  Aij3j  cdbl  ^ 


yjc-  (Jjjdl  JJ-I  lA  ^>^1  lA  Wa  ^koA^I  d24^  ^l A4  lA  4  I'  Cy  - " '  ■  /  AjaIj  A_ix«  ^jc.  [A4!2  A_Uaxjj  A_ua^jlSI 

(^aV-uiVI  L Lolc.  A_Ua^i>i y  ^liiiV!  kly<l  ^A  Li-^l  ^)-oVI  liA 

(Dan  adapun  orang  yang  keliru  lagi  mujtahid  di  dalam  ushul,  maka  tidak  diragukan  perihal 
penetapan  dosa  baginya,  vonis  fasiq  dan  vonis  sesat  baginya,  akan  tetapi  diperselisihkan 
perihal  pengkafirannya,  dan  A1  Asy'ariy  memiliki  dua  pendapat,  Imamul  Haramain  dan 
Ibnul  Qusyairiy  serta  yang  lainnya  berkata:  Pendapatnya  (A1  Asy'ariy)  yang  paling  nampak 
adalah  tidak  mengkafirkan,  dan  ia  itu  adalah  pilihan  A1  Qadli  dalam  kitab  "A1 
Muta'awwilin"  sedangkan  Ibnu  Abdissalam  berkata:  A1  Imam  Abul  Hasan  A1  Asy'ariy  saat 
kematiannya  rujuk  dari  pengkafiran  ahli  kiblat,  karena  kejahilan  terhadap  Sifat  itu  bukanlah 
kejahilan  terhadap  Yang  Disifati  (yaitu  Allah,  pent).  Az  Zarkasyiy  berkata:  A1  Imam  Abu 
Sahl  Ash  Shu'lukiy  tidak  mengkafirkan,  maka  dikatakan  kepadanya  apakah  engkau  tidak 


203  ‘Aunul  Ma'bud  Syarh  Sunan  Abi  Dawud  13/48. 

204  Yang  dalam  kurung  ini  adalah  tambahan  dari  penterjemah  agar  konteksnya  tepat.  (pent). 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  121 


mengkafirkan  orang  yang  mengkafirkanmu,  maka  ia  kembali  kepada  pendapat  yang 
mengkafirkan,  dan  ini  adalah  pendapat  Mu'tazilah  di  mana  mereka  itu  adalah 
mengkafirkan  lawan  mereka  dan  bahkan  setiap  kelompok  dari  mereka  sating  mengkafirkan 
yang  lain. 

Imaul  Haramain  telah  menghikayatkan  dari  mayoritas  pengikut  Asy  Syafi'iy  sikap 
tidak  mengkafirkan,  dan  berkata:  yang  dikafirkan  itu  hanyalah  orang  yang  tidak 
mengetahui  keberadaan  Ar  Rabb  atau  mengetahui  keberadaan-Nya  akan  tetapi  dia 
melakukan  perbuatan  atau  mengatakan  suatu  ucapan  yang  mana  umat  telah  ijma  bahwa 
hal  itu  tidak  muncul  kecuali  dari  orang  kafir."  Dan  ketahuilah  bahwa  pengkafiran  terhadap 
para  mujtahidin  Islam  dengan  sekedar  kekeliruan  dalam  ijtihad  dalam  sesuatu  yang 
tergolong  permasalahan  akal  adalah  tebing  yang  curam  yang  tidak  berani  mendakinya 
kecuali  orang  yang  tidak  peduli  dengan  agamanya  dan  tidak  mau  menjaganya,  karena  ia  itu 
dibangun  di  atas  tepi  jurang  yang  curam  dan  di  atas  kegelapan-kegelapan  yang  berlapis- 
lapis,  dan  mayoritas  pendapat  pengkafiran  itu  adalah  muncul  dari  sikap  'ashabiyyah  dan 
sebagiannya  muncul  dari  syubhat-syubhat  yang  lemah  yang  sama  sekali  bukan  hujjah,  dan 
tidak  halal  berpegang  kepadanya  dalam  permasalahan  yang  paling  ringan  dari  urusan  dien 
ini  apalagi  dalam  hal  ini  yang  merupakan  tempat  ketergelinciran  kaki  dan  keterpelesetan 
banyak  ulama  Islam).205 

Dan  telah  datang  dari  hadits  Ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  iva 
sallam  berkata: 

cdh  bijt9  ijis  ;  sisjii  \  n jj  auI  i ^  /jij  yi  dj  y  b  y  a  ^  ^  djbi  ) 

.(<&!  ji ■  ^yuyi  yt  b a  1 

"Aka  diperintahkan  untuk  memerangi  manusia  sampai  mereka  bersaksi  bahwa  tidak  ada  ilah  yang 
berhak  diibadati  selain  Allah  dan  bahwa  Muhammad  adalah  utusan  Allah,  mereka  mendirikan  shalat 
dan  mereka  menunaikan  zakat,  kemudian  bila  mereka  melakukan  hal  itu  maka  mereka  telah 
melindungi  darah  dan  harta  mereka  dariku  kecuali  dengan  hak  Islam,  sedangkan  penghitungan 
mereka  atas  Allah" 


A1  Hafidh  berkata: 

byu  ^iiic.yu  juyi  *  t^j£y  ij  Uj  ibAbaii  blA  dib  aisj  ) 

J tdy  Aid  4  AlSLa  <bVl  4-_42ljI 


(Dan  di  dalamnya  ada  dalil  terhadap  penerimaan  amalan  dhahir  dan  penghukuman 
berdasarkan  apa  yang  dituntut  oleh  dhahir  serta  pencukupan  dalam  penerimaan  keimanan 
dengan  keyakinan  yang  pasti,  berbeda  dengan  orang  yang  mewajibkan  pengkajian  dalil- 
dalil  dan  telah  lalu  apa  yang  ada  di  dalamnya,  dan  diambil  darinya  sikap  meninggalkan 
pengkafiran  ahli  bid'ah  yang  mengakui  tauhid  lagi  komitmen  dengan  syari'at-syari'at).206 


Ahli  bid'ah  itu  biasa  dilontarkan  oleh  para  ulama  kepada  orang-orang  yang  mentakwil 
dalam  permasalahan  A1  Wa'du,  A1  Wa'id,  masalah  apakah  Allah  dilihat  di  akhirat. 


205  Irsyadul  Fuhul  hal:  434. 

206  Al  Fath  1/252  cetakan  pertama  dalam  tiga  jilid. 


122 


www.millahibrahim.wordpress.com 


penciptaan  amalan  hamba  serta  hal-hal  yang  serupa  itu  sesuai  rincian  yang  bisa  dilihat  di 
tempatnya.207 


D.  Udzur  Dengan  Sebab  Takwil 


Dari  uraian  yang  lalu  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  kekafiran  dengan 
sebab  takwil  yaitu  di  dalam  takwil  suatu  yang  masih  bisa  menjadi  ajang  takwil,  walaupun 
tetap  ada  status  dosa  bagi  orang  yang  mentakwil  yang  keliru  di  dalam  hal  itu.  Adapun  di 
dalam  permasalahan  fiiru'  yaitu  tempat  ajang  ijtihad,  maka  mujtahid  yang  keliru  di 
dalamnya  adalah  diudzur  dengan  sebab  takwil,  dan  tidak  berdosa  bahkan  dia  mendapatkan 
pahala  sesuai  kadar  niatnya  dan  ijtihadnya. 

A1  Hafidh  berkata  dalam  A1  Fath  -Kitabush  Shalah-  dalam  hadits  yang  mana  di 
dalamnya  ada  seseorang  di  antara  sahabat  menuduh  Malik  Ibnu  Ad  Dukhsyum  sebagai 
orang  munafiq,  berkata  dalam  faidah-faidah  hadits  itu:  (Dan  di  antaranya  adalah 
barangsiapa  menuduh  orang  yang  menampakkan  keislaman  sebagai  munafiq  dan  tuduhan 
serupa  itu  dengan  sebab  ada  qarinah  yang  ada  padanya,  maka  dia  tidak  dikafirkan  dengan 
sebab  hal  itu  dan  bahkan  tidak  divonis  fasiq  akan  tetapi  dia  itu  diudzur).208 

Syaikhul  Islam  berkata: 

:  au!  L  *4  xaL  ^  L—jlfaUI  jac.  US  cdlU  jl  d .  lllj  ) 

( -  -  A  ‘'-v  H  \  Ha  ^  11a  y  jdj-uj  4_llc.  Alii  jdj  (.  Ha  Jjjc. 

(Dan  bila  orang  muslim  itu  melakukan  takwil  dalam  peperangan  atau  dalam  pengkafiran, 
maka  dia  itu  tidak  kafir  dengan  sebab  hal  itu,  sebagaimana  Umar  Ibnul  Khaththab 
radliyallahu  ’ anhu  mengatakan  kepada  Hathib  Ibnu  Abi  Balt'ah:  Wahai  Rasulullah,  biarkan 
saya  memenggal  leher  orang  munafiq  ini"  dan  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sail  am  tidak 
mengkafirkan  ini  dan  ini,  akan  tetapi  beliau  mempersaksikan  syurga  bagi  semuanya...)209 

Adapun  orang  yang  melakukan  takwil  dalam  hal  yang  sudah  maklum  minaddien 
bidldlarnrah  dengan  suatu  macam  takwil,  maka  dia  itu  disuruh  taubat,  dan  bila  tidak  taubat 
maka  dia  dikafirkan  dan  dibunuh,  contoh  hal  ini  adalah  kejadian  Qudamah  Ibnu  Madh'un, 
di  mana  Abdurrazzaq  telah  meriwayatkan  bahwa  Qudamah  memandang  kebolehan 
meminum  khamr  bagi  sebagian  orang  khusus  seraya  berdalil  dengan  firman  Allah  ta'ala: 


r’ 


I 

UA-"  4jj !j  I lj  ”l I sj  ”l ! 


" Tidak  ada  dosa  bagi  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan  yang  saleh  karena 
memakan  makanan  yang  telah  mereka  makan  dahulu,  apabila  mereka  bertakwa  serta  beriman,  dan 
mengerjakan  amalan-amalan  yang  saleh,  kemudian  mereka  tetap  bertakwa  dan  beriman,  kemudian 
mereka  ( tetap  juga)  bertakwa  dan  berbuat  kebajikan.  Dan  Allah  menyukai  orang-orang  yang  berbuat 
kebajikan."  (Al  Maidah:  93) 


207  Silahkan  Rujuk  Minhajus  Sunnah  3/60. 

208  Fathul  Bari  1/523. 

209  Ai  Fatawa  3/284. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  123 


Di  mana  Umar  telah  menugaskan  Qudamah  menjadi  gubernur  Bahrain,  maka 
isterinya  dan  Abu  Hurairah  serta  yang  lainnya  telah  bersaksi  bahwa  ia  telah  minum  khamr, 
maka  Umar  menghadirkannya  dan  memecatnya,  kemudian  tatkala  ingin  menegakkan  had 
terhadapnya  maka  ia  berdalil  dengan  ayat  itu,  maka  Umar  berkata  kepadanya: 
"Sesungguhnya  kamu  telah  salah  takwil"  dan  para  sahabat  telah  ijma  untuk  menyuruh  dia 
dan  teman-temannya  bertaubat,  bila  mereka  mengakui  keharaman  khamr  maka  ditegakkan 
had  terhadap  mereka,  dan  bila  tidak  mengakuinya  maka  mereka  kafir,  maka  merekapun 
rujuk  dari  pendapat  mereka  dan  para  sahabatpun  sepakat  untuk  mendera  mereka  dan  tidak 
mengkafirkan  mereka. 

Dan  semacam  orang-orang  yang  melakukan  takwil  itu  Ibnu  Taimiyyah  berkata 
tentang  mereka:  (Mereka  itu  di -istitabah  dan  ditegakkan  hujjah  atas  mereka,  kemudian  bila 
mereka  bersikukuh  maka  mereka  kafir  saat  itu,  dan  tidak  divonis  kafir  sebelum  itu, 
sebagaimana  para  sahabat  tidak  menghukumi  kekafiran  Qudamah  Ibnu  Madh'un  dan 
teman-temannya  tatkala  mereka  keliru  takwil  dalam  apa  yang  mereka  telah  keliru  di 
dalamnya)210 

Maka  seperti  hal  ini  dan  yang  serupa  dengannya  dari  hal-hal  yang  tergolong  Sifat 
Allah,  orang  yang  keliru  di  dalamnya  tidak  dikafirkan  kecuali  setelah  pelenyapan  syubhat 
dan  penegakkan  hujjah.  Adapun  yang  berkaitan  dengan  tauhidullah  dan  peng-Esaan-Nya 
dengan  ibadah,  maka  orang  yang  keliru  di  dalamnya  adalah  kafir  dan  tidak  diudzur 
dengan  takwil  yang  dia  klaim,  statusnya  dalam  hal  itu  adalah  sama  dengan  status  orang- 
orang  yang  memerangi  dienullah  yang  mempermainkan  kehormatan  agama-Nya  lagi 
menghalalkan  apa  yang  diharamkan  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala,  maka  sesungguhnya 
mereka  itu  tidak  lain  adalah  orang-orang  yang  mempermainkan  syari'at  Allah  lagi 
mengklaim  takwil  sedangkan  dia  tidak  mengikuti  jalur-jalurnya,  dan  dalam  hal  ini  telah 
berkata  Ibnu  Wazir: 

oALjU  V  UjS  (Jjjtil!  jjluijj  ^.UoaI]  jjjjjjJallj  lillj  .la-a.  ^3  t _ slitA.  V  ) 

UaLillj  ClutJI  .llauallj  jUlyaillj  (jl^LlI  (Jj  ^  UjqA.lt  eLuaiYI  (Jjjtj  ^3  o-Ia^/LoIIS 

^  jlillj  AuaIIj 

(Tidak  ada  perselisihan  dalam  kekafiran  orang  yang  mengingkari  hal  yang  maklum  secara 
pasti  oleh  semua  dan  dia  berselubung  dengan  nama  takwil  dalam  hal  yang  tidak  mungkin 
bisa  ditakwil,  seperti  orang-orang  malahidah  (orang-orang  mulhid/kafir)  dalam  pentakwilan 
semua  A1  Asma  A1  Husna  bahkan  semua  A1  Qur'an,  syari'at  dan  hal-hal  yang  terjadi  di 
akhirat  seperti  kebangkitan,  kiamat,  surga  dan  neraka).211 

3.  Penghalang  Khatha'  (Kekeliruan) 


A.  Khatha' 

Yang  dimaksud  dengan  khatha'  adalah  intifaanl  qashdi  (ketidakadaan  maksud)  yang 
muncul  dari  salah  ucap.  Dan  di  sini  harus  ada  rincian,  barangsiapa  mengucapkan  kalimat 


2,0  A1  Fatawa  7/610. 

2,1  litsarul  Haq  ‘Alai  Khalqi  hal  415. 

124  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


kekafiran  sedangkan  dia  tidak  bermaksud  untuk  kafir  maka  dia  kafir,  adapun  orang  yang 
mengucapkannya  sedangkan  dia  tidak  memaksudkan  kalimat  itu  yaitu  tidak 
memaksudkan  maknanya,  maka  ini  adalah  intifaaul  qashdi  yang  secara  muthalaq  tidak 
berkonsekuensi  apapun  terhadap  pelakunya.  Dan  jangan  sampai  hal  ini  terkabur  atas 
dirimu  dengan  apa  yang  telah  lalu  di  dalam  bahasan  riddah. 

Dalilnya  adalah  apa  yang  diriwayatkan  dalam  Shahih  Muslim  dari  hadits  Anas, 
berkata:  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


Ifrla  aAxA  Cliilijli  oNs  A  1  Jja  4_i]I  kjjjj  1^)3  .lujl  ali 

;  1  ^  oAjc.  <L<ul3  jj  jA  l a1u3  cA  l^Jla  ^3 

o.luj  ^_y i  1  Ajj  blj  (_£3jC.  dljl  ^ 111 


"Sungguh  Allah  lebih  bahagia  dengan  tanbat  hamba-Nya  saat  dia  bertaubat  kepada-Nya  daripada 
seseorang  di  antara  kalian  yang  berada  di  atas  unta  tnnggangannya  di  tanah  kosong  yang  luas, 
kemudian  unta  itu  lepas  darinya  sedangkan  di  atasnya  ada  makanan  dan  minumannya,  sehingga  ia 
putus  asa  darinya,  terns  diapun  menghampiri  sebatang  pohon,  terus  dia  berteduh  di  bazvah 
bayangannya  sedang  dia  telah  putus  asa  dari  untanya.  Dan  saat  dia  dalam  keadaan  seperti  itu,  maka 
tiba-tiba  untanya  itu  ada  berdiri  di  dekatnya,  maka  diapun  mengambil  tali  kendalinya  terus  berkata 
karena  saking  bahagianya:  Ya  Allah,  Engkau  adalah  hamba-ku  dan  aku  adalah  Rabb-mu "  dia  salah 
ucap  karena  saking  bahagianya"212 

Perbuatan  semacam  ini  pelakunya  tidak  dikafirkan  berdasarkan  kesepakatan. 


B.  Rukhshah  Khatha'  Dalam  Ijtihad  Bagi  Orang  Yang  Realisasikan  Tauhid. 


Adapun  khatha'  (kekeliruan)  dalam  ijtihad,  maka  telah  lalu  pembicaraannya  dalam 
pembahasan  takwil. 

Adapun  rukhshah  khatha'  di  dalam  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala : 

1  ’<  1 U X- 1  jl  tj!  IS  V  hjj 

"Ya  Tuhan  Kami,  janganlah  Engkau  hukum  kamijika  kami  lupa  atau  kami  tersalah.."  (Al  Baqarah: 
286) 

Dan  dalam  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

fWk- 1  Lo-J  ^  j 

" Dan  tidak  ada  dosa  atasmu  terhadap  apa  yang  kamu  khilaf  padanya.."  (Al  Ahzab:  5) 

Dan  di  dalam  hadits  'Amr  Ibnul  'Ash  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
berkata: 

<i3  L_jU^al3  hlj  <i3  Uakli  qS-M  1^1 


2,2  Shahih  Muslim  2747. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  125 


"Bila  hakim  berijtihad  kemudian  dia  kelim,  maka  dia  mendapat  satu  pahala,  dan  bila  dia  berijtihad 
kemudian  menepati  kebenaran,  maka  dia  mendapat  dua  pahala.  "m 

Maka  ayat  dan  hadits  itu  adalah  dikhususkan  oleh  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


(t~'r  I  ■  Ja.  O  LcJl  I  JLaB  clilO  ^«J  dJJ'i  Jj-i  La  <^4_j  (j!  jiiiu  bl  Abl  (jl 


"Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik,  dan  Dia  mengampuni  segala  dosa  yang 
selain  dari  (syirik)  itu,  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya.  Barangsiapa  yang  mempersekutukan  Allah, 
maka  sungguh  ia  telah  berbuat  dosa  yang  besar. "  (An  Nisa:  48) 

Dan  ini  adalah  seperti  hadits: 

lj  ,  ^ -» ■  Vj  Ijjtj  Vj  lj Wa"'  Vj  lojj  Vj  Vj  llni  Atllj  IjSjjou  VI  ^—2-  ^jxjU 

lli-bu  sBUb  jj-o  l_iL^I  <1  ojliS  ^^B  Ludl  ^B  c_j3^xB  llibu  dh  L-lk^ai  j  Ail I  ^Ic.  .aSia  ^Bj 

AjbIc.  cLi  (_jlj  Ajc.  lie-  Aill  (jj  Aill  ^B  Aill  ajj-uj  gi 


"Bai'atlah  aku  untuk  supaya  kalian  tidak  menyekutukan  sesuatupun  dengan  Allah,  kalian  tidak 
mencuri,  tidak  berzina,  tidak  membunuh  anak-anak  kalian,  tidak  mendatangkan  kedustaan  yang 
kalian  ada-adakan  di  antara  tangan  dan  kaki  kalian,  dan  tidak  bermaksiat  dalam  hal  yang  ma'ruf. 
Barangsiapa  di  antara  kalian  memenuhi(nya)  maka  pahalanya  atas  Allah,  dan  barangsiapa 
melakukan  sesuatu  dari  hal  itu  terns  dia  dihukum  di  dunia  ini,  maka  hukuman  itu  adalah  kaffarat 
bagianya,  dan  barangsiapa  melakukan  sesuatu  dari  hal  itu  terns  Allah  menutupinya,  maka  ia  itu 
diserahkan  kepada  Allah,  bila  Dia  berkehendak  maka  Dia  memaafkannya  dan  bila  Dia  berkehendak 
maka  Dia  menyiksanya''214 

A1  Hafidh  berkata:  (An  Nawawi  berkata:  Keumuman  hadits  ini  adalah  dikhususkan 
oleh  firman-Nya  Subhanahu  Wa  Ta'ala  “ Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik'' 
sehingga  orang  murtad  bila  dibunuh  di  atas  kemurtaddannya  maka  hukum  bunuh  itu 
tidaklah  menjadi  kaffarat  baginya).215 

Jadi  rukhshah  ini  hanyalah  bagi  ahli  kiblat,  bahkan  sesungguhnya  dari  konteks  nash 
bisa  diketahui  bahwa  rukhshah  itu  adalah  berkaitan  dengan  selain  tauhid  dan  ashlnl  iman, 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


%  K  ^ 


yo  (3 j-flj  Sf  aJJLj  ^a  I  &  JT  4_J  I  (Jjjj  I  L^J  1  £ 

^  2=e  ^  ^  XL 

ffwfj'1  J I  -L-LJ  Ij  Ljj  d-b  I jitS-  LjlL> Ij  I jJ  Uj  ^_aJ -2j  jj-a 


-L>- 1 


"Rasul  telah  beriman  kepada  Al  Quran  yang  diturunkan  kepadanya  dari  Tuhannya,  demikian  pula 
orang-orang  yang  beriman.  Semuanya  beriman  kepada  Allah,  malaikat-malaikat-Nya,  kitab-kitab- 
Nya  dan  rasul-rasul-Nya.  (mereka  mengatakan):  "Kami  tidak  membeda-bedakan  antara 
seseorangpun  (dengan  yang  lain)  dari  rasul-rasul-Nya" ,  dan  mereka  mengatakan:  "Kami  dengar  dan 
Kami  taat."  (mereka  berdoa):  "Ampunilah  Kami  Ya  Tnhan  Kami  dan  kepada  Engkaulah  tempat 
kembali. "  (Al  Baqarah:  285) 


2.3  Al  Bukhari  (7352),  Muslim  (1716),  Abu  Dawud  (3574)  dan  Ibnu  Majah  (2314). 

2.4  Al  Bukhari  -  Kitabul  Iman  -  18. 

2.5  Fathul  Bari  1/87. 

126  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Barangsiapa  tidak  merealisasikan  kadar  ini  dari  keimanan,  maka  dia  tidak  masuk 
dalam  jajaran  yang  dikhithabi  oleh  ayat  ini.216 

Asy  Syaukaniy  telah  menukil  dari  A1  Qurthubiy  dalam  tafsir  firman  Allah 

Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

I  ’1 1  Uk- 1  j|  (jl  bjj 

"Ya  Tuhan  Kami,  janganlah  Engkau  hukum  kamijika  kami  lupa  atan  kami  tersalah.."  (Al  Baqarah: 

286). 

Beliau  berkata:  (Dan  ini  adalah  tidak  diperselisihkan  di  dalamnya  bahwa  dosa  itu 
terangkat,  namun  yang  diperselisihkan  adalah  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  hal 
itu,  apakah  ia  itu  diangkat  pula  dan  tidak  sesuatupun  darinya  diharuskan  ataukah  hukum- 
hukumnya  itu  diharuskan.  Semua  itu  diperselisihkan,  sedangkan  yang  benar  adalah  bahwa 
hal  itu  berbeda-beda  sesuai  kejadian-kejadian,  di  mana  satu  bagian  tidak  gugur  seperti  ganti 
rugi,  diyat,  dan  shalat  fardlu,  dan  satu  bagian  gugur  berdasarkan  kesepakatan  seperti 
qishash  dan  pengucapan  kalimat  kekafiran,  serta  bagian  yang  ketiga  adalah  diperselisihkan 
seperti  orang  yang  makan  seraya  lupa  di  siang  hari  bulan  Ramadlan  atau  melanggar 
sumpah  seraya  lupa  dan  hal  serupa  itu  dari  hal-hal  yang  suka  terjadi  karena  khatha'  dan 
lupa,  dan  hal  itu  bisa  diketahui  di  dalam  furu'). 

Perhatikan  bagaimana  beliau  menukil  kesepakatan  atas  tidak  dikenakannya  sangsi 
terhadap  orang  yang  mengucapkan  kalimat  kekafiran  karena  khatha'  (salah  ucap)  yaitu 
tanpa  maksud,  sehingga  engkau  mengetahui  bahwa  termasuk  kesalahan  adalah  membawa 
ayat  itu  kepada  orang  yang  khatha'  (keliru)  dalam  ijtihadnya  dan  jatuh  dalam  kekafiran. 

Ibnu  Jarir  rahimahullah  berkata  dalam  penafsirannya  terhadap  ayat  itu: 
(Permohonan  si  hamba  kepada  Allah  'azza  wa  jalla  dengan  mengucapkan  "Ya  Tuhan  Kami, 
janganlah  Engkau  hukum  kamijika  kami  lupa  atau  kami  tersalah.."  dalam  apa  yang  terjadi  karena 
kelupaan  darinya  terhadap  apa  yang  diperintahkan  untuk  dikerjakan  sesuai  dengan  kondisi 
yang  telah  kami  jelaskan  ini  adalah  selagi  sikap  dia  meninggalkan  apa  yang  dia  tinggalkan 
dari  hal  itu  karena  keteledoran  dan  penyia-nyiaan  darinya  terhadapnya  bukanlah  kekafiran 
kepada  Allah  'azza  wa  jalla,  karena  sesungguhnya  hal  itu  bila  merupakan  kekafiran  kepada 
Allah  maka  sesungguhnya  permohonan  dia  kepada  Allah  untuk  tidak  memberikan  sangsi 
terhadapnya  atas  hal  itu  adalah  tidak  boleh,  karena  Allah  'azza  wa  jalla  telah  mengabarkan 
bahwa  Dia  itu  tidak  mengampuni  penyekutuan  terhadap-Nya,  sehingga  meminta  kepada 
Dia  untuk  melakukan  apa  yang  telah  Dia  kabarkan  bahwa  Dia  tidak  akan  melakukannya 
adalah  permintaan  yang  salah,  namun  permintaannya  kepada  ampunan  itu  hanyalah  dalam 
hal  yang  semacam  kelupaannya  terhadap  ayat-ayat  Al  Qur'an  yang  telah  pernah  dia  hapal 
dengan  sebab  kesibukan  dia  darinya  dan  dari  membacanya  dan  seperti  kelupaannya 
terhadap  shalat  atau  shaum....)217 

Al  Baghawi  berkata  dalam  penafsirannya  terhadap  ayat  itu:  ('Atha  berkata:  “jika 
kami  lupa  atau  kami  tersalah"  yaitu  bila  kami  jahil  atau  kami  menyengaja,  dan  mayoritas 
ulama  menjadikannya  sebagai  bagian  dari  khatha'  yang  bermakna  kejahilan  dan  sahwun 


2.6  Silahkan  rujuk  Al  'Udzru  Bil  Jahli  Tahtal  Mijhar  Asy  Syar'iy  hal  214. 

2.7  Silahkan  rujuk  Al  'Udzru  Bil  Jahli  Tahtal  Mijhar  Asy  Syar'iy  milik  Abu  Yusuf  madhat  Alu  Farraj  hal  215. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  127 


(kelupaan),  karena  dosa  yang  dilakukan  secara  sengaja  adalah  tidak  diampuni  akan  tetapi 
dia  itu  berada  dalam  masyiatullah  (kehendak  Allah),  sedangkan  khatha'  adalah  dimaafkan).218 

Dan  posisi  ucapan  beliau  rahimahullah  ini  adalah  dalam  dosa  yang  di  bawah 
kekafiran  kepada  Allah,  karena  ucapannya  tentang  dosa  yang  disengaja  "dia  itu  berada 
dalam  masyiatullah  (kehendak  Allah)"  adalah  maklum  bahwa  ia  itu  bukan  dalam 
kemusyrikan  kepada  Allah  dan  kekafiran  kepada-Nya,  karena  ia  itu  bukan  dalam 
masyiatullah  (kehendak  Allah)  namun  ia  itu  termasuk  dosa  yang  tidak  diampuni  Allah, 
berbeda  dengan  dosa  yang  di  bawah  itu  yang  tergolong  yang  diampuni  Allah  dan  Dia 
memaafkan  dari  kekeliruan  di  dalamnya  bagi  orang  yang  dikehendaki-Nya. 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata  saat  membicarakan  hadits: 


Aj  jl  1 


u - 


"Sesungguhnya  Allah  mengampuni  bagi  umatku  apa  yang  dibisikan  oleh  jizuanya  selagi  tidak 
mengatakannya  atau  mengamalkannya. " 

Beliau  berkata: 


Lg_iS  lAA  (jl  Alurjj  A A jS  A  4lilj  (jjiaydl  ^  A-oV  £3^  . '' *  j ^  jjc. 

(jLojVI  ^3lj  Id  A-jV  1aq\  aJjIjjj  y  tdlds  (jUiVI  Lo  Loli  cjjLajVI  V  ^/ill  j jj-o 

(j^}3  A_Lae  jl  A-Al£  Ajoiij  ^3  LaC-  j  jjl  l— -La-j  6  j)j39lldl  AijlaJ  j  Ajjfl^JI  ^3  ^  A-al  j^a  A^la^a 

La£  (jajjJI  jjli^dlj  I  liA\i  A-aj/l  Alii  lie.  La£  Ajejja]l  aIAM  .  ifjlj  Ajj  duA^JI  A_iic.  (J*^3  (JAJ 

Ajllxaj j  4;AAj  A  ..;V?  ^3  LaJ  AjA^(j>a  idjj  Ail]'  (2  1 A  jjli  jjLajVI  Ajea  jj-a  ^jlill  jj>a 


(Pemaafan  apa  yang  dibisikan  jiwa  itu  hanyalah  terjadi  pada  umat  Muhammad  shallallahu 
'alaihi  iva  sal  lam  yang  beriman  kepada  Allah,  malaikat-malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya,  rasul- 
rasul-Nya  dan  kepada  hari  akhir,  sehingga  diketahuilah  bahwa  pemaafan  ini  adalah  pada 
urusan-urusan  yang  tidak  menggugurkan  keimanan,  adapun  hal-hal  yang  menggugurkan 
keimanan  maka  hal  itu  tidaklah  dicakup  oleh  teks  hadits,  karena  bila  hal  itu  menggugurkan 
keimanan  maka  pelakunya  pada  hakikatnya  bukan  tergolong  umat  Muhammad  shallallahu 
'alaihi  wa  sallam  dan  ia  itu  sama  posisinya  dengan  kaum  munafiqin,  maka  tidak  wajib 
untuk  dimaafkan  atas  apa  yang  ada  dalam  jiwanya  berupa  ucapannya  atau  perbuatannya. 
Dan  ini  adalah  perbedaan  yang  nampak  yang  ditunjukan  oleh  hadits  itu  dan  semua  dalil- 
dalil  syar'iy  bisa  menjadi  selaras  dengannya.  Dan  ini  adalah  sebagaimana  Allah  memaafkan 
bagi  umat  ini  atas  khatha',  lupa  dan  bisikan  jiwa,  sebagaimana  mereka  itu  dikeluarkan  dari 
neraka,  berbeda  dengan  orang  yang  tidak  memiliki  iman,  maka  sesungguhnya  orang 
semacam  ini  tidaklah  nash-nash  itu  menunjukan  bahwa  dia  itu  tidak  dikenakan  sangsi  atas 
apa  yang  ada  di  dalam  jiwanya,  khatha'-nya  dan  kelupaannya).219 


C.  Penjelasan  Ulama  Perihal  Khatha'  Yang  Diudzur  Pelakunya 


Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata  sedang  beliau  telah  menetapkan  bahwa  intifaaid 
qashdi  itu  adalah  menghalangi  dari  pengkafiran  seraya  berdalil  dengan  ucapan  Hamzah 

2.8  Tafsir  Al  Baghawi  cetakan  pertama  dala  satu  jilid  hal  185. 

2.9  Al  Fatawa  10/760. 

128  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


radliyallahu  'anhu  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam:  “Kalian  ini  tidak  lain  adalah  budak- 
budak  milik  bapakku "  yang  diriwayatkan  oleh  A1  Bukhari  dalam  Kitabul  Maghazi  sedang 
Hamzah  itu  telah  meminum  khamr,  Ibnul  Qayyim  berkata: 


L*i  ajxj  La  ajc.1  L^jI  Lj  (da"  ^  ^  ■  Mi  tdlLSj  tdllj  (j^a  ^la  ) 

^d£j-dil  l^aS  (J-d^-J  d’  .  ..ftljx-dl  adjj  (lb4  (j^44^  ^Ic-  (jlj^jakj  ‘  tdlLj  ^*-1  dj  4  ^J-d^JI 

(a_1 d  Ajj^j  ^Jh  Ld  l^-J]  i— ijjiijj  AjujLkJI  A_ilc-  laJla  Aijc- j  Ajjjj 


(Maka  beliau  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  tidak  mengkafirkannya  dengan  sebab  itu,  dan 
begitu  juga  (tidak  mengkafirkan)  seorang  sahabat  yang  membaca  "Katakanlah:  Hai  orang- 
orang  kafir,  aku  mengibadati  apa  yang  kalian  ibadati,  dan  kami  mengibadati  apa  yang 
kalian  ibadati"  dan  itu  terjadi  sebelum  ada  pengharaman  khamr,  dan  beliau  tidak 
menganggapnya  sebagai  orang  kafir  dengan  sebab  hal  itu  karena  tidak  adanya  qashd 
(maksud  mengucapkan)  dan  karena  terlontarnya  ucapan  di  lisan  tanpa  memaksudkan 
maknanya....  maka  hati-hatilah  kamu  dari  menelantarkan  maksud  orang  yang  berbicara, 
niatnya  dan  ‘urf  (adat)nya  sehingga  akhirnya  kamu  aniaya  terhadapnya  dan  terhadap 
syari'at  ini  serta  menyandarkan  kepada  syari'at  ini  apa  yang  ia  bar  a  darinya).220 

Dan  beliau  rahimahullah  menuturkan  bahwa  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala : 


-pJ  LgJ  (jlj  fJJ!  JalAli  (5-k-  (Jj3  jl  klV  J  ylC-  (jai  La  cdlj  L-JJJJ  (d 

4_lixx-a  A_j  d :  LaC.  LgJ  JjjLaj j  A_j  jl  A_j  d-4*-3  (d  La  Aj  ‘"CvW  LaC.  <L<2kl  JjjL^j  (J3  Laic-  laa.  j  dj  l^-ijlx-a 

A_lijii1  A-lVdlj  ^  -  ^a\l  ILl-9  4  A_l]l  j!  A_j  dl>ai£j  La  ^_ix-ai  a-lJJ-a  (j^J  1L1  4Aj  A-ailc-  JJC.  jl  Ajyj£-a  jl  A_laulj  ji 

AUaxjj  AlLa£^j  jill  d*^1  djLiUaJ^a  (j-a  A_it^d  oLa  4  ^  dxdl  jl 


(Tidak  mengaitkan  hukum-hukum  atas  sekedar  apa  yang  ada  di  dalam  jiwa  tanpa  ada 
dilalah  perbuatan  atau  ucapan,  dan  tidak  mengaitkan  hukum-hukum  juga  atas  sekedar 
lafadh-lafadh  padahal  diketahui  bahwa  orang  yang  mengucapkannya  itu  tidak 
memaksudkan  maknanya  dan  tidak  menguasai  ilmunya,  akan  tetapi  Allah  memaafkan  bagi 
umat  ini  atas  apa  yang  dibisikan  jiwanya  selagi  tidak  melakukannya  atau  mengatakannya 
dan  Dia  memaafkan  baginya  atas  apa  yang  diucapakannya  dalam  kondisi  khatha'  atau  lupa 
atau  dipaksa  atau  tidak  mengetahuinya,  bila  dia  itu  tidak  memaksudkan  makna  apa  yang 
diucapkannya  atau  memaksudkan  kepadanya.  Bila  telah  terkumpul  qashd  (maksud)  dan 
dilalalah  (indikasi/penunjukan)  yang  bersifat  ucapan  atau  perbuatan  maka  hukumpun 
terjalin,  ini  adalah  kaidah  syar'iyyah  dan  ia  itu  adalah  di  antara  tuntutan  keadilan  Allah, 
hikmah-Nya  dan  rahmat-Nya).221 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata: 

d  IaLix-o  1  -  j  y  a  s,\S  >  ^ij 


(Dan  seandainya  mengucapkan  kalimat  kekafiran  orang  yang  tidak  memaksudkan 
maknanya,  maka  dia  itu  tidak  kafir).222 


220  I’lamul  Muwaqqi'in  3/66. 

221  I’lamul  Muwaqqi'in  3/117. 

222  I’lamul  Muwaqqi'in  3/75. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  129 


A1  'Izz  Ibnu  Abdissalam  berkata:  (Fasal  perihal  orang  yang  melontarkan  ucapan 
yang  tidak  dia  ketahui  maknanya,  maka  dia  tidak  dikenakan  konsekuensinya)  beliau 
berkata: 


AjV  idJL  j_j-a  jl  a-b^a  f  b  (btic.  b  (b^da  j!  (jt-djj  jl  A  .oISj  ^  ^-N.r-Vl  Jjlaj  dli  ... 

.A_i]J  '  ■  -Aa  j  pi  c  aLjajLa  pj/L  pi 


(...Bila  orang  'ajam  mengucapkan  kalimat  kekafiran,  atau  keimanan,  atau  thalaq,  atau 
pemerdekaan,  atau  penjualan,  atau  pembelian,  atau  perdamaian  atau  pembebasan 
tanggungan  maka  dia  itu  tidak  dikenakan  konsekuensi  sedikitpun  dari  hal  itu,  karena  dia 
itu  tidak  berkomitmen  dengan  konsekuensinya  dan  tidak  memaksudkan  kepadanya).223 

Dan  masuk  dalam  intifaaid  qashdi  juga  orang  yang  mengucapkan  ucapan  kekafiran 
dalam  rangka  membaca,  atau  menjadi  saksi  atau  menghikayatkannya  untuk  menjelaskan 
kerusakan  yang  ada  di  dalamnya. 


4.  Penghalang  Ikrah  (Paksaan) 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


I j-Lv£>  jJiSsi  L)  q/u.  ^  j5bJ j  -’Adsj  Cr4  A*-*.  CA  j  *  qr4 

S?  ^13  s>Sn  Jb  l^Ij!  s^JT  1  iji>ciiT  _£u/i  @5  4^1  lb  bli  4^ 

©  04^==^' 


" Barangsiapa  yang  kafir  kepada  Allah  sesudah  dia  beriman  (dia  mendapat  kemurkaan  Allah),  kecuali 
orang  yang  dipaksa  kafir  padahal  hatinya  tetap  tenang  dalam  beriman  (dia  tidak  berdosa),  akan  tetapi 
orang  yang  melapangkan  dadanya  untuk  kekafiran,  maka  kemurkaan  Allah  menimpanya  dan  baginya 
azab  yang  besar.  Yang  demikian  itu  disebabkan  karena  sesungguhnya  mereka  mencintai  kehidupan  di 
dunia  lebih  dari  akhirat,  dan  bahwasanya  Allah  tiada  memberi  petunjuk  kepada  kaum  yang  kafir." 
(An  Nahl:  106-107 

Ath  Thabari  rahimahullah  berkata:  (Barangsiapa  kafir  kepada  Allah  setelah 
keimanannya  kecuali  orang  yang  dipaksa  terhadap  kekafiran  terus  dia  mengucapkan 
ucapan  kekafiran  dengan  lisannya  sedangkan  hatinya  tentram  dengan  keimanan,  yakin 
dengan  hakikat  iman  lagi  benar  tekadnya,  lagi  tidak  melapangkan  dadanya  dengan 
kekafiran,  akan  tetapi  barangsiapa  melapangkan  dadanya  dengan  kekafiran,  di  mana  dia 
memilihnya  dan  lebih  mengedepankannya  terhadap  keimanan  serta  menampakkannya 
tanpa  dipaksa,  maka  kemurkaan  Allah  menimpanya  dan  baginya  azab  yang  besar).224 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata: 


(ludl  I  :‘>o  A_iic-  Io^saI!  La  .  dc. 


223  Qawa’idul  Ahkam  Fi  Mashalihil  Anam  2/102. 

224  Tafsir  Ath  Thabariy  14/182. 


130 


www.millahibrahim.wordpress.com 


(Sedangkan  sebab  hal  itu  adalah  dikarenakan  mereka  itu  mencintai  kehidupan  di  dunia 
lebih  dari  akhirat,  sehingga  mereka  melakukan  apa  yang  mereka  lakukan  berupa 
kemurtaddan  demi  mendapatkan  dunia).225 

Ibnu  Hazm  rahimahullah  berkata: 

(jl  (3^"  CllJU  jj-o  ^  U-^  0^3  AjlSj  VI  p''  :  JUj  tdj  ) 

^^Jc.  L ^_ajj  (jf-ojyi  cs^"  ^bollj  JU,  alll  A  - bsl£ 
i  Ajj  4_a1£  (J13  (j-a  (jl  c  auI  ^  <1  ]'  ^Ic.  AAI  ^Lo^lj  <1 

d  bj  1j_A  d^  cb  b qa  ^Liic.1  ^  '**  j  —  bo  ^Jc.  ^^jaSlb  (pb  d^43  y d-^J  d^"  d>^  (JaiIj 

A_ji  ^g_ix-oj  A '  ■  ^  .lis  L&j£-o  Vj  bSL^  Vj  ^-^bi  bjlS  V  ^  1  ^ALAM  d^d  Aljlal  j  ^311  ^3l^lb 

(_J_a*JI  I3&  6  a  j-ljtlx. j  ^_S  jl  *jt ' aV. '  4  o_d3L  (JA  ^-b-j  ^3LA/1  JaI  cs^-  // ^ bl  oj-lx-a 

(  4j  A1  ^Aj  bA)j]  A-^bdl  ^)JC.  (^gb  U^bj  j_j a 


(Dan  tatkala  Allah  ta'ala  mengatakan  “kecuali  orang  yang  dipaksa  kafir  padahal  hatinya  tetap 
tenang  dalam  beriman  (dia  tidak  berdosa),  akan  tetapi  orang  yang  melapangkan  dadanya  untnk 
kekafiran"  maka  keluarlah  orang  yang  telah  terbukti  pemaksaannya  dari  status  kafir  dengan 
sebab  penampakkan  kekafiran  itu  kepada  rukhshah  Allah  ta'ala  dan  keteguhan  di  atas  iman, 
dan  berarti  orang  yang  menampakkan  kekafiran  bukan  dalam  rangka  membaca,  bukan 
sebagai  saksi,  bukan  dalam  rangka  menghikayatkan  ucapan  dan  bukan  dalam  rangka 
dipaksa  adalah  dia  itu  berada  di  atas  vonis  kafir  berdasarkan  ijma  umat  yang  memvonisnya 
kafir  dan  berdasarkan  vonis  rasulullah  s hallallahn  'alaihi  iva  sallam  dengan  vonis  itu,  serta 
berdasarkan  nash  A1  Qur'an  yang  menjelaskan  bahwa  barangsiapa  yang  menampakkan 
kekafiran  maka  sesungguhnya  dia  itu  kafir.  Sedangkan  firman-Nya  'azza  wa  jalla  "akan 
tetapi  orang  yang  melapangkan  dadanya  untnk  kekafiran "  bukanlah  seperti  apa  yang  diduga 
oleh  orang-orang  Murji'ah  berupa  meyakini  kekafiran  saja,  akan  tetapi  setiap  orang  yang 
mengucapkan  kalimat  kekafiran  yang  mana  ahlul  Islam  telah  menghukumi  kafir  orang 
yang  mengucapkannya  bukan  dalam  rangka  membaca,  bukan  dalam  rangka  kesaksian, 
bukan  dalam  rangka  menghikayatkan  dan  bukan  dalam  kondisi  dipaksa,  maka  dia  itu  telah 
melapangkan  dadanya  dengan  kekafiran,  dengan  makna  bahwa  dia  itu  melapangkan 
dadanya  untuk  menerima  kekafiran  yang  diharamkan  atas  pemeluk  Islam  dan  orang-orang 
kafir  untuk  mengucapkannya,  baik  mereka  itu  meyakininya  ataupun  tidak  meyakininya, 
karena  sesungguhnya  perbuatan  ini  adalah  tergolong  penampakkan  kekafiran  di  luar 
kondisi  yang  dihalalkan  dalam  pengucapannya,  dan  ia  itu  adalah  pelapangan  dada 
dengannya).226 

Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata  dalam  penafsirannya  terhadap  ayat  ikrah: 
(Pengecualian  orang  yang  dipaksa  dari  orang  kafir  padahal  dia  itu  bukan  orang  kafir 
hanyalah  menjadi  sah,  karena  telah  nampak  darinya  setelah  keimanan  apa  yang  tidak 
nampak  kecuali  dari  orang  kafir  seandainya  tidak  ada  ikrah.  A1  Qurthubiy  berkata:  Ulama 
telah  ijma  bahwa  orang  yang  dipaksa  terhadap  kekafiran  sampai  dia  mengkhawatirkan 
pembunuhan  terhadap  dirinya  bahwa  dia  tidak  berdosa  bila  dia  melakukan  kekafiran 


225  Tafsir  Ibni  Katsir  4/525. 

226  Al  Fashl  Fil  Milal  wal  Ahwa  Wan  Nihal  3/249-250. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  131 


sedangkan  hatinya  tentram  dengan  keimanan  dan  isterinya  juga  tidak  menjadi  lepas 
darinya,  dan  tidak  divonis  kafir.  Dan  dihikayatkan  dari  Muhammad  Ibnul  Hasan  bahwa 
bila  orang  (yang  dipaksa  itu)  menampakkan  kekafiran  maka  dia  itu  murtad  secara  dhahir 
namun  dia  itu  muslim  pada  hukum  di  antara  dia  dengan  Allah,  dan  isterinya  menjadi  lepas 
darinya  dan  tidak  dishalatkan  bila  dia  mati  serta  tidak  mewarisi  bapaknya  bila  bapaknya 
mati  di  atas  Islam,  dan  pendapat  ini  adalah  tertolak  lagi  termentahkan  dengan  A1  Kitab  dan 
Assunnah.  A1  Hasan  A1  Bashri,  A1  Auza'iy,  Asy  Syafi'iy  dan  Sahnun  berpendapat  bahwa 
rukhshah  yang  disebutkan  di  dalam  ayat  ini  hanyalah  datang  berkaitan  dengan  ucapan  saja, 
dan  adapun  perbuatan  maka  tidak  ada  rukhshah  di  dalamnya,  umpamanya  dipaksa  untuk 
sujud  kepada  selain  Allah,  tapi  pendapat  ini  ditolak  oleh  dhahir  ayat,  di  mana  ia  adalah 
umum  pada  orang  yang  dipaksa  tanpa  pemilahan  antara  ucapan  dengan  perbuatan,  dan 
orang-orang  yang  membatasi  ayat  ini  kepada  ucapan  adalah  tidak  memiliki  dalil, 
sedangkan  kekhususan  sebab  itu  tidaklah  dianggap  di  saat  lafadhnya  umum,  sebagaimana 
hal  itu  sudah  baku  di  dalam  ilmu  ushul).227 

Sebab  Turun  Ayat  Itu: 


Lois  ;  A r  ^  J  U-3  \  ' 1  ^  a.A.1  i  AjC-  dW  jkaC.  dl]y 

4  l.Aaa  diij  Lo  4  aSil  L  >5  :  Jti  (  ka  j  (Jks  (j-a  All  I 

(  249/3)  (jjlj  (  122/24  )  o-jI  djj  4  (  -Ljta  IjjA  o]  )  <-!ks  s  (jLojVb 1  Vi.a3-i.tt  JLa  ?  (  ebb  .lAj 

A  lipls  <1  jia  ^j|  laSlall  4  Aibljj  iliD/l 

(  1  <  1-.*  1  1  ,  i  \ 


(Ayat  turun  berkenaan  dengan  'Ammar  Ibnu  Yasir  radliyallahu  'anhu,  ia  dibawa  kaum 
musyrikin  terus  mereka  tidak  membiarkannya  sampai  ia  menghina  Nabi  shallallahu  'alaihi 
iva  sallam  dan  menyebut  tuhan-tuhan  mereka  dengan  kebaikan,  kemudian  mereka 
melepaskannya,  terus  tatkala  ia  datang  kepada  Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  iva  sallam,  beliau 
bertanya:  "Apa  yang  telah  terjadi?”  Ia  menjawab:  “Keburukan  zvahai  Rasulullah,  mereka  tidak 
melepaskan  saya  sampai  saya  menghina  engkau  dan  menyebut  tuhan-tuhan  mereka  dengan 
kebaikan,"  maka  beliau  bertanya:  " Bagaimana  kamu  mendapatkan  hatimu?"  Ia  berkata:  " Tentram 
dengan  keimanan,"  beliau  berkata:  " Bila  mereka  mengulang,  maka  ulanglah."  Diriwayatkan  oleh 
Ibnu  Jarir  (24/122),  Ibnu  Sa'ad  (3/249),  A1  Baihaqiy  dan  A1  Hakim  dan  berkata:  Shahihul 
Isnad  namun  A1  Bukhari  dan  Muslim  tidak  mengeluarkannya,  dan  disetujui  Adz  Dzahabiy, 
dan  A1  Hafidh  Ibnu  Hajar  menuturkan  baginya  banyak  jalan  yang  mursal  terus  berkata 
(Jalur-jalur  yang  mursal  ini  satu  sama  lain  saling  menguatkan).228 

Dan  menukil  di  dalam  A1  Fath  juga  (12/314)  bahwa  Ibnu  Baththal  berkata  seraya 
mengikuti  Ibnul  Mundzir: 


(  ..  4_iic.  yA j  V  Ail  jUuVL  Ajbj  (JAl  Ajoiij  ^glc.  A  cl)  b* ) 


227  Fathul  Qadir  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal  976. 

228  Al  Fath  12/312. 

132  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


(Ulama  telah  ijma  bahwa  orang  yang  dipaksa  terhadap  kekafiran  sampai  dia 
mengkhawatirkan  pembunuhan  terhadap  dirinya  terus  dia  melakukan  kekafiran  sedangkan 
hatinya  tentram  dengan  keimanan  maka  sesungguhnya  dia  itu  tidak  divonis  kafir....) 

A.  Syarat-Syarat  Paksaan 

A1  Hafidh  berkata:  (Syarat-syarat  ikrah  itu  ada  empat: 

1)  Orang  yang  memaksa  kuasa  merealisasikan  apa  yang  diancamkan  kepadanya, 
sedangkan  orang  yang  disuruh  tidak  kuasa  dari  membela  diri  walau  dengan  cara 
melarikan  diri. 

2)  Besar  kuat  dugaannya  bahwa  bila  dia  menolak,  maka  ancaman  itu  pasti  ditimpakan 
kepadanya. 

3)  Ancamannya  saat  itu  juga,  di  mana  seandainya  dia  berkata:  "Kalau  kamu  tidak 
melakukan  hal  itu  maka  saya  akan  memukulmu  besok"  maka  dia  tidak  dianggap 
sebagai  orang  yang  mukrah,  dan  dikecualikan  bila  dia  mengutarakan  waktu  yang 
sangat  dekat,  atau  sudah  menjadi  kebiasaan  bahwa  dia  itu  tidak  melanggar  komitmen 
ancaman. 

4)  Tidak  nampak  dari  orang  yang  disuruh  itu  apa  yang  menunjukan  bahwa  dia  itu  tidak 
dipaksa. 

5)  Dan  tidak  ada  perbedaan  antara  ikrah  terhadap  ucapan  dengan  ikrah  terhadap 
perbuatan  menurut  jumhur,  dan  dikecualikan  dari  perbuatan  adalah  hal  yang 
diharamkan  selamanya,  seperti  membunuh  jiwa  tanpa  hak).229 

Ali  Ibnu  Muhammad  A1  Khazin  berkata  dalam  tafsirnya:  (Ulama  berkata:  Ikrah 
yang  diucapkan  bersamanya  kalimat  kekafiran  itu  haruslah  bersifat  penyiksaan  dengan 
penyiksaan  yang  tidak  kuasa  untuk  dipikul  olehnya  seperti  ancaman  untuk  dibunuh  dan 
pemukulan  yang  dasyat,  dan  penyiksaan-penyiksaan  yang  kuat  seperti  pembakaran  dengan 
api  dan  yang  serupa  itu....  dan  mereka  ijma  juga  bahwa  orang  yang  dipaksa  terhadap 
kekafiran  itu  tidak  boleh  mengucapkan  ungkapan  kekafiran  yang  jelas,  akan  tetapi  dia 
mendatangkan  ucapan-ucapan  yang  memiliki  banyak  kemungkinan  dan  ucapan  yang 
memberikan  image  bahwa  itu  adalah  kekafiran,  dan  seandainya  dia  dipaksa  untuk 
mengucapkan  kekafiran  yang  sharih  (jelas)  maka  dibolehkan  hal  itu  baginya  dengan  syarat 
hati  tentram  dengan  keimanan  lagi  tidak  meyakini  apa  yang  diucapkannya  berupa 
ungkapan  kekafiran,  dan  seandainya  dia  bersabar  sampai  dibunuh,  maka  tentu  itu  lebih 
utama  berdasarkan  perbuatan  Yasir  dan  Sumayyah  dan  kesabaran  Bilal  terhadap 
penyiksaan).230 

B.  Masalah-Masalah  Yang  Bukan  Termasuk  Ikrah 

Adapun  bila  si  muslim  itu  memiliki  pilihan  walaupun  dalam  hal  yang  di  bawah 
kekafiran  -kecuali  apa  yang  tidak  dibolehkan  oleh  ikrah-  maka  dia  wajib  mengambilnya, 
karena  adanya  pilihan  itu  mengeluarkan  dia  dari  kondisi  ikrah  terhadap  kekafiran.  Ini 

229  Fathul  Bari  12/311-312. 

230  Tafsir  A1  Khazin  4/117. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  133 


sebagaimana  kaum  Syu'aib  menawarkan  kepada  Syau'aib  dan  orang-orang  yang  beriman 
bersamanya  untuk  keluar  dari  negeri  mereka  atau  kembali  kepada  millah  mereka,  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


bbb  J  (j  2 jjdJ  j !  Gjl yi  A-Lsl4  °! I  c  Ij  j3  u !  I  Sb«J  I  J  Is  $ 

(j!  IbJ  OjSC  La  IJ  LjLa  bjj>tj  i!  Jls«j  t  A=Lxla  J  b  JlP  (p!  Ij  jS'  <Ull  Gj^lSI  jJ)  (jjj)  j &  bS”  Jljl  (_)  L5 

J  b  lb_a jp  Cj^.3  bbo  1  bj^  LJSjJ  aUJ  1  boic  js”  bbj  j  bb j  ajjj  i  f.  Lbs  ^  I  V  i  tjs  j  ^*3 


"Pemuka-pemuka  dan  kaum  Syu'aib  yang  menyombongkan  diri  berkata:  " Sesungguhnya  kami  akan 
mengusir  kamu  hai  Syu'aib  dan  orang-orang  yang  beriman  bersamamu  dari  kota  kami,  atau  kamu 
kembali  kepada  agama  kami".  Berkata  Syu'aib:  "Dan  apakah  (kamu  akan  mengusir  kami), 
kendatipun  kami  tidak  menyukainya?"  Sungguh  kami  mengada-adakan  kebohongan  yang  benar 
terhadap  Allah,  jika  kami  kembali  kepada  agamamu,  sesudah  Allah  melepaskan  kami  dari  padanya. 
Dan  tidaklah  patut  kami  kembali  kepadanya,  kecuali  jika  Allah,  Tuhan  kami  menghendaki(nya) . 
Pengetahuan  Tuhan  kami  meliputi  segala  sesuatu.  Kepada  Allah  sajalah  kami  bertawakkal.  Ya  Tuhan 
kami,  berilah  keputusan  antara  kami  dan  kaum  kami  dengan  hak  (adil)  dan  Engkaulah  pemberi 
keputusan  yang  sebaik-baiknya."  (Al  A'raf:  88-89) 

Maka  tidak  diperbolehkan  jatuh  dalam  kekafiran  dalam  keadaan  seperti  ini,  Allah 
Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


JJ  j-2-J  _£Lj  ^j-a  f.  b-  (jdj  ali)  I  I  -L*S"  LII  4jbi  4jl) !  J  (_£  Sj  I  !  3  Is  aljj  b  iLa  !  f  JjjL)  lb!  I 

!  jj  J_yi5  J  bb  jJp  b  I  ^b J I  ^Sbca  b  ‘—=  b  I 


" Dan  di  antara  manusia  ada  orang  yang  berkata:  "Kami  beriman  kepada  Allah",  Maka  apabila  ia 
disakiti  (karena  ia  beriman)  kepada  Allah,  ia  menganggap  fitnah  manusia  itu  sebagai  azab  Allah.  Dan 
sungguh  jika  datang  pertolongan  dari  Tuhanmu,  mereka  pasti  akan  berkata:  "Sesungguhnya  kami 
adalah  besertamu" .  Bukankah  Allah  lebih  mengetahui  apa  yang  ada  dalam  dada  semua  manusia?'' 

(Al  ‘ Ankabut :  10) 

Begitu  juga  dlarurat  yang  mengharuskan  atas  orang  muslim  suatu  macam  dari 
tanazulat  (sikap  pengguguran  hak-haknya/prinsifnya)  karena  ketertindasannya  dan  ketidak 
berdayaannya,  maka  sesungguhnya  sekedar  dlarurat  itu  adalah  tidak  membolehkan 
keterjatuhan  dalam  kekafiran  selagi  dia  itu  tidak  mukrah  (dipaksa)  dengan  syarat-syarat 
yang  lalu. 


134  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Mumtani'un 

(Orang-Orang  Yang  Melindungi  Diri  Dengan  Kekuatan) 


(1)  Individu  Sama  Statusnya  Dengan  Kelompok  Pada 
Mumtani'un 

(2)  Takfier  Mumtani'in  Adalah  Tanpa  Tabayyun  Syuruth 
Dan  Mawani' 

(3)  Kemungkinan  Adanya  Penghalang  Pengkafiran  Adalah 
Tidak  Memalingkan  Hukum  Dhahir  Dari  Mumtani'un 


www.millahibrahim.wi 


d  pre 


om 


I  135 


MUMTANI'UN 

(Orang-Orang  Yang  Melindungi  Diri  Dengan  Kekuatan) 


1.  Individu  Sama  Statusnya  Dengan  Kelompok  Pada  Mumtani'un 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


L^aj  iLp  ^  A  J lib  lli  b!  *lj^  ^A  jjbjj  *1  jT A jiajT  J jib3  jlllT  v A  _)  |)J>-  ilj 

(J2j5  jA  a>  bbl  s.  •  j!  1  bl  Ijy;  ‘Aabl I  Q  jjjjl  Jli  jLJ I  ^A 


"Dan  (ingatlah),  ketika  mereka  berbantah-bantah  dalam  neraka,  maka  orang-orang  yang  lemah 
berkata  kepada  orang-orang  yang  menyombongkan  diri :  " Sesungguhnya  kami  adalah  pengikut- 
pengikutmu,  maka  dapatkah  kamu  menghindarkan  dari  kami  sebahagian  azab  api  neraka?"  Orang- 
orang  yang  menyombongkan  diri  menjawab:  "Sesungguhnya  kita  semua  sama-sama  dalam  neraka 
karena  sesungguhnya  Allah  telah  menetapkan  keputusan  antara  hamba-hamba-(Nya)."  (Al  Mu'min: 
47-48) 

Dan  berfirman: 


JCS* 


A A i!  j_£y  4jJ_>  <_£bJb  0^  j?p  >A  y,bjT  Jlij 

9  C  ~  ^  ^  o  _j|  ^  0  ^  -9  J!  _ _ _  .  jl  s  s  '  -vs  '  9  ^  ns  9  s 

liSJ  Jbo!  bljJ  •  yjjl  Jj-aH  (J!  g-A*-;  ffj 

j  As  9  ^  ^  ^ 

(O'1  jS'tP-  31  jlL;  j_AT iyijL^LbT  ^  bjj  I j^SbblT  ^bjt  Jli 


"Dan  orang-orang  kafir  berkata:  "Kami  sekali-kali  tidak  akan  beriman  kepada  Al  Quran  ini  dan  tidak 
(pula)  kepada  kitab  yang  sebelumnya" .  Dan  (alangkah  hebatnya)  kalau  kamu  lihat  ketika  orang-orang 
yang  zalim  itu  dihadapkan  kepada  Tuhannya,  sebahagian  dari  mereka  menghadapkan  perkataan 
kepada  sebagian  yang  lain;  orang-orang  yang  dianggap  lemah  berkata  kepada  orang-orang  yang 
menyombongkan  diri:  "Kalau  tidaklah  karena  kamu  tentulah  kami  menjadi  orang-orang  yang 
beriman".  Orang-orang  yang  menyombongkan  diri  berkata  kepada  orang-orang  yang  dianggap 
lemah:  "Kamikah  yang  telah  menghalangi  kamu  dari  petunjuk  sesudah  petunjuk  itu  datang 
kepadamu?  (Tidak),  sebenarnya  kamu  sendirilah  orang-orang  yang  berdosa."  (Saba:  31-32). 

Dan  berfirman: 


^  ,  9  ^  ^  ^  s  A  jj  ^  s  9  9  9  y  ^ 

jl^=  ^  ^  ■  }  |  uy>-j  IjwLP  3  3  —  ^  \  qp f  b  I  c  ,*  4  b  a  b  b 


" Maka  dipungutlah  ia  oleh  keluarga  Fir'aun  yang  akibatnya  dia  menjadi  musuh  dan  kesedihan  bagi 
mereka,  sesungguhnya  Fir'aun  dan  Hainan  beserta  tentaranya  adalah  orang-orang  yang  bersalah." 

(Al  Qashash:  8) 


136  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Dan  berfirman: 


j  \^=>  yy\  ^  -dis 


*  -  >>  „  >  '"■  (  \' 

jS^j~>-J  4AjJ_j>-lS 


"Maka  Kami  hukumlah  Fir'aun  dan  bala  tentaranya,  lain  Kami  lemparkan  mereka  ke  dalam  laut. 
Maka  lihatlah  bagaimana  akibat  orang-orang  yang  zalim."  (Al  Qashash:  40) 

Dan  ayat-ayat  lainnya  yang  mana  di  dalamnya  Allah  tidak  membedakan  antara 
pengikut  dengan  yang  diikuti,  itu  dikarenakan  sesungguhnya  orang  yang  diikuti  itu  tidak 
bisa  melakukan  kerusakan  di  bumi  dan  penghalang-halangan  dari  jalan  Allah  kecuali 
dengan  bala  tentaranya  yang  mengikutinya. 

Sedangkan  keberadaan  ayat-ayat  itu  datang  berkaitan  dengan  orang-orang  kafir  asli 
adalah  tidak  menghalangi  dari  menerapkannya  kepada  orang-orang  murtad  yang  telah 
menggugurkan  iman  mereka  dengan  keterjatuhan  mereka  di  dalam  kekafiran  dan  kesesatan 
yang  sangat  jauh. 

Dan  sudah  maklum  bahwa  para  sahabat  yang  mulia  telah  memerangi  anshar  para 
pemimpin  kemurtaddan  hanyalah  dikarenakan  mereka  itu  mengikuti  para  pemimpin 
mereka  dan  membela  mereka,  bukan  dikarenakan  mereka  itu  telah  memilih  mereka,  dan 
tidak  pula  para  sahabat  itu  mencari  kejelasan  syarat-syarat  dan  mawani'  takfir  pada  diri 
mereka. 


Syaikhul  Islam  rahimahullah  berkata: 

4  xlladi  4_ajUall  .  .C-lLLtllj  ^  -  (p  /j  i  »  II  ^  ^  ^  ^  -I  j  1  £  ■  j  j  lij  USlLIIj  ) 

(  .1^.1 ^11  .'MK  ±1  Ig  ■  >»»  j  4ijUa]l  (jV  .  •  y. J 


(Kelompok  itu  bila  satu  sama  lain  anggotanya  saling  membantu,  maka  mereka  itu  menjadi 
mumtani'in  (orang-orang  yang  melindungi  diri  dengan  kekuatan),  sehingga  mereka  itu 
berserikat  di  dalam  pahala  dan  siksa...  Maka  oleh  sebab  itu  aivan  (para  pembantu)  thaifah 
mumtani'ah  dan  ansharnya  itu  adalah  bagian  darinya  dalam  hal  hak  dan  kewajiban 
mereka....  karena  thaifah  (kelompok)  mumtani'ah  itu  sebagian  anggotanya  dengan  sebagian 
anggota  yang  lain  adalah  bagaikan  satu  orang).231 

Ini  adalah  fatwa  dalam  masalah  ini  yang  muncul  dari  Lajnah  Daimah  Lil  Buhuts  Al 
'Ilmiyyah  Wal  Ifta  di  Saudi  no  (9247): 

Pertanyaan:  Apakah  hukum  orang-orang  awam  Rafidlah  Imamiyyah  Itsna  'Asyariyyah, 
dan  apakah  di  sana  ada  perbedaan  antara  ulama  firqah  mana  saja  yang  keluar  dari  Millah 
dengan  para  pengikutnya  dari  sisi  vonis  kafir  atau  fasiq? 

Jawaban:  (Segala  puji  hanya  bagi  Allah,  shalawat  dan  salam  semoga  dilimpahkan  kepada 
Rasul-Nya,  keluarganya  dan  para  sahabatnya,  wa  ba'du:  (Sesungguhnya  orang  dari 
kalangan  awam  yang  mendukung  seorang  tokoh  dari  tokoh-tokoh  kekafiran  dan  kesesatan, 
dan  dia  membela-bela  para  pemimpin  dan  para  pembesar  mereka  secara  aniaya  dan 
membabi  buta  adalah  statusnya  sama  dengan  status  para  pemimpin  mereka  dari  sisi  vonis 
kafir  atau  fasiq.  Allah  ta'ala  berfirman: 


231  Al  Fatawa  28/311-312  dengan  ikhtishar. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  137 


4iT  j!  (fgj  iLjS  OjSsj  ic-LUT  JiJ  Loj  auT  JUf  Ig-lic-  UjJ  Ji  ai-Lllt  ^lill  liiiidji 

^  ^  ^  s'  s'  s' 

^  s£  **  ^  ^  S  s'  '*'  s'  '''  ^  s'  £  <X  ^  £  s'  ^  ^  ^  _  ^  Ji  s'  s'  'Ss'^’  ^ 

jUJ!  jj  ^  ij?js  \j^  sij  liJj  ojJj^-"  SI  id_>l  Cjjl  [ _/>*-“"  U  ^!j  0^' 

J>  ^  ^ 

lh3  (Jjj}  lijl^li  iSil^oj  Uj^LI  lliUl  b!  bjj  IjJlij  (Jjj)  Si j-bp!  biblj  ku!  bibl  lbL~L>  jjJjib 

jb£*hj  s-4  j_*h  ^  cm*a?  p-f'« 


" Manusia  bertanya  kepadamu  tentang  hari  berbangkit.  Katakanlah:  " Sesungguhnya  pengetahuan 
tentang  hari  berbangkit  itu  hanya  di  sisi  Allah".  Dan  tahukah  kamu  (hai  Muhammad),  boleh  Jadi 
hari  berbangkit  itu  sudah  dekat  zvaktunya.  Sesungguhnya  Allah  mela’nati  orang-orang  kafir  dan 
menyediakan  bagi  mereka  api  yang  menyala-nyala  (neraka),  mereka  kekal  di  dalamnya  selama- 
lamanya ;  mereka  tidak  memperoleh  seorang  pelindungpun  dan  tidak  (pula)  seorang  penolong.  Pada 
hari  ketika  muka  mereka  dibolak-balikan  dalam  neraka,  mereka  berkata:  "Alangkah  baiknya,  andaikata 
kami  taat  kepada  Allah  dan  taat  (pula)  kepada  Rasul".  Dan  mereka  berkata:"Ya  Tuhan  kami, 
Sesungguhnya  kami  telah  mentaati  pemimpin-pemimpin  dan  pembesar-pembesar  kami,  lain  mereka 
menyesatkan  kami  dari  jalan  (yang  benar).  Ya  Tuhan  kami,  timpakanlah  kepada  mereka  azab  dua  kali 
lipat  dan  kutuklah  mereka  dengan  kutukan  yang  besar".  (Al  Ahzab:  63-68) 

Dan  bacalah  ayat  165,166, 167  dari  surat  Al  Baqarah,  juga  ayat  28  dan  29  dari  surat  Al 
Furqan,  juga  ayat  62,  63,  64  dari  surat  Al  Qashash,  juga  ayat  31,  32  dan  33  dari  surat  Saba, 
juga  ayat  20-36  dari  surat  Ash  Shaffat,  juga  ayat  47-50  dari  surat  Ghafir  serta  dalil-dalil 
lainnya  yang  banyak  di  dalam  Al  Qur'an  dan  Assunnah. 

Dan  dikarenakan  bahwa  Nabi  s hallallahu  'alaihi  wa  sallam  telah  memerangi  para 
pemimpin  kaum  musyrikin  dan  para  pengikut  mereka,  dan  begitu  juga  para  sahabat  beliau 
melakukannya  dan  mereka  tidak  membedakan  antara  para  pemimpin  dan  para  pengikut. 
Wa  billahittaufiq.  Semoga  shalawat  dan  salam  semoga  dilimpahkan  kepada  Nabi, 
keluarganya,  dan  para  sahabatnya).  Abdullah  Qu'ud,  Abdullah  Ibnu  Ghudayyan, 
Abdurrazzaq  'Afifiy  dan  Abdul  'Aziz  Ibnu  Baz.  (Fatawa  Lajnah  Daimah  Lil  Buhuts  Al 
'Ilmiyyah  Wal  Ifta  2/267,  268  yang  dikumpulkan  oleh  Ahmad  Ibnu  Abdirrazzaq  Ad 
Duwaisy). 


2.  Takfier  Mumtani'in  Adalah  Tanpa  Tabayyun  Syuruth  Dan  Mawani' 


Syaikhul  Islam  rahimahullah  berkata  dalam  fatwanya  tentang  Tattar: 


j’  ■  ■->  (j-aj  < y  °  4_c.La^.  (jjLii;  bjj£j  d j Cjz ‘'s' cz A*  —  clwAv0  S'*--  —  *■  bDi  bij 

— Zl  y±\±  ^2  y—~_)  3  '  c  '  I 


(Bila  saja  salaf  telah  menamakan  orang-orang  yang  menolak  dari  membayar  zakat  sebagai 
orang-orang  murtad  padahal  mereka  itu  melakukan  shaum,  shalat  dan  mereka  itu  tidak 
memerangi  jama'ah  kaum  muslimin,  maka  bagaimana  gerangan  dengan  orang  yang  malah 
bergabung  dengan  musuh-musuh  Allah  dan  Rasul-Nya  seraya  memerangi  kaum 
muslimin).232 


232  Al  Fatawa  28/289. 

138  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Dan  telah  ada  dalam  hadits  Thariq  Ibnu  Syihab,  berkata: 


L-aS  d’^lA  l  ^>1  willj  A,  .13 j  c-l^.  ) 

L£>Ij3  ^jjjuj  Li*  Lo  llilc.  (jj-^Hj  ^ a.^1  Lo  ^jJuj  t  ^b^b  •  l)^  ? 

^-lc.  d^-2  bo  ^}iLj  4  4_j  !>“'  LUJ^h  aIIj  au!  d^uj  A  a  lU  ail  I  c^y  L-iljH  Ajj»  jjj  Laical 

(jl  dj^)£j  Lq  LqIj  4  l1i^)£a  Lq  A jjA  dl  ^aLuillj  A_iUdl  ua^JI  (j-o  Ca^Sa  La  Lai  i  - ^ A  ^jnun»  hl^)  dli]j  A3  a  JlflS  ^a£-  ^la3  t 
iJLiJjSa  Alilila  LiLLii  (_jLa  a  jLill  ^SLLiii  q^Sjj  lALa  (jjAu  vijjSi  La  Lalj  Cjj£a  La  lia  ~y  ■  d  La  QjAjiij  *  l l^al  La 

(  ^aE.  <_JLa  La  ^jic.  jajill  £jLj2  JLi  ‘  Cj iIjA  l^J  (_jaLil  dll  ^jlc.  Iaj_j^.I  a  dll  ^ai  ^^ic. 


(Datang  utusan  Buzakhah  kepada  Abu  Bakar  seraya  mereka  meminta  perdamaian 
kepadanya,  maka  beliau  memberikan  pilihan  bagi  mereka  antara  peperangan  yang 
menuntaskan  dan  perdamaian  yang  mengenaskan,  maka  mereka  berkata:  "Peperangan 
yang  menuntaskan  ini  telah  kami  ketahui,  maka  apa  perdamaian  yang  mengenaskan  itu?" 
Beliau  berkata:  "Dilucuti  dari  kalian  persenjataan  dan  tunggangan,  dan  kami  menghanimah 
apa  yang  kami  dapatkan  dari  kalian  dan  kalian  mengembalikan  kepada  kami  apa  yang 
kalian  dapatkan  dari  kami,  dan  kalian  membayar  diyat  orang-orang  yang  terbunuh  di 
antara  kami  sedangkan  orang-orang  yang  terbunuh  di  antara  kalian  adalah  di  neraka,  serta 
kalian  dibiarkan  sebagai  kaum  yang  mengikuti  ekor-ekor  unta  sampai  Allah 
memperlihatkan  kepada  khalifah  Rasulullah  dan  muhajirin  urusan  yang  mana  mereka 
mengudzur  kalian  dengannya."  Maka  Abu  Bakar  menyodorkan  apa  yang  dikatakannya  itu 
kepada  orang-orang  (kaum  muslimin),  maka  Umar  berdiri  dan  berkata:  "Saya  telah 
memandang  suatu  pendapat  yang  akan  saya  utarakan  kepada  engkau,  adapun  apa  yang 
engkau  utarakan  berupa  peperangan  yang  menuntaskan  dan  perdamaian  yang 
mengenaskan  maka  itu  adalah  sebaik-baik  yang  engkau  utarakan,  dan  adapun  apa  yang 
engkau  sebutkan  bahwa  "kami  menghanimah  apa  yang  kami  dapatkan  dari  kalian  dan 
kalian  mengembalikan  kepada  kami  apa  yang  kalian  dapatkan  dari  kami"  maka  itu  adalah 
sebaik-baik  yang  engkau  utarakan,  dan  adapun  apa  yang  engkau  sebutkan  bahwa  "kalian 
membayar  diyat  orang-orang  yang  terbunuh  di  antara  kami  sedangkan  orang-orang  yang 
terbunuh  di  antara  kalian  adalah  di  neraka"  maka  sesungguhnya  orang-orang  yang 
terbunuh  di  antara  kita  maka  mereka  itu  telah  berperang  dan  telah  terbunuh  di  atas  urusan 
Allah,  pahalanya  terhadap  Allah  lagi  tidak  ada  diyat  baginya.  Maka  orang-orangpun 
menyetujui  apa  yang  dikatakan  oleh  Umar).233 

A1  Hafidh  berkata  dalam  A1  Fath  (13/210):  (A1  Humaidiy  berkata:  A1  Bukhari 
meringkasnya,  terus  ia  menuturkan  bagian  darinya  yaitu  ucapan  mereka  (mengikuti  ekor- 
ekor  unta  sampai  Allah  memperlihatkan  kepada  khalifah  Rasulullah  dan  Muhajirin  urusan 
yang  mana  mereka  mengudzur  kalian  dengannya),  dan  A1  Barqaniy  mengeluarkannya 
dengan  secara  keseluruhan  dengan  isnad  yang  dipakai  A1  Bukhari  untuk  meriwayatkan 
potongan  atsar  tadi,  kemudian  A1  Hafidh  berkata:  (Dan  ucapannya:  "sedangkan  orang- 
orang  yang  terbunuh  di  antara  kalian  adalah  di  neraka"  yaitu  tidak  ada  diyat  bagi  mereka 
di  dunia  karena  mereka  mati  di  atas  kemusyrikan  mereka,  di  mana  mereka  dibunuh  dengan 
hak  sehingga  tidak  ada  diyat  bagi  mereka,  dan  ucapannya  (serta  kalian  dibiarkan  sebagai 


233  Diriwayatkan  oleh  AI  Barqaniy  dan  diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari  secara  ikhtishar  (7221) 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  139 


kaum  yang  mengikuti  ekor-ekor  unta)  yaitu  dalam  mengurusi  unta-unta,  karena  mereka  itu 
bila  telah  dilucuti  dari  mereka  alat  peperangan  maka  mereka  kembali  menjadi  orang-orang 
badui  di  pedalaman,  yang  tidak  ada  penghidupan  bagi  mereka  kecuali  apa  yang  kembali 
kepada  mereka  berupa  manfaat-manfaat  unta  mereka.  Ibnu  Baththal  berkata:  Mereka  itu 
dahulu  murtad  kemudian  taubat,  terus  mengirim  utusan  mereka  kepada  Abu  Bakar  seraya 
meminta  kepadanya  pemberian  maaf,  maka  Abu  Bakar  ingin  tidak  memutuskan  di  antara 
mereka  kecuali  setelah  musyawarah  dalam  urusan  mereka  itu,  maka  beliau  berkata: 
"Kembalilah  kalian  dan  ikutilah  ekor-ekor  unta  di  padang  pasir".  Selesai.  Dan  yang  nampak 
bahwa  yang  dimaksud  dengan  akhir  waktu  yang  mana  beliau  memberikan  mereka 
tenggang  kepadanya  adalah  nampaknya  taubat  mereka  dan  keshalihan  mereka  dengan 
baiknya  keislaman  mereka).234  Mereka  itu  adalah  para  pengikut  Thulaihah  Ibnu  Khuwailid 
dan  begitu  juga  anshar  Musailamah,  harta  mereka  dijadikan  ghanimah,  wanita-wanita 
mereka  dijadikan  sabaya  (budak-budak)  serta  orang-orang  yang  mati  dari  mereka  itu 
dipersaksikan  pasti  masuk  neraka,  dan  atas  hal  ini  para  sahabat  radliyallahu  'anhum  telah 
berijma',  sedangkan  orang  yang  terbunuh  itu  adalah  orang  mu'ayyan  yang  mana  tidak  boleh 
dipersaksikan  bahwa  dia  itu  di  neraka  kecuali  bila  dipastikan  kekafirannya. 

3.  Kemungkinan  Adanya  Penghalang  Pengkafiran  Adalah  Tidak 
Memalingkan  Hukum  Dhahir  Dari  Mumtani'un 


Sungguh  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  telah  menganggap  A1  'Abbas  sebagai 
orang  kafir  dan  memberlakukan  kepadanya  hukum  orang-orang  kafir  dalam  pengambilan 
tebusan,  dan  beliau  tidak  menganggap  klaim  ikrah  yang  diklaimnya.  A1  Bukhari  telah 
meriwayatkan  dari  hadits  Ibnu  Syihab  dari  Anas: 


V  ):  (JIb  (  gs-IaS  lilkl  (jjV  idj-bis  b]  (jljl  bll  lybbj-jl  y  > aZII  1  Vbkj  (jl 

•( 


"Bahiva  beberapa  orang  dari  Al  Anshar  meminta  izin  kepada  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva 
sallam,  mereka  berkata:  "Izinkanlah  bagi  kami  untuk  membiarkan  bagi  Abbas  anak  saudari  kami 
tebusannya"  maka  beliau  berkata:  "Demi  Allah,  kalian  jangan  membiarkan  darinya  satu  dirham- 
pun" 

Al  Hafidh  Ibnu  Hajar  berkata:  (Ucapannya  "Bahwa  beberapa  orang  dari  Al 
Anshar"  yaitu  dari  kalangan  yang  ikut  perang  Badar  sebagaimana  yang  akan  datang  nanti, 

sedangkan  kaum  musyrikin  memaksa  Al  'Abbas  keluar  bersama  mereka  ke  Badar .  Ibnu 

Ishaq  mengeluarkan  dari  hadits  Ibnu  'Abbas  bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
berkata: 


(Jb  t  (Jda  ji  Ajb  (jj  A  yr-  ibbAj  t  dbjj  L—llUa  ^  bLm&j  jal  :  b  ) 

j  l ~'dr-  CluS  idjl  J^Ua  bll  (jj  IA.  djb  CluS  (jj  (Jb  ^ biluus  dljS 

“Hai  'Abbas  tebuslah  dirimu  dan  dua  keponakanmu  'Uqail  Ibnu  Abi  Thalib  dan  Naufal  Ibnul  Hants, 
dan  sekutumu  Utbah  Ibnu  'Amr,  karena  sesungguhnya  kamu  adalah  orang  kayo,"  Maka  Al  Abbas 
berkata:  "Sesungguhnya  saya  ini  adalah  telah  muslim,  akan  tetapi  orang-orang  telah  memaksa  saya," 


234  Fathul  Bari  12/211. 

140  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Maka  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  s allam  berkata:  "Bila  kamu  itn  memang  benar  seperti  apa 
yang  katakan  maka  sesungguhnya  Allah  akan  membalasmu,  akan  tetapi  dhahir  urusanmu  adalah 
balnua  kamu  ini  memerangi  kami.  ”235 

Dan  termasuk  hal  yang  maklum  di  kalangan  ulama  bahwa  orang  yang  keluar  dari 
kalangan  orang-orang  kafir  untuk  memerangi  kaum  muslimin  maka  dia  itu  dihukumi  kafir 
secara  dhahir  walaupun  kemungkinan  ikrah- nya  adalah  ada. 

Syaikhul  Islam  berkata: 


dut  JJ j  4  [Jlkill  .Aj  i  C  ^  4  HaJ  Vj  ~  Z  9  A  dkkl  y  J  4  dS j  j 

Lj  (jHs  i  ^1L'^  Al  ^j-ajVI  1  di_nll  IAa  tj'j  7-  Ajl  O-*3  CA~  d  1  HS  4  Aiij 


<uili  4  jliSfl  jjJLaj  Lu  4_Ac.  JjS  jlj  >«VI  j*Ua  (jl  llAj  (  (*£jLlj  (jjJXJJ  Jli  4  ojkdl  j  H 1 

La  (_sJc.  4-oliall  frlydlj  4  ja^jUj  ^ylc  (jJJuij  gXutf\  jAllaSI  ^2  Ha  (jjiSlLall  <jl  La£  4  AHj  ^Jc.  Aasju 

l_dj  LiAc-  ^jLSs  sAy^LAa  kaV'  I  (JH  Li^jHa  4 '  4  Hi  kl  (JlAi  ^LutAI  /jl  djd  l-l^Aj  J*d  Ah  2j_^-a  ^Ac.  V  4_JjAs]I  ^-3 


(  ”  Hi  Jla 


(Dan  bisa  jadi  mereka  memerangi  sedangkan  di  tengah  mereka  ada  orang  mukmin  yang 
menyembunyikan  imannya  yang  ikut  menyaksikan  perang  bersama  mereka  serta  dia  tidak 
bisa  berhijrah,  sedangkan  dia  itu  dipaksa  untuk  berperang,  dan  di  hari  kiamat  dibangkitkan 
di  atas  niatnya,  sebagaimana  dalam  hadits  shahih  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
bahwa  beliau  berkata:  "Suatu  pasukan  menginvasi  rumah  ini  (Ka'bah),  dan  saat  mereka  berada  di 
Baida  (tanah  datar)  dari  bumi  ini  tiba-tiba  mereka  dibenamkan ,"  maka  dikatakan:  “Wahai  Rasulullah 
padahal  di  tengah  mereka  ada  orang  yang  dipaksa?''  Maka  beliau  berkata:  "Mereka  dibangkitkan  di 
atas  niat  mereka."  Ini  adalah  pada  dhahir  urusan,  dan  walaupun  dia  itu  terbunuh  dan 
dihukumi  dengan  hukum-hukum  yang  diberlakukan  kepada  orang-orang  kafir,  maka  Allah 
membangkitkannya  di  atas  niatnya,  sebagaimana  sesungguhnya  orang-orang  munafiq  di 
antara  kita  adalah  dihukumi  secara  dhahir  dengan  hukum  sebagai  orang  muslim  dan 
mereka  dibangkitkan  di  atas  niat  mereka,  dan  balasan  di  hari  kiamat  itu  adalah  terhadap 
apa  yang  ada  di  dalam  hati  tidak  atas  sekedar  hal-hal  dhahir,  oleh  sebab  itu  diriwayatkan 
bahwa  A1  'Abbas  berkata  kepada:  "Wahai  Rasulullah  sunggidi  saya  ini  dipaksa"  maka  beliau 
berkata:  " Adapun  dhahir  kamu  maka  ia  itu  memerangi  kami,  dan  adapun  rahasia  kamu  maka 
diserahkan  kepada  Allah.  ")236 


Catatan: 


Rasulullah  shallallahu  ’ alaihi  zva  sallam  berkata: 


u.:*  A^j^yLdlj  Hi 


Ajixl  Aiixa  Ij  ^  jl  Cli.1^1  j 


"Barangsiapa  mengadakan  suatu  kejahataiz  atau  melindungi  orang  yang  berbuat  jahat,  maka  atasnya 
laknat  Allah,  para  malaikat  dan  manusia  seluruhnya."237 

Ibnul  Qayyim  rahimahullah  berkata: 


4»jA]Ij  lAIA  Cll.1^1  J .  La  42jI.1^Ij  4_Ac-  Hi  Hi  AHjj  Hi  4_jtj£  dfhxj  4H^aJI  y. laC. I  ) 

(  Alic.  Hi  ^gAj^a  Hi  AHuj  Hi  4_jtj£  LcO  ohlx-aj  Ajc- 


235  Fathul  Bari  (7/322),  dan  hadits  itu  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dalam  Al  Musnad  (1/353). 

236  Al  Fatawa  19/224.  225. 

237  Diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  (4530)  dan  An  Nasai  dengan  sanad  yang  hasan. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  141 


(Di  antara  kejahatan  terbesar  adalah  pengguguran  Kitabullah  dan  Sunnah  Rasulullah 
shallallahu  'alaihi  iva  sallarn  dan  mengada-ada  apa  yang  menyelisihi  keduanya,  membantu 
orang  yang  mengada-adakan  hal  itu,  membela-belanya  serta  memusuhi  orang  yang 
mengajak  kepada  Kitabullah  dan  Sunnah  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam ).238 

Sedangkan  orang  yang  mengamati  keadaan  para  pemimpin  kemurtaddan  dan 
kesesatan  pada  zaman  ini,  maka  dia  mendapatkan  mereka  itu  tersifati  dengan  sifat-sifat  itu 
bahkan  lebih  dari  itu,  maka  ketahuilah  -semoga  Allah  merahmatimu-  bahwa  pengkafiran 
mereka  itu  dan  pengkafiran  anshar  dan  para  pengikut  mereka  adalah  tidak  tergantung 
kepada  keterpenuhan  syarat-syarat  dan  ketidakadaan  mawani'  karena  tajamnya  kekuatan 
mereka  dan  (dasyatnya)  penolakan  mereka. 

***** 


238  I’lamul  Muwaqqi’in  3/405. 

142  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Syubhat-Syubhat  Seputar  Pengudzuran 
Dengan  Sebab  Kejahilan  Dan  Takwil 


(1)  Syubhat  Bahwa  Kesesatan  Itu  Tidak  Terjadi  Kecuali 
Setelah  Ada  Penjelasan 

(2)  Kisah  A1  Hawariyyin 

(3)  Hadits  Tentang  Qudrah 

(4)  Hadits  Dzatu  Anwath 

(5)  Hadits  Sujud  Mu'adz 

(6)  Hadits  Aisyah  Perihal  Sifat  Ilmu 

(7)  Hadits  Hudzaifah  Perihal  Kejahilan  Terhadap  Faraidl 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  143 


SYUBHAT-SYUBHAT  SEPUTAR  PENGUDZURAN 
DENG  AN  SEBAB  KEJAHILAN  DAN  TAKWIL 


Pengembalian  Yang  Mutasyabih  Kepada  Yang  Muhkam 


Allah  Siibhanahn  Wa  Ta'ala  berfirman: 

f'  »  '  *  f,  's'Yi  A  tfJ'  '  '>Y\  '  f  -  f 

I j  jls  JJ I  La  Li  1  "  g  J>-  lj  k_-LX>J  '  ^  I  C*!j  I  i  4jw<  i_^OsJ  I  dAJlC-  (Jjj  I  (_£  -AJ I  jJfc 

ijLala  iJjJjjL;  jhj  ^1  S/I  l^*J  ^aIjjLj  alixjTj  AjLLflJI  elixjl  4jw«  aUiJlo  La  (J jJlJLS 

^3  S-A-/  I jJj  I  "S/  J  ^  jj  La 3  LLjj  ^a  ^4j 


"Dia-lah  yang  menurunkan  Al  Kitab  (Al  Quran)  kepada  kamu.  Di  antara  (isi)  nya  ada  ayat-ayat 
yang  muhkamaat,  Itulah  pokok-pokok  isi  Al  Qur'an  dan  yang  lain  (ayat-ayat)  mutasyaabihaat. 
Adapun  orang-orang  yang  dalam  hatinya  condong  kepada  kesesatan,  maka  mereka  mengikuti 
sebahagian  ayat-ayat  yang  mutasyaabihaat  daripadanya  untuk  menimbulkan  fitnah  untuk  mencari- 
cari  ta’wilnya,  padahal  tidak  ada  yang  mengetahui  ta'wilnya  melainkan  Allah.  Dan  orang-orang 
yang  mendalam  ilmunya  berkata:  "Kami  beriman  kepada  ayat-ayat  yang  mutasyaabihaat,  semuanya 
itu  dari  sisi  Tuhan  kami."  Dan  tidak  dapat  mengambil  pelajaran  (daripadanya)  melainkan  orang- 
orang  yang  berakal. "  (Ali  Imran:  7) 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata  di  dalam  penafsiaran  ayat  ini: 


cAjI  4_ixsj  .i^l  Ig-is  V  a ^  -  >*3  diliij  ^1  c_iIjS]I  ^jA  dil ^  a  diLI  <j]  ^Jlxj  Ail  ) 

oAjC-  A^jLLaLa  4  .'V a  .  N  4_La  l  >>311  ^J|  4  n  .'M  La  t  ^  ■  >«»  J  jl  ^Jc.  Ah/dl  ^3  flljjAl  l^_i9 

(  y  ^ »  il  y  .  Sr.  (_£JjaI  Ais 


(Allah  ta'ala  mengabarkan  bahwa  di  dalam  Al  Qur'an  itu  ada  ayat-ayat  muhkamat  yang 
mana  ia  adalah  Ummul  Kitab  (pokok-pokok  isi  Al  Qur'an)  yaitu  ayat-ayat  yang  jelas  lagi 
terang  dilalah-nya  lagi  tidak  ada  kesamaran  di  dalamnya  terhadap  siapapun,  dan  di 
antaranya  ada  ayat-ayat  lain  yang  di  dalamnya  terdapat  kesamaran  dalam  dilalah-nya 
terhadap  banyak  manusia  atau  terhadap  sebagian  mereka.  Barangsiapa  mengembalikan  apa 
yang  tersamar  kepada  yang  jelas  darinya  serta  dia  menjadikan  yang  muhkam  sebagai 
pemutus  terhadap  yang  mutasyabih  menurutnya,  maka  dia  itu  telah  mendapatkan  petunjuk, 
dan  barangsiapa  yang  membalikannya  maka  dia  pasti  terpuruk).239 

Dan  sungguh  Aisyah  radliyallahu  'anha  telah  meriwayatkan  bahwa  Nabi  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam  berkata: 


(  441 1  (jjLl!  tilAjli  4_Lg  AjLAuj  La  Q o^LlI  ^Liilj  ILL..) 


239  Tafsir  Ibni  Katsir  1/344. 

144  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


"....Bila  kalian  melihat  orang-orang  yang  mengikuti  hal  yang  mutasyabih  darinya,  maka  mereka  itn 
adalah  orang-orang  yang  telah  disebutkan  Allah  maka  zvaspadalah  terhadap  mereka.''240 

Dan  sungguh  indah  apa  yang  dikatakan  oleh  Abu  Qilabah: 

(  La  y ‘d)  ji  t  ■  >»  u  y  y  4  y^  ^b^yi  dd  ydiyj  y  ) 

"Jangan  kalian  berduduk-duduk  dengan  ahli  aluva  (bid'ah)  dan  janganlah  kalian  mengajak  mereka 
berbicara,  karena  sesunggulmya  saya  tidak  merasa  aman  mereka  itu  menceburkan  kalian  ke  dalam 
kesesatan  mereka,  atau  mereka  mengkaburkan  atas  kalian  apa  yang  telah  kalian  ketahui."141 

1.  Syubhat  Bahwa  Kesesatan  Itu  Tidak  Terjadi  Kecuali  Setelah  Ada 
Penjelasan 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


yy.  dd  dll  (ji  (jjdj  \ta  jj  tys  j.y  dll  yis  ly 


"Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  menyesatkan  suatu  kaum,  sesudah  Allah  memberi  petunjuk  kepada 
mereka  sehingga  dijelaskan-Nya  kepada  mereka  apa  yang  harus  mereka  janhi.  Sesunggulmya  Allah 
Maha  mengetahui  segala  sesuatu."  (At  Taubah:  115) 

Mereka  berkata:  Ini  menunjukan  bahwa  dlalal  (kesesatan)  itu  tidak  terjadi  kecuali  setelah 
ada  bayan  (penjelasan). 

(Kami  katakan):  Pembicaraan  tentang  hal  ini  adalah  dari  beberapa  sisi: 


A.  Kesesatan  Yang  Berkonsekuensi  Adzab 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berkata: 


I j>*. Jl  J-X-P  4JJ I  Ijj  ^-=a  3  li  C^lS ^P  y>  y<a3l  ^Lyo3  I jjCUj  (jl  4=lJlP 

*  <d 

jifij)  jdUi-I!  ^415  ^  ojj  ’^A=!JvU  CS  \j 


"Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezki  hasil  perniagaan)  dari  Tuhanmu.  Maka 
apabila  kamu  telah  bertolak  dari  'Arafat,  berdzikirlah  kepada  Allah  di  Masy'arilharam.  Dan 
berdzikirlah  (dengan  menyebut)  Allah  sebagaimana  yang  ditunjukkan-Nya  kepadamu;  dan 
sesunggulmya  kamu  sebelum  itu  benar-benar  termasuk  orang-orang  yang  sesat."  (Al  Baqarah:  198) 

Dan  berfirman: 


Jli  ^  Ijjtf  oI3  ddxJ-lj  yg-«~W)  fv~?  yi  i jz~x-i  <_£  jji  jjs 


"Dia-lah  yang  mengutus  kepada  kaum  yang  buta  humf  seorang  Rasul  di  antara  mereka,  yang 
membacakan  ayat-ayat-Nya  kepada  mereka,  mensucikan  mereka  dan  mengajarkan  mereka  kitab  dan 


240  Al  Bukhari  4547. 

241  Siyar  A’lam  An  Nubala  milik  Adz  Dzahabiy  4/472. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  145 


Hikmah  (As  Sunnah).  Dan  sesungguhnya  mereka  sebelumnya  benar-benar  dalam  kesesatan  yang 
nyata ,"  (Al  Jumu'ah:  2) 

Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata: 

(  jaJI  (jc-  J3  4jj*j  IjjlS  (jlj  ) 


(Yaitu  sesungguhnya  mereka  itu  sebelum  pengutusan  Rasul  di  tengah  mereka  adalah 
berada  dalam  kemusyrikan  dan  kelenyapan  dari  kebenaran).242 


Jadi  manusia  sebelum  sampainya  risalah  (kerasulan)  kepada  mereka  adalah  orang- 
orang  yang  sesat,  dan  penjelasan  hal  ini  adalah  sangat  jelas  di  dalam  Al  Kitab  dan 
Assunnah,  akan  tetapi  mereka  itu  tidak  diadzab  atas  kesesatan  itu  kecuali  setelah  tegaknya 
hujjah  risaliyyah.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


I  jij*. j  I  jA J  f  LjlO  (_£  JL^J J  t  LiUJ 


i  2,  K 

a 


"Kami  tidak  mengutus  seorang  rasulpun,  melainkan  dengan  bahasa  kaumnya,  snpaya  ia  dapat 
memberi  penjelasan  dengan  terang  kepada  mereka.  Maka  Allah  menyesatkan  siapa  yang  Dia 
kehendaki,  dan  memberi  petunjuk  kepada  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Dia-lah  Tnhan  yang  Maha 
Kitasa  lagi  Maha  Bijaksana."  (Ibrahim:  4) 

Kesesatan  inilah  yang  mengharuskan  adanya  adzab  kerena  hujjah  sudah  tegak, 
walaupun  sesungguhnya  orang-orang  itu  sebelum  tegak  hujjah  tersebut  adalah  orang-orang 
yang  sesat,  bukan  bahwa  mereka  itu  dinamakan  sebagai  orang-orang  yang  sesat  setelah 
adanya  risalah. 

Begitu  juga  kesesatan  yang  disebutkan  di  dalam  ayat  itu  (maksudnya  ayat  115  At 
Taubah,  pent)  adalah  kesesatan  yang  mengharuskan  adanya  adzab,  oleh  sebab  itu  firman- 
Nya  "  "  ditafsirkan  dengan  "  "  (mengadzab).  Adi  Dlahhak  berkata  dalam  tafsir 

ayat  ini: 

(  doj  di  ^  Lgj  ) 

(Dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan  mengadzab  suatu  kaum  sehingga  dijelaskan-Nya  kepada 
mereka  apa  yang  (harus)  mereka  lakukan  dan  apa  yang  (harus)  mereka  tinggalkan).243 


B.  Kejahilan  Adalah  Sebab  Kesesatan: 

Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


1  jj \J=  l -4  J  I  jhyS 


242  Fathul  Qadir  dalam  satu  jilid  hal  1778. 

243  Tafsir  Al  Baghawiy  dalam  satu  jilid  hal  586. 

146  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


"Sesungguhnya  rugilah  orang  yang  membunuh  anak-anak  mereka,  karma  kebodohan  lagi  tidak 
mengetahui  dan  mereka  mengharamkan  apa  yang  Allah  telah  rezki-kan  pada  mereka  dengan  semata- 
mata  mengada-adakan  terhadap  Allah.  Sesungguhnya  mereka  telah  sesat  dan  tidaklah  mereka 
mendapat  petunjuk."  (Al  An' am:  140) 

Dan  Allah  berfirman: 


-5  S'  i  ^  ^  s  9  £ 

jjjji  U>  f  lb  I  yJs-  Jk*-i  jj  I  J I jj !  4-cQJl!  I  fj-t  aL?  ^  Ijj  I 


"(Ucapan  mereka)  menyebabkan  mereka  memikul  dosa-dosanya  dengan  sepenuh-pmuhnya  pada  hari 
kiamat,  dan  sebahagian  dosa-dosa  orang  yang  mereka  sesatkan  tanpa  dasar  ilmu.  Ingatlah,  amat 
buruklah  dosa  yang  mereka  pikul  itu."  (An  Nahl:  25) 


Asy  Syaukaniy  rahimahullah  berkata: 

^>U!  (jj  j l  .  m Al  ^ 'j  ^  4  ^Ajljijl  bLa^-il  kllLoll  &1a  Ijlla  j 

Alt*  j)l£  lol  jjSlj  4QjjlM  jjl  ^jjjaLujI  4jjfL  ob^1  b° L •*"*.:  ^  ajbIxII  ^A 

(j-oj^>  j-yi  A  (Jj3j  4  y  (jjllaLk  (jbilAj  uj  bA3  b*^  lb  ^  (jjSd  (jjC^9  ji  4  lAilll  iDlt4  4 

b'1  A?  tj-4  (Jldl  ^Ic-  1 . u  ^  (  ^Ic.  jjju  j  ^  jjLjaJ  (jjdl  Qjjl  j  (j_jL<i^Jj  (_^l  y  ^  (jjjll  jlj}l 

(_£ I  (Jjddl  (j-4  4jl  (JjSj  4  jalijyi  (j-4  ^ajL  laj  jjjSjlc.  Vj  4  4_l]l  loj  jj^dlc.  JJC  j^Ljaj  (_^l 

(y  ijjis  He.  4  ^vjqii  (jiiijj  yi^b  (jLAj]j^>  i4_jyi  ?  a  (Jxgj  4  <j  ^ic.  y  jpi 


(Yaitu  mereka  mengatakan  ungkapan  ini  supaya  mereka  memikul  dosa-dosanya  dengan 
sepenuh-penuhnya,  yang  tidak  diampuni  sedikitpun  darinya  karena  mereka  tidak  masuk 
Islam  yang  merupakan  sebab  penghapusan  dosa.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  laam  itu 
adalah  laam  yang  bermakna  akibat,  karena  sesungguhnya  mereka  itu  tidak  mansifati  Al 
Qur'an  sebagai  dongeng-dongeng  orang  terdahulu  dalam  rangka  mereka  memikul  dosa- 
dosa  itu,  akan  tetapi  tatkala  akibat  akhir  mereka  itu  adalah  hal  itu  maka  alangkah  baiknya 
diberikan  ta'lil  (alasan  hukum)  dengannya,  seperti  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala :  "Maka 
dipungutlah  ia  oleh  keluarga  Fir' aim  yang  akibatnya  dia  menjadi  musuh  dan  kesedihan  bagi  mereka. 
Sesungguhnya  Fir’ aim  dan  Hainan  beserta  tentaranya  adalah  orang-orang  yang  bersalah."  (Al 
Qashash:  8)  dan  ada  yang  mengatakan  bahwa  ia  adalah  laamul  amri  (laam  perintah).  "dan 
sebahagian  dosa-dosa  orang  yang  mereka  sesatkan"  yaitu  mereka  memikul  sebagian  dosa  orang- 
orang  yang  mereka  sesatkan,  sedangkan  posisi  "tanpa  dasar  ilmu"  adalah  posisi  nashab 
sebagai  haal  dari  fail  "  "  yaitu  mereka  menyesatkan  manusia  seraya  mereka  itu  jahil 

lagi  tidak  mengetahui  apa  yang  mereka  ajak  manusia  kepadanya,  dan  tidak  mengetahui 
dosa  yang  ditimbulkannya,  dan  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  ia  itu  adalah  haal  dari 
maf  ul  yaitu  mereka  menyesatkan  orang  yang  tidak  memiliki  ilmu.  Dan  ayat  ini  serupa 
dengan  ayat:  "Dan  sesungguhnya  mereka  akan  memikul  beban  (dosa)  mereka,  dan  beban-beban 
(dosa  yang  lain)  di  samping  beban-beban  mereka  sendiri,  dan  sesungguhnya  mereka  akan  ditanya 
pada  hari  kiamat  tentang  apa  yang  selalu  mereka  ada-adakan."  (Al  'Ankabut:  13)).2U 

Dan  telah  ada  di  dalam  Ash  Shahihain  dari  hadits  Abdullah  Ibnu  'Amr  radliyallahu 
'anhuma  bahwa  Nabi  shallallahu  ' alaihi  wa  sallam  berkata: 


244  Fathul  Qadir  dalam  satu  jilid  hal  963. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  147 


VL^a.  A'*'  Ldlx.  ^-1  IbI  ^.LaLlSI  <  ^/q;  l— <ulj  tLc.)j2jl  <Lcjjjl  Id  ^Axll  ^ '^'  11  V  j&l  /jj  ) 

I  i  ^  i  ^  ’i  f~ .  “•  j^l  a  -» n  i  nA 


" Sesungguhnya  Allah  tidak  mencabut  ilmu  bila  Dia  mencabutnya  secara  sekaligus,  akan  tetapi  Dia 
hanyalah  mencabutnya  dengan  kematian  para  ulama,  sehingga  bila  Dia  tidak  menyisakan  seorang 
alim-pun,  maka  manusia  mengangkat  para  pemimpin  yang  jahil,  terns  mereka  bertanya  kepada 
mereka  kemudian  mereka  memberikan  fatwa  kepada  mereka  tanpa  dasar  ilmu  sehingga  mereka  sesat 
lagi  menyesatkan ." 


Maka  jelaslah  bahwa  kejahilan  itu  adalah  sebab  bagi  kesesatan  mereka. 

A1  Bukhari  telah  membuat  bab  dalam  Kitab  Al  ‘Itisham  Bil  Kitab  Was  Sunnah  dari  kitab 

Shahih-nya: 

4_LgIS  jj \\  |l>  Jjil  (Jjiil  ^  1 H xi  4_Lo i  Ic.^  ^ajj  L_l\j 

4.  LJJjj)  b»  fllu  VI  jdc.  jyp 


(Bab  dosa  orang  yang  mengajak  kepada  kesesatan  atau  memberikan  contoh  yang  buruk, 
berdasarkan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala :"  "(Ucapan  mereka)  menyebabkan  mereka 
memikul  dosa-dosanya  dengan  sepenuh-penuhnya  pada  hari  kiamat,  dan  sebahagian  dosa-dosa  orang 
yang  mereka  sesatkan  tanpa  dasar  ilmu.  Ingatlah,  amat  buruklah  dosa  yang  mereka  pikul  itu.''245 

Muslim,  Abu  Dawud  dan  At  Tirmidziy  telah  meriwayatkan  dari  hadits  Abu 
Hurairah,  berkata:  Rasulullah  shallallahu  ’alaihi  wa  sallarn  berkata: 


A  Ac.  <lV_^a  ^g-ll  LcO  llljJu  r_yi  tdb  V  AjlSj  ^^,1  (Jlla  ^J^VI  (j-«  <1  (_jl£  ^gll  lc-B  ^ja  ) 

(  lll2u  .aljl  iBilj  V  <JtJJ  ^JA  ^aljl  j^VI 


"Barangsiapa  mengajak  kepada  petunjuk,  maka  dia  mendapatkan  dari  pahala  seperti  pahala  orang- 
orang  yang  mengikutinya  seraya  hal  itu  tidak  mengurangi  sedikitpun  dari  pahala-pahala  mereka. 
Dan  barangsiapa  mengajak  kepada  kesesatan,  maka  dia  mendapatkan  dari  dosa  seperti  dosa  orang- 
orang  yang  mengikutinya  seraya  hal  itu  tidak  mengurangi  sedikitpun  dari  dosa-dosa  mereka.''246 

Al  Baghawi  berkata  dalam  menjelaskan  firman-Nya  ta'ala:  "  ^  (tanpa 

hujjah  sehingga  mereka  menghalang-halangi  mereka  dari  keimanan  "  ujjja.  ^  eU*  VI  "  (yaitu) 
apa  yang  mereka  pikul).  Kemudian  menuturkan  hadits  Abu  Hurairah  dengan  sanadnya.247 


C.  Penempatan  Ay  at  Ini  (At  Taubah:  115) 


Asy  Syaukaniy  berkata: 

tdJj  l— m 2d  jla'l  j..il  jjlS  L_fll_a.  j.mV  I  (_jx-  ^  ^  'ill  A  *  llidl  <jVI  dlllyLal  ) 

Vj  4  L iall  £BjJ  V  A  j\ ^ .  ..  au|  ^1  V  ^aIba  jj  Bxj  UijB  _] ^ )  <111  [aj  p  ‘.A\\^u  (JylB  4  ^jlBixxyVI 

Qcdr~  Vb  (211b  ^1  (jXLJ  (jl  BxJ  dlLa^a-oll  i^A  ^glc.  ^1  I-0  ^aLiallj  ^aIbA  ^jl  Bxj  VV-fc- a  a^-LQJOJJ 


245  An  Nahl:  25. 

246  Muslim  2674. 

247  Tafsir  Al  Baghawi  dala  satu  jilid  hal  707. 


148 


www.millahibrahim.wordpress.com 


(JfLj  Alii  (jl  CliLoj^i  jJj-d  ajlajl  i  t  *7*- 1  di  (^±^.  <^  Qjiijj  di  ?A  ^  I  ^g. ]x  aj  (.  Aj  (jj.lkljj  dlj 

(  Igjjla.  ^i]l  C-Llb^l  jjLuj  ^yij  4  (O^.J  a*^hd  bl^l  {‘.'A  fiA* 


(Tatkala  turun  ayat  yang  lalu  tentang  larangan  dari  memintakan  ampunan  bagi  orang-orang 
musyrik,  maka  sejumlah  orang  yang  pernah  memintakan  ampunan  bagi  mereka  merasa 
takut  terhadap  siksa  dari  Allah  dengan  sebab  permintaan  ampunan  itu,  maka  Allah 
Subhanahu  menurunkan:  "Dan  Allah  se kali -kali  tidak  akan  menyesatkan  suatu  kaum,  sesudah 
Allah  memberi  petunjuk  kepada  mereka"  yaitu  bahwa  Allah  Subhanahu  tidak  menimpakan 
kesesatan  kepada  suatu  kaum  dan  tidak  menamakan  mereka  sebagai  orang-orang  sesat 
setelah  Dia  memberikan  hidayah  mereka  kepada  keislaman  dan  pelaksanaan  syari'at- 
syari'atnya  selagi  mereka  tidak  melakukan  sesuatu  dari  hal-hal  yang  diharamkan  setelah 
hal  itu  nyata  jelas  di  hadapan  mereka,  sehingga  tidak  ada  dosa  atas  mereka  dan  mereka 
tidak  dikenakan  sangsi  hukuman  dengan  sebabnya.  Sedangkan  makna  "'CxAk  A  ^  'dA  " 
yaitu  sehingga  dijelaskan  kepada  mereka  apa  yang  wajib  mereka  jauhi  berupa  hal-hal  yang 
diharamkan  oleh  syari'at  ini.  " Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  segala  sesuatu"  dari  apa- 
apa  yang  dihalalkan  bagi  hamba-hamba-Nya  dan  yang  diharamkan  atas  mereka,  dan  dari 
hal-hal  lainnya  yang  telah  Dia  ciptakan).248 

Karena  sesungguhnya  orang  yang  telah  masuk  Islam  seraya  merealisasikan  tauhid 
yang  merupakan  intinya  adalah  tidak  dinamakan  orang  sesat  dengan  sebab  apa  yang  tidak 
dia  ketahui  dari  syari'at  ini  dan  dia  tidak  dikenakan  sangsi  hukum  dengan  sebab  hal  itu  di 
dunia  maupun  di  akhirat,  karena  dia  telah  masuk  Islam  dengan  tauhid,  tidak  dengan 
selainya  dari  faraidl  itu.  Bila  orang  itu  jahil  terhadap  tauhid  lagi  mengklaim  muslim  maka 
sekedar  klaim  Islam  itu  tidaklah  bermanfaat  baginya. 

Ibnu  Katsir  rahimahullah  berkata  dalam  tafsir  ayat  115  surat  At  Taubah  ini: 


a  bjlj  ^  bi£  Cibola  13  IjjjSj  ^1^.  Aldojll  V]  bij3  ‘  V  A  j\ All  j 

^jl£  t-oj  :  cJjd  :  cJb  . T  IjllS  llu  b—ilixll  Aic-fba  ^pi^ta  ^Ic.  ‘ 4 ^ 

aSl II  a. ~ ll j  ^ ^  4  AljAbjjj  A-j  (jLoAU  ^aSiaajj  A-all^JI  ^Sajj  ij  Aaj  _'d  ^3  A.'. d-  /g  1 

A  .I  'r-  ^  4  Ale-  La  Aj^j  lj.~l3t.Ti  V  4  Ajc-  idli  Aj&I_)£  (JAJJ  (jl  Jd  bid  4  IjSjija  Ajc. 

L*u3  Legate  jl  l  *  i  la  -ft  (jjlS  ^jjx3  dj  ^)^ijj  jjbi  Lolj  jjXiUll  ^3  (jljjSj  Lojj  4  ^  TT  Ac  Ua]l  ^jla  4  dA  oldlj 

•(  “be  jl  jd 


(Sesungguhnya  Allah  subhanahu  tidaklah  menyesatkan  suatu  kaum  kecuali  setelah 
penyampaian  risalah  kepada  mereka  agar  mereka  itu  telah  tegak  hujjah  atas  diri  mereka, 
sebagaimana  firman  Allah  ta'ala:  "Dan  adapun  kaum  Tsamud,  maka  mereka  telah  Kami  beri 
petunjuk  tetapi  mereka  lebih  menyukai  buta  (kesesatan)  daripada  petunjuk,  maka  mereka  disambar 
petir  azab  yang  menghinakan  disebabkan  apa  yang  telah  mereka  kerjakan."  (Fushshilat:  17).  Ibnu 
Jarir  berkata:  Allah  ta'ala  berfirman:  Dan  Allah  tidak  mungkin  memvonis  sesat  kalian 
dalam  permintaan  ampun  kalian  bagi  mayit-mayit  kalian  yang  musyrik  setelah  Dia 
mengkaruniakan  hidayah  kepada  kalian  dan  setelah  memberikan  taufiq  kepada  kalian 


248  Fathul  Qadir  dala  satu  jilid  hal  740,  741. 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  149 


terhadap  keimanan  kepada-Nya  dan  Rasul-Nya,  sampai  Dia  menyampaikan  kepada  kalian 
larangan  darinya  terus  kalian  meninggalkan.  Adapun  sebelum  Dia  menjelaskan  kepada 
kalian  ketidaksukaan  terhadap  hal  itu  dengan  larangan  kemudian  kalian  tidak  melampaui 
larangan-Nya  kepada  apa  yang  Dia  larang  darinya,  maka  sesungguhnya  Dia  tidak 
memvonis  kalian  sebagai  orang  sesat,  karena  ketaatan  dan  maksiat  itu  hanyalah  pada  hal 
yang  diperintahkan  dan  hal  yang  dilarang.  Adapun  orang  yang  tidak  diperintah  dan  tidak 
dilarang,  maka  dia  itu  tidaklah  menjadi  orang  yang  taat  atau  maksiat  di  dalam  apa  yang 
tidak  diperintahkan  kepadanya  atau  tidak  dilarang  darinya).249 

Jadi  posisi  penempatan  ayat  ini  adalah  berkaitan  dengan  perintah  dan  larangan 
yang  diarahkan  kepada  orang  yang  telah  merealisasikan  tauhid,  di  mana  Allah  tidak  akan 
memberikan  sangsi  dengan  sebab  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  (dengan  sebab) 
meninggalkan  perbuatan  yang  diperintahkan  kecuali  setelah  ada  bayan  (penjelasan)  dan 
penegakkan  hujjah. 

Kemudian  sesungguhnya  kejahilan  itu  bukanlah  penghalang  dari  (sematan) 
kesesatan  dan  adzab,  bahkan  justeru  ia  adalah  penyebab  bagi  keduanya,  terutama  bila 
pelakunya  itu  adalah  tidak  lemah  (memiliki  kesempatan). 

Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


Ijkia!  Ijl  Ujj  (ji  fdb  ^  ylS  c-A-w  yc.  (Jya  yilal  lA 1  Jailj  ) 

_]  o-ij  yljiA  yAs  ^  <1j5j  "j  y«  yji*  dy  *  Ay  bjLjall  Us.ljjSj  duisly 

(4  tAA  % 


(Kata  dlalal  (kesesatan)  itu  bila  dilontarkan  secara  muthlaq,  maka  ia  itu  mencakup  orang 
yang  tersesat  dari  petunjuk  baik  secara  sengaja  atau  karena  kejahilan,  dan  ia  itu  mesti 
diadzab,  seperti  firman-Nya:  " Dan  mereka  berkata-:  "Ya  Tuhan  kami,  sesungguhnya  kami  telah 
mentaati  pemimpin-pemimpin  dan  pembesar-pembesar  kami,  lain  mereka  menyesatkan  kami  dari 
jalan  (yang  benar).  Ya  Tuhan  kami,  timpakanlah  kepada  mereka  azab  dua  kali  lipat  dan  kutuklah 
mereka  dengan  kutukan  yang  besar"  (A1  Ahzab:  67-68)  dan  firman-Nya  ta'ala:  "lain  barangsiapa 
yang  mengikut  petunjuk-Ku,  maka  ia  tidak  akan  sesat  dan  tidak  akan  celaka."  (Thaha:  123)).250 


2.  Kisah  A1  Hawariyyin 


Allah  ta'ala  berfirman: 

|  4)3 1  !  ^  cJ  ^  I  o  j u  Ia-J-p  (2)  I  jb-i j*  (y,  l  ^  j  I  I  13 


"  (Ingatlah) ,  ketika  pengikut-pengikut  Isa  berkata:  "Hai  Isa  putera  Maryam,  sanggupkah  Tuhanmu 
menurunkan  hidangan  dari  langit  kepada  kami?".  Isa  menjawab:  "Bertakivalah  kepada  Allah  jika 
kamn  betul-betul  orang  yang  beriman."  (Al  Maidah:  112) 


249  Mukhtashar  Tafsir  Ibnu  Katsir  2/166. 

250  Al  Fatawa  7/166. 

150  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


A1  Baghawi  rahimahullah  berkata:  (A1  Kisaa-iy  membaca  "  Ja  "  dengan  taa  dan 
membaca  "  "  dengan  me-nashab-kan  baa,  ia  adalah  qira-at  Ali,  'Aisyah,  Ibnu  'Abbas  dan 

Mujahid,  yaitu  apakah  engkau  bisa  memohon  dan  meminta  kepada  Rabb-mu.  Dan  yang 
lain  membaca  "  "  dengan  yaa  dan  "  "  dengan  me-rafa'-kan  baa,  dan  A1 

Hawariyyun  itu  tidak  mengatakannya  dalam  keadaan  ragu  terhadap  qudrah  Allah  'azza  wa 
jalla  akan  tetapi  maknanya:  Apakah  Rabb-mu  menurunkannya  ataukah  tidak,  sebagaimana 
ucapan  seseorang  kepada  temannya:  "Apakah  engkau  bisa  bangkit  bersama  saya" 
sedangkan  dia  mengetahui  bahwa  temannya  itu  bisa,  akan  tetapi  dia  memaksudkan  apakah 
temannya  itu  melakukan  hal  itu  ataukah  tidak,  dan  ada  yang  mengatakan  bahwa  "  gjhV»»>3  " 
bermakna  "  "  (mentaati)  di  mana  dikatakan  "  ^Ual  "  dan  "  "  dengan  satu  makna, 

seperti  ucapannya  "  tjlJ  "  dan  "c-iUU",  maknanya  "apakah  Rabbmu  mentaatimu  dengan 
mengijabah  permintaanmu?"  Dan  ada  dalam  suatu  atsar:  "  all  4c. ILf  dil  "  (Barangsiapa 

taat  kepada  Allah,  maka  Allah  mentaatinya).  Dan  sebagian  mereka  menjalankannya  sesuai 
dhahirnya,  di  mana  mereka  berkata:  Orang-orang  itu  telah  keliru  dan  mereka  mengatakan 
ucapan  itu  sebelum  terpancangnya  ma'rifah  dan  mereka  itu  adalah  manusia  (biasa),  maka 
Isa  ’ alaihissalam  mengatakan  kepada  mereka  saat  terjadi  kekeliruan  itu  dalam  rangka 
menganggap  besar  ucapan  mereka  tersebut  “Bertakwalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul 
orang  yang  beriman"  yaitu  janganlah  kalian  ragu  terhadap  qudrah- Nya).251 

Ooh,  sungguh  sangat  mengherankan  nukilan-nukilan  sebagian  orang  yang 
membela  pengudzuran  orang-orang  jahil,  di  mana  dia  menukil  apa  yang  dikatakan  bahwa 
mereka  itu  adalah  telah  keliru  dalam  ucapan  mereka  tersebut  dan  itu  terjadi  sebelum 
terpancangnya  ma'rifah,  dan  terus  dia  malah  meninggalkan  apa  yang  dianggap  raj  ill  (kuat) 
oleh  A1  Imam  A1  Mufassir  Muhyissunnah  ini  yaitu  bahwa  mereka  itu  tidak  ragu  terhadap 
qudrah  Allah  berdasarkan  qiraa-at  yang  pertama  dan  pernyataan-pernyataan  para  sahabat 
serta  yang  lainnya. 

A.  Kejahilan  Terhadap  Sebagian  Sifat  (Allah): 


Telah  lalu  di  hadapan  kita  madzhab  Ibnu  Jarir  Ath  Thabariy  rahimahullah  tentang 
kejahilan  terhadap  Sifat-Sifat  Allah,  di  mana  beliau  mengkafirkan  orang  yang  jahil  terhadap 
sebagian  Sifat  Allah,  beliau  rahimahullah  berkata: 


fit  <1  flit  (  d?-  a.  11  i  Q  ^JL,  l.ld  V  Ajl  IllA  Uj\j£  ^g-^a*a  LojB  Ulk  j 

(  aX L)  lllj  £y&  UlSj  i  ^  ty .  cw  ^  V  4jlj  aye.  <1  dd^J  d  fl^l-aj 


(Tidak  seorangpun  yang  telah  mencapai  batas  taklif  diudzur  dengan  sebab  kejahilan  bahwa 
Allah  jalla  dzikruh  itu  Maha  Mengetahui  yang  memiliki  ilmu,  Maha  Kuasa  yang  memiliki 
qudrah,  Yang  Maha  Berkata  yang  memiliki  perkataan  dan  Maha  Perkasa  yang  memiliki 
keperkasaan,  dan  bahwa  Dia  itu  Maha  Pencipta  dan  bahwa  tidak  ada  hal  baru  melainkan  ia 


251  Tafsir  A1  Baghawi  dalam  satu  jilid  hal  407. 


www.millahibrahim.wordpress.com  !  151 


itu  dibuat  lagi  diciptakan.  Dan  kami  katakan  (bahwa)  "orang  yang  jahil  terhadap  hal  itu 
maka  dia  itu  kafir  kepada  Allah").252 

Oleh  sebab  itu  beliau  rahimahullah  berkata  tentang  A1  Hawariyyin: 


Lille.  dyii  o'  ^43  y. b*  * ,'..1  lI*  a!  a.  11  ^jouc.  <JU  ^ ixj  <jli  d  jS  jl  IjjjI  Ldj  j 

4  ^Jc.  kjjSC.  Zli!  ^<s  clA  o'  bd  dll  dA  b^b  4  oA°3^  y d]  'A3'  d^  C-l-bdl  ^_ya  add 

d  ~-N  4  dj  dAj  d'  dl'  b^jl-S  Aj  ji£  edjdl  jj-d  aAjLo  4il I  ^-3  ^3j  4  adjl  ^  J  O  oj^xj  V  4ill  ^jlb 

add  Idk  dAj  o'  k A Jaa . 4 J  d*^  ^dlyi  dll  Aj^SC-  (_^-d  Aj  ^^C-jjl  d  (AC-  ^30^xd  ,aOd  4j|  d_A  ^jdSAA1 

(  4  *dldl 


(Dan  adapun  firman-Nya  " Isa  menjawab:  "Bertakivalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul  orang 
yang  beriman"  maka  sesungguhnya  ia  berarti  bahwa  Isa  berkata  kepada  A1  Hawariyyin  yang 
berkata  kepadanya  "s anggupkah  Tuhanmu  menurunkan  hidangan  dari  langit  kepada  kami?".  Isa 
menjawab:  "Bertakivalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul  orang  yang  beriman”  yaitu 
perhatikanlah  firman  Allah  wahai  kaum  dan  takutlah  kepada-Nya  (jangan  sampai)  turun 
hukuman  dari  Allah  kepada  kalian  akibat  ucapan  kalian  ini,  karena  sesungguhnya  Allah 
tidak  ada  sesuatupun  yang  tidak  Dia  mampui  bila  Dia  menginginkannya,  dan  sedangkan 
dalam  keraguan  kalian  terhadap  qudrah  Allah  untuk  menurunkan  hidangan  dari  langit 
adalah  terdapat  kekafiran  kepada-Nya,  maka  bertaqwalah  kalian  kepada  Allah  jangan 
sampai  turun  siksa  kepada  kalian  "jika  kamu  betul-betul  orang  yang  beriman”  berkata:  Bila 
kalian  membenarkanku  terhadap  apa  yang  aku  ancam  kalian  dengannya  berupa  siksa  Allah 
kepada  kalian  atas  ucapan  kalian  ” sanggupkah  Tuhanmu  menurunkan  hidangan  dari  langit 
kepada  kami?”).253 


B.  Ucapan  Ibnu  Hazm: 


Ibnu  Hazm  rahimahullah  telah  menjadikan  kejahilan  mereka  terhadap  qudrah  Allah 
untuk  menurunkan  hidangan  dari  langit  itu  sebagai  bagian  dari  hal-hal  yang  mana 
pelakunya  tidak  dikafirkan,  kecuali  bila  telah  diketahui  bahwa  para  nabi  telah  datang 
dengannya  terus  mereka  mendustakan  para  nabi  itu,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Ad 
Dahlawi  dan  Ibnul  Wazir  pada  kisah  orang  yang  jahil  terhadap  keluasan  qudrah  Allah  'azza 
wa  jalla  sebagaimana  ia  akan  datang  nanti. 

Ibnu  Hazm  berkata: 


add  tide-  lIAJ  O  djj  K 4 lag >  ■■  j  d*  4  ^dddl  Alic.  7  b^  4  ^gdc.  dr^J  J)C-  dll  ^dl  (jjdl 

(  l^-l  j  Aa^dl  OtJ  4d]j  bih  ljd£  djlj  ‘^-LQ  ^  y  La  Ibfej  4  ^£jdjl  dd-l  ^dj  ?  addl 


(Hawariyyun  yang  telah  dipuji  oleh  Allah  'azza  wa  jalla  itu,  telah  mengatakan  kepada  Isa 
' alaihissalam  dengan  kejahilan  mereka  " sanggupkah  Tuhanmu  menurunkan  hidangan  dari  langit 
kepada  kami?”  dan  iman  mereka  itu  tidak  batal,  dan  ini  adalah  hal  jalan  keluar  darinya,  dan 


252  AtTabshir  hal  149. 

253  Tafsir  Ath  Thabari  11/253. 

152  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


mereka  itu  hanya  menjadi  kafir  seandainya  mereka  mengatakan  itu  setelah  tegaknya  hujjah 
dan  setelah  mereka  mendapatkan  kejelasannya).254 

Orang-orang  itu  tidaklah  ragu  terhadap  qudrah  Allah  sebagaimana  yang  telah 
dikatakan  A1  Baghawiy  dan  hal  itu  telah  diriwayatkan  dari  para  sahabat  dan  yang  lainnya. 

Sedangkan  Ath  Thabari  telah  berkata  bahwa  mereka  itu  telah  ragu  terhadap  qudrah 
Allah,  dan  dhahir  madzhabnya  adalah  bahwa  mereka  itu  kafir  terus  mereka  di-istitabah 
(disuruh  taubat)  di  dalam  ucapan  Isa  “Bertakwalah  kepada  Allah  jika  kamu  betul-betul  orang 
yang  beriman". 

Sedangkan  keumuman  ulama  mengatakan  bahwa  mereka  itu  ragu  pada  qudrah 
Allah  terhadap  suatu  yang  mereka  anggap  sebagai  hal  yang  mustahil,  dan  para  ulama  itu 
menjadikannya  (yaitu  qudrah  Allah  terhadap  suatu  yang  dianggap  mustahil)  sebagai  bagian 
dari  Sifat-Sifat  (Allah)  yang  mana  orang  yang  (jahil)  terhadapnya  adalah  diudzur  dan  tidak 
dikafir kan  kecuali  setelah  tegaknya  hujjah. 

Dan  tidak  ada  seorang-pun  dari  para  ulama  itu  mengatakan  bahwa  mereka  itu  jahil 
(tidak  mengetahui)  bahwa  Allah  itu  Qaadir  (Maha  Kuasa)  dan  terus  mereka  diudzur 
dengan  sebab  kejahilan  mereka.  Dan  bagaimana  mungkin  seorang  muwahhid  itu  jahil 
bahwa  Allah  adalah  Maha  Kuasa,  sedangkan  kejahilan  terhadap  hal  ini  adalah  penohokan 
yang  fatal  terhadap  Uluhiyyah?  Dan  bagaimana  bisa  masuk  akal,  seseorang  itu  mengibadati 
suatu  yang  diibadati  yang  tidak  kuasa  terhadap  sesuatupun?  Di  mana  yang  lemah  itu 
adalah  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan,  memiliki  dan  memerintah,  maka 
bagaimana  hal  itu  bisa  dianggap  apalagi  bisa  diibadati  dan  ditakuti? 

3.  Hadits  Tentang  Qudrah 


Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


4_llc-  AUl  AUl  i  ^3  4  q.  4  q.  hjd  gi  CllLq  Ijj  ( ka3  4 : . .  ^  d-4^  d2^)  ) 

4_l3  Lq  ^J242!!  4_i3  Lq  £-4^3  J&l  ^j-qlB  ^ai^ql  Lq  d2^)^  dlLq  Lqis  4  1.1^1  4j3aj  V  LILc-  4_ljA*_li 

(  4j  dll  ^)ii3  1  clljlj  1_JJ  Li  *.  A  QA  dls  ?  IjlA  CllLt3  d^  f2 

"Seorang  pria  yang  tidak  beramal  satupun  kebaikan  berkata  kepada  keluarganya  (bahzva)  bila  ia  mati 
maka  bakarlah  dia  kemudian  taburkanlah  separuh  (abu)nya  di  daratan  dan  separuhnya  di  lantan, 
demi  Allah  seandainya  Allah  kuasa  terhadapnya  tentn  benar-benar  Dia  akan  mengadzabnya  dengan 
adzab  yang  tidak  pernah  Dia  timpakkan  kepada  seorangpun.  Kemudian  tatkala  orang  itu  mati,  maka 
mereka  melakukan  apa  yang  dia  perintahkan  kepada  mereka,  maka  Allah  memerintahkan  daratan 
sehingga  ia  mengumpulkan  apa  yang  ada  di  dalamnya  dan  Dia  memerintahkan  lantan  sehingga  ia 
mengumpulkan  apa  yang  ada  di  dalamnya,  kemudian  Dia  berkata:  "Kenapa  kamu  lakukan  hal  ini?" 
Orang  itu  berkata:  " Karena  takut  dari-Mu  zvahai  Rabb,  sedangkan  Engkau  adalah  lebih  mengetahui", 
maka  Allah-pun  mengampuni  baginya).255 


Ia  adalah  hadits  mutawatir  yang  telah  datang  dari  Abu  Hurairah,  Abu  Sa'id, 
Hudzaifah  dan  yang  lainnya. 


254  Al  Fashl  3/253. 

255  Al  Bukhari  -  Kitabut  tauhid  7560  dan  Muslim  -  Kitabut  Taubah  -  2756. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  153 


A.  Takwil  Para  Ulama  Terhadap  Hadits  Ini 


An  Nawawiy  rahimahullah  berkata:  (Para  ulama  berselisih  perihal  pentakwilan  hadits 
ini,  di  mana  satu  kelompok  berkata:  Tidak  sah  membawa  hadits  ini  kepada  keadaan  bahwa 
orang  itu  bermaksud  menafikan  qudrah  Allah,  karena  sesungguhnya  orang  yang  ragu  pada 
qudrah  Allah  ta'ala  adalah  kafir,  padahal  dia  telah  mengatakan  di  akhir  hadits  bahwa  yang 
mendorong  dia  untuk  melakukan  hal  ini  hanyalah  karena  khasyyatullah  ta'ala  (rasa  takut 
kepada  Allah  ta'ala),  sedangkan  orang  kafir  itu  tidak  takut  kepada  Allah  ta'ala  dan  tidak 
diampuni.  Mereka  itu  berkata:  Maka  hadits  ini  memiliki  dua  takwil:  Pertama:  Bahwa 
maknanya  "Seandainya  Allah  menetapkan  adzab  terhadap  saya"  dikatakan  dari  qadara 
dengan  di -takhfif  (tidak  ditasydid)  dan  qaddara  dengan  di -tasydid,  dengan  satu  makna. 
Kedua:  Bahwa  qadara  maknanya  adalah  dlayyaqa  (mempersempit/membatasi),  seperti 
firman  Allah  ta'ala: 


(jj  J j j  aIJlp  j  jJLs  AjJaj\  1_<  !il  Llj 


"Adapun  bila  Tuhannya  mengujinya  lain  membatasi  rizkinya  maka  Dia  berkata:  "Tuhanku 
menghinakanku."  (Al  Fajr:  16) 


Dan  ia  adalah  salah  satu  pendapat  dari  sekian  pendapat  dalam  penafsiran  firman 
Allah  ta'ala: 


~  $  S  '  ~  &  c  s  ^  9^^  r>-$  4  £  £  s  s  s  S  ,  t  *  ' 

rid!  ^  (2)1  C-1  klfaJI  A-dp  jdJij  qJ  (2)1  ^ L-yiaiia  51  (2)j-dl  I5j 


"Dan  (ingatlah  kisah)  Dzun  Nun  (Yunus),  ketika  ia  pergi  dalam  keadaan  marah,  lain  ia  menyangka 
bahwa  Kami  tidak  akan  mempersempitnya  (menyulitkannya),  maka  ia  menyeru  dalam  keadaan  yang 
sangat  gelap:  "Baluva  tidak  ada  Tuhan  yang  berhak  diibadati  selain  Engkau.  Maha  Slid  Engkau, 
sesungguhnya  aku  adalah  termasuk  orang-orang  yang  zalim. "  (Al  Anbiya:  87) 

Satu  kelompok  berkata:  Lafadh  itu  sesuai  dhahirnya,  akan  tetapi  pria  ini 
mengatakannya  dalam  kondisi  dia  tidak  bisa  mengendalikan  ucapannya  dan  tidak 
memaksudkan  hakikat  maknanya  serta  (tidak)  meyakininya,  namun  dia  mengucapkannya 
dalam  keadaan  diliputi  rasa  ketercengangan,  rasa  takut  dan  kalut  yang  dahsyat  di  mana 
lenyap  rasa  kesadarannya  dan  pengawasan  terhadap  ucapannya,  sehingga  ia  itu  sama 
dengan  orang  yang  tidak  sadar  dan  orang  yang  lupa,  sedangkan  keadaan  seperti  ini  adalah 
tidak  berkonsekuensi  hukuman  di  dalamnya,  dan  ia  itu  sama  seperti  pria  lain  yang 
mengatakan  dalam  keadaan  tak  sadar  karena  saking  bahagianya  tatkala  dia  mendapatkan 
lagi  unta  tunggangannya  " Ya  Allah,  Engkau  adalah  hambaku  dan  aku  adalah  tuhanmu"  maka 
dia  tidak  kafir  dengan  sebab  rasa  kalut  dan  lupa. 

Dan  telah  ada  dalam  hadits  ini  dalam  selain  riwayat  Muslim  ucapannya  "4i  jA 
"(Maka  saya  berharap  lepas  dari  Allah)  yaitu  saya  lepas  dari-Nya,  dan  ini  menunjukan  bahwa 
ucapannya  "4i  jM  jY’  adalah  sesuai  dhahirnya. 


154  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Dan  satu  kelompok  berkata:  Ini  adalah  tergolong  majaz  ucapan  orang-orang  Arab 
dan  badi'ul  isti'mal  (keindahan  penggunaan  ungkapan)  yang  mereka  namakan  mazjusysyakki 
bil  yaqin  (pencampuran  keraguan  dengan  keyakinan),  seperti  firman-Nya  ta'ala: 


Jd*=>  4  jl  (J*)  (U^==1j|  jl  bij  4l)l  Ji  ^  j  ojlLUI  ^  ,y 


" Katakanlah :  "Siapakan  yang  memberi  rezeki  kepadamu  dari  langit  dan  dari  bumi?"  Katakanlah: 
"Allah",  dan  sesungguhnya  Kami  atan  kamu  (orang-orang  musyrik),  pasti  berada  dalam  kebenaran 
atan  dalam  kesesatan  yang  nyata. "  (Saba:  24) 


Di  mana  gambarannya  adalah  gambaran  keraguan  sedangkan  yang  dimaksud 
dengannya  adalah  keyakinan. 

Dan  satu  kelompok  mengatakan:  pria  ini  tidak  mengetahui  satu  sifat  dari  sifat-sifat 
Allah,  sedangkan  para  ulama  telah  berselisih  pendapat  perihal  pengkafiran  orang  yang  jahil 
terhadap  satu  sifat.  A1  Qadli  'Iyadl  berkata:  Dan  di  antara  yang  mengkafirkannya  dengan 
sebab  itu  adalah  Ibnu  Jarir  Ath  Thabari,  dan  ia  adalah  pendapat  Abu  Hasan  A1  Asy'ariy  di 
awal-awal,  sedangkan  ulama  lain  mengatakan  bahwa  dia  tidak  dikafirkan  dengan  sebab 
kejahilan  terhadap  satu  sifat,  dan  dia  tidak  keluar  dengannya  dari  nama  iman,  berbeda 
halnya  dengan  pengingkarannya,  dan  kepada  pendapat  ini  Abul  Hasan  A1  Asy'ari  telah 
rujuk  dan  ia  menjadi  pendapatnya  yang  baku,  karena  dia  itu  tidak  meyakini  hal  itu  dengan 
keyakinan  yang  memastikan  kebenarannya  dan  memandangnya  sebagai  dien  (ajaran)  dan 
syari'at,  namun  yang  dikafirkan  itu  adalah  orang  yang  meyakini  bahwa  keyakinanya  itu 
adalah  benar,  dan  mereka  itu  berkata:  Seandainya  manusia  ditanya  tentu  didapatkan  bahwa 
orang  yang  mengetahuinya  itu  sedikit. 

Dan  satu  koelompok  mengatakan:  Pria  ini  adalah  hidup  di  zaman  fatrah  saat  sekedar 
tauhid  bisa  bermanfaat  sedangkan  tidak  ada  taklif  sebelum  datangnya  syari'at  menurut 
pendapat  yang  shahih,  berdasarkan  firman  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 

(jy-  Lff  Uj  jjj  Sjjlj  jy  V)  J -y-t  Lkjli  y 


" Barangsiapa  yang  berbuat  sesuai  dengan  hidayah  (Allah),  maka  sesungguhnya  dia  berbuat  itu 
untuk  (keselamatan)  dirinya  sendiri ;  dan  barangsiapa  yang  sesat  maka  sesungguhnya  dia  tersesat 
bagi  (kerugian)  dirinya  sendiri.  Dan  seorang  yang  berdosa  tidak  dapat  memikul  dosa  orang  lain,  dan 
Kami  tidak  akan  meng'azab  sebelum  Kami  mengutus  seorang  rasid."  (Al  Isra:  15) 

Dan  satu  kelompok  berkata:  Bisa  saja  dia  berada  di  zaman  yang  mana  pada  syari'at 
mereka  ada  kebolehan  memaafkan  orang  kafir  berbeda  dengan  syari'at  kami,  dan  itu  adalah 
tergolong  hal  yang  dibolehkan  oleh  akal  menurut  Ahlussunnah,  dan  kita  mencegahnya 
dalam  syari'at  kita  hanyalah  dengan  syari'at,  yaitu  firman  Allah  ta'ala: 


{^2^5  L«Jl  iy'ys I  uJLj  aJjL  clius  yd  lLU'5  Aya  £)t  y>-*->  *)!  kbl  <p! 


" Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik,  dan  Dia  mengampuni  segala  dosa  yang 
selain  dari  (syirik)  itu,  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya.  Barangsiapa  yang  mempersekutukan  Allah, 
maka  sungguh  ia  telah  berbuat  dosa  yang  besar."  (An  Nisaa:  48) 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  155 


Dan  dalil-dalil  lainnya  wallahu  a'lam).256 

B.  Dilalah  Pentakwilan  Para  Ulama  Terhadap  Hadits  Ini 


Tatkala  dhahir  hadits  ini  adalah  musykil,  maka  para  ulama  terpaksa  melakukan 
takwil  terhadapnya,  sedangkan  termasuk  hal  maklum  bahwa  para  ulama  itu  tidak  beranjak 
kepada  takwil  kecuali  saat  dlarurat,  dan  mereka  melangkah  kepadanya  saat  ada  hal  yang 
menuntut  pentakwilan  itu,  umpamanya  (dhahir  nash  itu  menyelisihi  kaidah  baku  yang 
sudah  diketahui  secara  pasti  dari  dien  ini  atau  menyelisihi  nash  yang  lebih  kuat  sanadnya 
darinya).257 

Dan  Imam  Muslim  rahimahullah  telah  membuat  bab  di  dalam  Shahihnya,  di  mana 
beliau  berkata: 

(  Ijt ‘CiaJI  (J^A  Ai^jjll  ClaLa  ^jl  tjdd!  l_jIj  ( 


(Bab  dalil  yang  menunjukan  bahwa  barangsiapa  yang  mati  di  atas  tauhid,  maka  dia  pasti 
masuk  surga). 

Dan  An  Nawawiy  rahimahullah  berkata  setelah  menetapkan  bahwa  tidak: 


jJj  ciiLo  a^I  a  ' ^  II  ^ :  V  Ail  LoS  ;  d-oc.  do  ^  d-*^  j-b  v  ciiLo  (_yo  ^jLill  ^a  ^ 

Ajj  IaU  &  L_iLd!  CuaU.1  ^j-o  Ajj  do  ^  1  gdc.  d-4^  i  o AX- dll  IaIa.  ..  d-*^  do  dhoC-1  d-0  d-4^ 


(  ^pdll  ^ ol  bjd-  ALjd  A_L2kj  <all_do  ^A  ,  Ay 


(kekal  di  dalam  neraka  orang  yang  mati  di  atas  tauhid  walaupun  dia  telah  melakukan 
berbagai  maksiat,  sebagaimana  tidak  akan  masuk  surga  seorangpun  yang  mati  di  atas 
kekafiran  walaupun  dia  telah  melakukan  berbagai  amal  kebaikan...  bila  kaidah  ini  sudah 
baku,  maka  dibawa  kepadanyalah  semua  hal-hal  yang  datang  dari  hadits-hadits 
permasalahan  ini  dan  yang  lainnya,  di  mana  bila  datang  suatu  hadits  yang  secara  sepintas 
menyelisihi(nya)  maka  wajib  mentakwilnya  kepadanya  agar  semua  nash-nash  syar'iy  bisa 
digabungkan)  ,258 


A1  Hafidh  berkata: 

i  odx>o  A  ilia.  I  Ia^sIa  aIaj  t  djb  Lol  A  Iajlj  l_iAA  ^2^.  Ailc-  Aoic-j  AdloAA  dt^  <^A  sdlA  d^  Ajl  db^^l  y^Jalj  ^ 

~ ^ ^a  Ail  :  d^  cd*  dj^  dld^l  axjIj  ;  ALo  j'  - ^ a^Ijj  ^  (_£a1!  d^ldlj  d^t*-^  b-A  d^  aIL^.  ^a  d2 


(  jAlSll  Sjiiudl 


(Dan  pendapat  yang  paling  nampak  adalah  bahwa  orang  itu  mengucapkan  hal  itu  dalam 
keadaan  keterkalutannya  dan  rasa  takut  yang  menyelimutinya  sehingga  lenyap 
pengawasan  akalnya  terhadap  apa  yang  dia  katakan,  dan  dia  tidak  mengatakannya  seraya 
memaksudkan  hakikat  maknanya,  akan  tetapi  dalam  keadaan  yang  mana  di  dalamnya  dia 
itu  seperti  orang  yang  lengah,  linglung  dan  lupa  yang  mana  tidak  dikenakan  sangsi  atas  apa 
yang  muncul  darinya.  Sedangkan  pendapat  yang  paling  jauh  adalah  pendapat  orang  yang 


256  Syarh  Muslim  7/7470. 

257  Ushul  Fiqhi  Milik  Muhammad  Abu  Zahrah  hal  107  dan  silahkan  rujuk  A1  Muwafaqat  (3/9,  10.  261) 

258  Syarh  1/217. 

156  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


mengatakan:  Sesungguhnya  di  dalam  syari'at  mereka  itu  ada  kebolehan  ampunan  bagi 
orang  kafir).259 

Pendapat  yang  dianut  A1  Hafidh  adalah  perlu  ditinjau  lagi,  apalagi  sesungguhnya 
hadits  itu  adalah  tentang  luasnya  rahmat  Allah.  Dan  bagaimanapun  pentakwilan  ulama  itu, 
maka  sesungguhnya  pentakwilan  ulama  terhadap  hadits  ini  adalah  dalil  terbesar  yang 
menunjukan  bahwa  bukan  termasuk  kaidah  mereka  sikap  mengudzur  dengan  sebab 
kejahilan  bagi  orang  yang  terjatuh  ke  dalam  kekafiran  kepada  Allah,  dan  kalau  tidak 
demikian  tentulah  para  ulama  itu  akan  mengatakan  "bahwa  orang  itu  telah  jatuh  dalam 
kekafiran  dan  dia  itu  diudzur  dengan  sebab  kejahilan"  sehingga  para  ulama  itu  tidak  susah 
payah  melakukan  takwil. 

C.  Pria  Itu  Adalah  Muwahhid  Yang  Tidak  Jahil  Terhadap  Qudrah  Allah 

Seandainya  pria  itu  jahil  terhadap  qudrah  Allah  tentu  dia  tidak  akan  menyuruh 
keluarganya  untuk  melakukan  apa  yang  mereka  lakukan,  namun  cukuplah  baginya  mereka 
menguburnya  dengan  keadaan  seadanya  dan  dia  mengatakan  (seandainya  Allah  kuasa 
terhadap  saya  tentu  benar-benar  Dia  akan  mengadzab  saya  dengan  adzab  yang  tidak 
pernah  Dia  timpakkan  kepada  seorangpun).  Dan  A1  Imam  Ahmad  telah  meriwayatkan 
hadits  ini  dengan  sanad  yang  shahih  dan  menambahkan: 

(  V]  hi  hfi  <_h*-l  jd  ) 

"Yang  tidak  mengamalkan  kebaikan  sama  sekali  kecuali  tauhid" 

Sedangkan  pertentangan  itu  adalah  hanya  perihal  orang  yang  jahil  terhadap  tauhid. 
Dan  dalam  satu  riwayat  milik  Muslim 

(  (jl  jAi  dll  (jlj  t  jjji.  dll  .lie.  ) 

"Karena  sesungguhnya  saya  tidak  membanggakan  di  sisi  Allah  suatu  kebaikanpun,  dan 
sesungguhnya  Allah  kuasa  untuk  mengadzab  saya"260 

Maka  ini  menunjukan  bahwa  pria  ini  adalah  tidak  jahil  terhadap  qudrah  Allah  untuk 
membangkitkannya  dan  mengadzabnya.  An  Nawawiy  berkata:  (dan  sesungguhnya  Allah 
kuasa  untuk  mengadzab  saya)  adalah  begitu  teksnya  dalam  mayoritas  manuskrif  di  negeri 
kami,  dan  beliau  menukil  kesepakatan  para  perawi  dan  para  penulis  manuskrif 
terhadapnya,  begitu  dengan  pengulangan  "01"  dan  pengguguran  kata  "of"  yang  kedua 
dalam  sebagian  manuskrif  yang  menjadi  pegangan,  sehingga  atas  dasar  ini  maka  "01"  yang 
pertama  adalah  syarthiyyah  (bermakna  syarat),  dan  taqdirnya  adalah  sesungguhnya  Allah 
kuasa  untuk  mengadzab  saya,  dan  ini  adalah  sejalan  dengan  riwayat  yang  lalu.  Adapun 
menurut  riwayat  jumhur  yaitu  penetapan  "at"  yang  kedua  bersama  yang  pertama  maka  ada 
perselisihan  perihal  pen-taqdir-annya... 

Dan  ia  boleh  sesuai  dhahirnya  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  orang  yang 
mengatakan  ini,  akan  tetapi  makna  ucapannya  di  sini  adalah:  Bahwa  Allah  Maha  Kuasa 
untuk  mengadzab  saya  bila  kalian  mengubur  saya  dengan  keadaan  saya  ini,  adapun  bila 
kalian  meleburkan  jasad  saya  dan  menaburkan  saya  di  daratan  dan  lautan  maka  Dia  tidak 

259  Fathul  Bari  6/604. 

260  Muslim  2757. 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  157 


Kuasa  terhadap  saya,  sedangkan  jawaban  terhadap  hal  ini  adalah  seperti  yang  telah  lalu, 
dan  dengan  ini  semua  riwayat  bisa  disatukan,  wallahu  'alam).261 

D.  Orang  Yang  Jahil  Terhadap  Qudrah  Allah  Untuk  Melakukan  Mumtani'aat 
(Hal-Hal  Yang  Dianggap  Mustahil)  Adalah  Diudzur  Bersama  Pengakuannya 

Pria  ini  hanyalah  jahil  terhadap  Qudrah  Allah  Untuk  Melakukan  Mumtani'aat 

(hal-hal  yang  dianggap  mustahil),  sedangkan  mumtani'at  itu  adalah  keluar  dari  lingkaran 
qudrah  di  mana  ia  tidak  diketahui  kecuali  lewat  syari'at. 

Ad  Dahlawiy  berkata  sesungguhnya  pria  yang  disebutkan  di  dalam  hadits  itu: 
(adalah  meyakini  bahwa  Allah  itu  memiliki  sifat  qudrah  yang  sempurna,  akan  tetapi  qudrah 
itu  hanyalah  pada  mwnkinat  (hal-hal  yang  mungkin)  bukan  pada  mumtani'at,  sedangkan  dia 
itu  mengira  bahwa  pengumpulan  abunya  yang  bertebaran  separuhnya  di  daratan  dan 
separuhnya  di  lautan  adalah  hal  yang  tidak  mungkin  (mumtani'),  maka  hal  itu  tidak 
dijadikan  sebagai  pengurangan,  di  mana  dia  mengambil  kadar  ilmu  yang  dia  miliki  dan 
tidak  dianggap  kafir).262 

Ibnu  Hazm  berkata: 

^  A?  4  AjL^Ij  o'  l-— (J  3$-?-  (jlxujj  1^3...  ) 

(....maka  ini  adalah  orang  yang  jahil  sampai  mati  bahwa  Allah  'azza  wa  jalla  kuasa  untuk 
mengumpulkan  abunya  dan  menghidupkannya,  dan  Dia  mengampuninya  karena 
pengakuannya  dan  rasa  takutnya  serta  kejahilannya).263 

Hal  ini  adalah  yang  diduga  oleh  pria  itu  sebagai  bagian  dari  mumtani'at,  adapun 
pernyataan  bahwa  orang  itu  adalah  jahil  terhadap  qudrah  Allah  secara  muthlaq  maka 
pernyataan  ini  adalah  kebodohan  yang  murni,  karena  bagaimana  bisa  masuk  akal  ada 
seseorang  takut  kepada  dzat  yang  lemah  yang  tidak  kuasa  terhadap  sesuatupun? 

Ibnul  Qayyim  telah  menuturkan  dalam  konteks  pembicaraannya  tentang  hukum 
orang  yang  mengingkari  satu  hal  fardlu  dari  faraidl  Islam  ini,  di  mana  beliau  berkata: 

u'  aIaI  jlll  oj.33  L" ' 1  t  Au^.L-a  A_l3  jl  Llh  ^ a.  Lai  ) 

(  I jl  LLc.  Aj^lc-I  ^Ac.  ^03 \  a  a  A  dc.  ^Lxs  aAx3  ^lll  Lib  (jlS  LI  a  j5ll  aJ  ^)SC.  La3  L& 

(Adapun  orang  yang  mengingkari  hal  itu  karena  kejahilan  atau  takwil,  maka  pelakunya 
diudzur  di  dalamnya,  seperti  hadits  perihal  orang  yang  mengingkari  qudrah  Allah  dan 
memerintahkan  keluarganya  agar  membakarnya  dan  menaburkannya  di  angin,  namun 
demikian  Allah  telah  mengampuninya  dan  merahmatinya  karena  kejahilannya,  bila  yang 
dia  lakukan  itu  adalah  kadar  ilmu  yang  telah  sampai  kepadanya,  dan  dia  tidak  mengingkari 
qudrah  Allah  terhadap  pengembaliannya  karena  pembangkangan  atau  pendustaan).264 

Ibnul  Wazir  berkata: 


261  Syarh  Muslim  17/38,  84. 

262  Hujjatullahil  Balighah  1/60. 

263  Al  Fashl  3/252. 

264  Madarijus  Salikin  1/367. 


158 


www.millahibrahim.wordpress.com 


lj j  AjM 2  AjJa  La  aLI  SjAIj  A A  Laij  i  L_ita*JI  i_aLa.  lillilj  .  ilstAlj  Aillj  AjUulj  A  ]g  -vl  <La^j]l  AiSjd  Lojlj  j 

aj  ^jju^jua  l_j£  Laj  7  I^JLxj  Aj^i]  ^  i  *  Iwi  jl  JJ^Lo  Ajij  ;  A]Aj  ^LujSM  (ji  >A  A  VI  4 

(  lJjjtl]|  ^^3  UaiJI  JaV  dnW  IjlAj^  VyA) 


(Sebab  dia  mendapatkan  rahmat  itu  hanyalah  karena  kejahilannya  dan  keimanannya 
kepada  Allah  dan  kebangkitan,  oleh  sebab  itu  dia  takut  kepada  adzab.  Adapun 
kejahilannya  kepada  qudrah  Allah  terhadap  apa  yang  dia  anggapnya  suatu  yang  mustahil 
maka  dia  itu  tidak  menjadi  kafir,  kecuali  bila  dia  mengetahui  bahwa  para  nabi  telah  datang 
dengannya,  dan  bahwa  hal  itu  adalah  hal  yang  mungkin  lagi  di  bawah  qudrah- Nya  terus  dia 
mendustakan  mereka  atau  salah  seorang  dari  mereka,  berdasarkan  firman  Allah  Subhanahu 
Wa  Ta'ala:  “ Dan  Kami  tidak  mungkin  mengadzab  sehingga  Kami  mengutus  seorang  rasul"  (A1  Isra: 
15)  dan  ini  adalah  hadits  yang  paling  diharapkan  bagi  orang-orang  yang  keliru  dalam 
takwil).265 


4.  Hadits  Dzatu  Anwath 


Dari  Abu  Waqid  A1  Laitsiy  berkata: 

Ld  (J LL  Ifrjlc.  ij-lju:  4  'j r-  A)  w'-3  A] I  (JAlJ  £-0  1  A 

^illj  gjls  )  U-*3  (JLa3  4  Cllli  La£  dlli  Li]  jill  (JA*r)  b  liiia  ajijaij  li^)-&3  ;  JalA  lillli 

(  (P-o  y  ~A  A  7  aA^  La£  b-]j  b]  y  d^b^j  A?  l--db  La£  s.iij 


(Kami  dahulu  keluar  bersama  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  menuju  Hunain, 
sedangkan  kami  adalah  orang-orang  yang  baru  masuk  Islam,  sedang  kaum  musyrikin 
mempunyai  sebatang  pohon  yang  mana  mereka  duduk  berkeliling  di  sekitarnya  dan 
menggantungkan  senjata-senjata  mereka  padanya  yang  dikenal  dengan  sebutan  Dzatu 
Anwath,  kemudian  kami  melewati  sebatang  pohon,  maka  kami  berkata:  "Wahai  Rasulullah, 
jadikanlah  bagi  kami  Dzatu  Anzvath  sebagaimana  mereka  memiliki  Dzatu  Anwath!."  Maka  beliau 
shallallahu  'alaihi  zva  sallam  bersabda:  ( Allahu  Akbar,  kalian  telah  mengatakan  -Demi  Dzat  yang 
jizvaku  ada  di  Tangan-Nya-  seperti  apa  yang  dikatakan  Bani  Israel;  "Jadikan  bagi  kami  tuhan 
sebagaimana  mereka  memiliki  tuhan-tuhan,  (Musa)  berkata:  "Sesungguhnya  kalian  adalah  kaum 
yang  bodoh"  (Al  A'raf:  138)  sungguh  benar-benar  kalian  bakal  mengikuti  jalan-jalan  orang-orang 
sebelum  kalian)266 


A.  Indikasi  Hadits  Ini 


Para  ulama  besar  telah  menegaskan  bahwa  orang-orang  itu  telah  meminta  sekedar 
penyerupaan,  dimana  mereka  menginginkan  sebatang  pohon  untuk  ber tabarruk  dengannya 
dan  meminta  pertolongan  (kepada  Allah  dengan  bertabarruk  dengannya),  oleh  sebab  itu 
Syaikh  Muhammad  Ibnu  Abdil  Wahhab  telah  menuturkan  hadits  ini  di  bab:  Barangsiapa 
bertabarruk  dengan  pohon  atau  batu  atau  yang  lainnya,  dan  beliau  menyebutkan  beberapa 
faidah  dari  hadits  ini  dalam  beberapa  masalah:  (.... 

265  litsarul  Haq  'Alai  Khalqi  436. 

266  Diriwayatkan  At  Tirmidzi  dan  dishahihkannya  (2180),  Ahmad  (5/218),  Abdurrazaq  dan  Ibnu  Abi  Ashim  dalam  As  Sunnah 
(76) 


www.millahibrahim.wordpress.com  !  159 


Ketiga:  Mereka  tidak  melakukannya.... 

Ketujuh:  Bahwa  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  tidak  mengudzur  mereka,  akan  tetapi  beliau 
membantah  mereka  dengan  ucapannya:  "Allahu  Akbar,  sesungguhnya  ia  adalah  jalan,  sungguh 
kalian  benar-benar  akan  mengikuti  jalan- jalan  orang  sebelum  kalian ",  dimana  beliau  mengecam 
urusan  ini  dengan  tiga  hal  ini. 

Kesebelas:  Bahwa  syirik  itu  ada  syirik  akbar  dan  ada  syirik  ashghar  karena  mereka  itu  tidak 
menjadi  murtad  dengan  sebab  ini. 

Keempat  betas:  Penutupan  jalan-jalan  yang  menuju  kepada  kerusakan)267 

Ini  adalah  penegasan  dari  beliau  bahwa  orang-orang  itu  hanyalah  melakukan  syirik 
ashghar,  dan  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  mengecam  keras  hal  itu  dikarenakan  apa  yang 
mereka  minta  itu  adalah  jalan  yang  bisa  menghantarkan  kepada  syirik  yang  mengeluarkan 
dari  agama  Islam,  maka  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  menutup  jalan  itu. 

Abu  Bakar  Ath  Thurtusyi  berkata  dalam  Al  Hazvadits  Wal  Bida 


L$J  y  ^  'J  ■  1  ^  '  Q  -''-'tl j  ^lill  Ia  '  ■  j  Sjy  jl  bj 1  <alji  AU  I  ^  ^  ''J 


(Maka  lihatlah  -semoga  Allah  merahmati  kalian-  dimana  saja  kalian  dapatkan  pohon  yang 
dituju  oleh  manusia,  dan  mereka  mengagungkannya,  mengharapkan  kesembuhan  darinya, 
dan  mereka  menancapkan  paku-paku  dan  kain-kain  padanya,  maka  ia  adalah  Dzatu 
Anwath,  maka  tebanglah) 

Semua  hal-hal  ini  adalah  dibawah  syirik  akbar,  dan  inilah  hakikat  Dzatu  Anwath. 

Dan  termasuk  hal  yang  maklum  bahwa  penyerupaan  itu  datang  untuk  pengecaman 
yang  keras,  sebagaimana  dalam  sabda  Nabi  shallallahu  ’alaihi  zva  sallam: 

AjlxS 

" Pecandu  khamr  adalah  seperti  penyembah  berhala"268 

Sebagaimana  musyabbah  (yang  diserupakan)  itu  tidak  menyamai  musyabbah  bill  (yang 
diserupakan  dengannya)  dalam  semua  sifatnya,  namun  hanya  pada  satu  sifat  darinya  atau 
pada  sebagiannya.  Jarir  Ibnu  Abdillah  Al  Bajaliy  radliyallahu  ’anhu  telah  berkata:  "Dahulu 
kami  berada  di  sisi  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam,  terus  beliau  memandang  bulan  di 
malam  bulan  purnama  kemudian  berkata: 

"Kalian  akan  melihat  Rabb  kalian  sebagaimana  kalian  melihat  bulan  ini  seraya  kalian  tidak 
tersamarkan  dalam  melihatnya"269 

Penyerupaan  di  sini  hanyalah  dalam  hal  melihat  dan  hal  kejelasan,  bukan  dalam  hal 
bentuk. 


Begitulah  sesungguhnya  permintaan  orang-orang  itu  adalah  seperti  permintaan 
Banu  Israil  dalam  menyerupai  kaum  musyrikin,  namun  sesungguhnya  permintaan  ini 


267  Kitab  At  Tauhid  hal.  137-138,  Majmu'ah  At  Tauhid. 

268  Diriwayatkan  Ibnu  Maajah,  Kitabul  Asyribah  (3375)  As  Silsilah  Ash  Shahihah  (677)  dari  Abu  Hurairah 

269  Diriwayatkan  Al  Bukhari  (554).  Muslim  (633),  Abu  Dawud  (4729)  dan  At  Tirmidzi  (2551) 

160  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


adalah  penyerupaan  terhadap  mereka  dalam  syirik  asghar,  dan  adapun  permintaan  Banu 
Israil,  maka  ia  itu  dalam  penyerupaan  terhadap  mereka  dalam  syirik  akbar. 

Dan  berapa  banyak  permintaan  semacam  ini  akhirnya  menghantarkan  ke  dalam 
keterjatuhan  pada  syirik  akbar,  oleh  karena  itu  beliau  mengungkapkannya  dengan  hal  yang 
bisa  berujung  dengannya  dalam  rangka  menutup  jalan,  sebagaimana  Rasulullah  shallallahu 
'alaihi  wa  sallam  mengecam  keras  orang  yang  berkata  kepadanya  "Atas  kehendak  Allah  dan 
kehendakmu" ,  maka  beliau  berkata:  " Apakah  aku  dijadikan  tandingan  hagi  Allah/'270  Karena  hal 
itu  bisa  menghantarkan  kepada  keterjerumusan  dalam  syirik  akbar. 

B.  Orang-Orang  Itu  Mengetahui  Benar  Laa  Ilaaha  Illallaah 

Bagaimana  mungkin  kaum  dari  bangsa  Arab  masuk  Islam  sedang  Nabi  shallallahu 
'alaihi  iva  sallam  tidak  memperkenalkan  kepada  mereka  Hall  (tuhan)  mereka  yang  mana 
mereka  berserah  diri  kepada-Nya,  atau  beliau  meneguhkan  dari  mereka  penjelasan  apa 
yang  telah  Allah  fardlukan  atas  mereka  pada  waktu  itu  berupa  kalimat  ini,  dimana  Allah 
ta'ala  berfirman  tentang  mereka: 

is  ^  ^ 

'Apakah  dia  menjadikan  tuhan-tuhan  itu  hanya  satu  Tuhan  saja?  Sesungguhnya  ini  benar-benar 
suatu  hal  yang  sangat  mengherankan."  (Shad:  5) 

Itu  dikarenakan  A1  Qur'an  itu  telah  turun  dengan  lisan  mereka  untuk  menegakkan 
hujjah  atas  mereka  dan  memutus  alasan  dari  mereka,  dimana  Dia  ta'ala  berfirman: 

^  9  "5  s  s  y  ^  ^  ^  9  9  9s  ^  ^ 

Sj|j3  LpyP  u>  l  f.  Ji  >  aaij  I  & 

"Kitab  yang  dijelaskan  ayat-ayatnya,  yakni  bacaan  dalam  bahasa  Arab,  untuk  kaum  yang 
mengetahui''  (Fushilat:  3) 

Maka  bagaimana  mungkin  orang  kafir  bisa  memahami  makna  kalimat  tauhid  namun 
orang  mukmin  malah  tidak  mengetahui? 

C.  Pernyataan  Ulama  Muhaqqiqin 


Ini  adalah  pemahaman  ulama  yang  jelas  dan  pernyataan  mereka  yang  selaras 
dengan  kaidah-kaidah  syari'at  ini. 

Asy  Syathibi  berkata  saat  berbicara  tentang  sikap  menyerupai  ahli  kitab  dalam 
bid'ah-bid'ah  mereka: 


(jljc.1  ^lu!  g-UJ/l  y  Ajl  VI  Aj  Ijikl  Laj  Akb  l^jl  Jaj  (  jjjall  Akl  LaJ  ^1  Aktj  aJj33  ) 

Ajli  ^  jlS  qa  Qlu:  (jxiiil  j  dja  JjVI  (Jai  ^  ^  1  *  *  ja  c  ^i^c-aj 

ajIc.  6  ifajl  ajIa  til  *  Aul  k  Idia  Aljii  dAi  (_£a]Ij  (  A  s-lA  1 . u  ^  ^  Aja 


270  Diriwayatkan  oleh  Ahmad  (1/224)  dishahihkan  oleh  Ahmad  Syakir,  Al  bukhari  dalam  Al  Adabul  Mufrid  (783).  An  Nasaai 
dalam  Amalul  Yaum  Wal  Lailah  (988),  Ibnu  Maajah  (2117)  dan  dalam  sanadnya  ada  Al  Ajlah,  ia  meriwayatkannya  dari  Yazid 
Ibnul  Ashamm  dari  Ibnu  ‘Abbas,  dan  tentang  Al  Ajlah  ada  perbincangan,  sedangkan  haditsnya  adalah  hasan,  dan  hadits  ini 
dihasankan  oleh  Al  Albaniy 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  161 


Ajl  V  AAil  A^JYl  A^Jij  Jal^jl  Clllj  jl^jl  (jla  (  (  l^Jj  12  d*-^l  (Jjjl^)j-jj  j!n  Cllllji  LgS  l.}S&  *  ^Ldl 

(  fltl  jillj  A_2^j  (JS  ^yct  A^Ia  AjIc.  (_j^ajj  Lo  A_iic.  ^_yay^alu iiL  ^2  V  td]21s  t  A jgjjj 


(Maka  sabdanya:  "Sampai  umatku  mengambil  apa  yang  telah  diambil  oleh  umat-umat  sebelumnya" 
menunjukan  bahwa  umat  ini  mengambil  apa  yang  telah  mereka  ambil  namun  mengikuti 
mereka  itu  tidak  selahi  mengikuti  dzat  bid'ah-bid'ah  mereka,  akan  tetapi  bisa  jadi 
mengikutinya  dalam  dzat  bid'ahnya  dan  bisa  jadi  mengikutinya  dalam  hal-hal  yang 
menyerupainya.  Maka  yang  menunjukan  kepada  macam  pertama  adalah  sabdanya: 
" Sungguh  kalian  benar-benar  akan  mengikuti  jalan-jalan  kaum  sebelum  kalian...''  dimana  beliau 
berkata  di  dalamnya:  "  Seandainya  mereka  masuk  ke  dalam  lubang  hezvan  dlabb  yang  seram,  tentu 
kalian  mengikuti  mereka  juga".  Sedangkan  yang  menunjukan  kepada  macam  kedua,  adalah 
ucapannya:  "Maka  kami  berkata:  “ Wahai  Rasulullah,  jadikanlah  bagi  kami  Dzatu  Anwath,"  maka 
beliau  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata:  "Beginilah  sebagaimana  Banu  Israil  berkata: 
"Jadikanlah  tuhan  bagi  kami..."  Dimana  sesungguhnya  menjadikan  Dzatu  Anwath  itu 
menyerupai  sikap  menjadikan  tuhan-tuhan  selain  Allah  bukan  bahwa  itu  adalah  hal  itu 
sendiri,  oleh  sebab  itu  tidaklah  mesti  mengambil  penganggapan  dengan  apa  yang 
ditegaskan  terhadapnya  selagi  tidak  menegaskan  terhadapnya  hal  yang  serupa  dengannya 
dari  setiap  sisi,  Wallahu  A'lam )271 

Maka  amatilah  ucapannya  (Dimana  sesungguhnya  menjadikan  Dzatu  Anwath  itu 
menyerupai  sikap  menjadikan  tuhan-tuhan  selain  Allah,  bukan  bahwa  ia  itu  adalah  hal  itu 
sendiri),  kemudian  lihatlah  apa  yang  diklaim  oleh  orang-orang  yang  membela-bela  orang- 
orang  bodoh  lagi  memberikan  kesamaran  terhadap  orang-orang  sesat. 

Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


LaS  Cllh  lil  A&l  b  (Jgsk  Jalyii  dllj  Ldj  ) 

qa  jpluj  (pjSjal  (  ;  A_g_ll  ^-1  LoS  Igll  12  ijb  baS  ^2s  A&l  :  djlb 

^ial  LaJ  i  c  y 3  ^5^2x2  lg-2c.  (Pjjjk-a  ’oj^aa  Aijl  ^3  -dk  '  *ba  ^£A-l3 

(  A_ii*j  a2^)22l  jl  ('At  ^  cA 


(Dan  tatkala  kaum  musyrikin  itu  memiliki  sebatang  pohon  yang  mana  mereka 
menggantungkan  senjata-senjata  mereka  padanya  dan  menamainya  Dzatu  Anwath  maka 
sebagian  orang  berkata:  "Wahai  Rasulullah,  jadikanlah  bagi  kami  Dzatu  Anzvath  sebagaimana 
mereka  memiliki  Dzatu  Anzvath,"  maka  beliau  berkata:  "Allahu  Akbar,  kalian  telah  mengatakan 
sebagaimana  kaum  Musa  berkata  kepada  Musa:  "Jadikanlah  bagi  kami  tuhan  sebagaimana  mereka 
memiliki  tuhan,  sesungguhnya  ia  adalah  jalan,  sungguh  kalian  akan  benar-benar  mengikuti  jalan 
orang-orang  sebelum  kalian".  Maka  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  mengingkari  sekedar 
penyerupaan  mereka  terhadap  orang-orang  kafir  dalam  menjadikan  pohon  yang  mana 
berupa  duduk  di  sekelilingnya  seraya  menggantungkan  senjata-senjata  mereka  padanya, 
maka  bagaimana  dengan  sesuatu  yang  lebih  dahsyat  dari  itu,  berupa  penyerupaan  mereka 
terhadap  kaum  musyrikin  dalam  syirik  itu  sendiri).272  Ini  Syaikhul  Islam  menegaskan 
bahwa  mereka  itu  meminta  sekedar  penyerupaan  orang-orang  kafir  dalam  menjadikan 


27'  Al  I’tisham  2/245-246 

272  Iqtidla  Ash  Shirathil  mustaqim  Hal.  314 


162 


www.millahibrahim.wordpress.com 


pohon  yang  mana  mereka  duduk  disekelilingnya  dan  menggantungkan  senjata-senjata 
mereka  padanya,  dan  mereka  tidak  meminta  syirik  itu  sendiri.  Maka  kenapa  orang-orang 
berpaling  dari  pemahaman  para  imam  muhaqqiqin  dan  malah  beralih  taqlid  kepada  orang- 
orang  yang  lebih  rendah  dari  mereka,  dan  malah  mengambil  pendapat  yang  ditolak  oleh 
nash-nash  syar'iy  dan  kaidah-kaidahnya. 

5.  Hadits  Sujud  Mu'adz 


Ibnu  Maajah  (1853)  meriwayatkan  dari  hadits  Abdullah  Ibu  Abi  Aufa  berkata: 

laJj  l  nV  /jj  oi  -  *' jjp)  I  JUj  (  V  iLtpi  L  I.1A  La  )  dis  •  5—  A]  '  p  ■  p'-LL'1  a  La] 

(jl  Shall  aiil  )jjj  ql  l.id  cq^al  h  (jLtaj  y  )  p’’ . .  4  Jlas  tdL  dllL  d*sl  (jl  ^  ■  ■,q~  dijjjS 

(1203  4 ^ ^ , .-.n  4_uiiiai]i )  (  ...  ■  aj 


"Tatkala  Mu'adz  datang  dari  Syam  maka  ia  sujud  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam, 
ia  berkata:  "Apa  ini  wahai  Mu'adz?",  Ia  berkata:  "Saya  datang  ke  Syam,  maka  saya  bertepatan 
dengan  mereka  sedang  sujud  kepada  uskup-uskup  dan  patrik-patrik  mereka,  maka  saya  berkeinginan 
di  dalam  diri  saya  ini  untuk  melakukan  hal  itu  kepada  engkau",  maka  Rasulullah  shallallahu  ' alaihi 
zva  sallam  berkata:  "Janganlah  kalian  lakukan,  karena  sesungguhnya  saya  seandainya  (boleh) 
memerintahkan  seseorang  untuk  sujud  kepada  selain  Allah  tentu  saya  perintahkan  wanita  untuk 
sujud  kepada  suaminya..."  (As  Silsilah  Ash  Shahihah:  1203),  maka  orang-orang  mengatakan 
sesungguhnya  Mu'adz  mengibadati  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  dengan  sujud  ini,  akan 
tetapi  beliau  mengudzurnya  dengan  sebab  kejahilannya. 


A.  Sujud  Tahiyyah  (penghormatan) 


Para  ulama  muhaqqiqin  dan  keumuman  ahli  tafsir  berpendapat  bahwa  sujud 
tahiyyah  itu  dahulu  adalah  disyari'atkan  dan  bahwa  sujud  Mu'adz  kepada  Nabi  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam  itu  adalah  dalam  rangka  tahiyyah,  sebagaimana  yang  ada  dalam  firman 
Allah  ta'ala: 


s  L  s_^s  s'*  '  ^  s'  ss '  (■  o  ' ,  s  ^ 

\  oSj  Llj  ^j\  fyDu\  *^1  Ij-bvoJ  IjJl>JL!  SSdlldU  Ills  llj 

"Dan  (ingatlah)  ketika  Kami  berfirman  kepada  para  Malaikat:  "Sujudlah  kamu  kepada  Adam!"  Maka 

sujudlah  mereka  kecuali  Iblis;  ia  enggan  dan  takabur  dan  adalah  ia  termasuk  golongan  orang-orang 
yang  kafir".  (Al  Baqarah:  34) 

Dimana  Ibnu  Katsir  rahimahullah  telah  menukil  dari  para  mufassirin:  (mereka 
berkata:  ini  adalah  sujud  tahiyyah,  salam  dan  ikram  sebagaimana  firman  Allah  ta'ala: 

2s&  ^  -5  s  ^  S 

JJj  l «J>-  Jjj  lg-U->-  ji  Jls  y^A  (Jjjd  IIua  C-jll)  Jlij  l-loe-au  ja)  IjJj-j 

Jj  oj  1 _ CMJ  (jht  cA3^^  jkf  o'  A  cA^A  cya  M  14-  Cr^1 

(Jj)  ^5sj£-T  jLLdT  'jA  jAj\  i  lluj  LaJ  i_a~hl 


"Dan  ia  menaikkan  kedua  ibu-bapanya  ke  atas  singgasana,  dan  mereka  (semuanya)  merebahkan  diri 
seraya  sujud  kepada  Yusuf.  Dan  berkata  Yusuf:  "Wahai  ayahkn,  inilah  ta'bir  mimpiku  yang  dahulu 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  163 


itu;  Sesungguhnya  Tuhanku  telah  menjadikannya  suatu  kenyataan,  dan  sesungguhnya  Tuhanku 
telah  berbuat  baik  kepadaku,  ketika  Dia  membebaskan  aku  dari  rumah  penjara  dan  ketika  membawa 
kamu  dari  dusun  padang  pasir,  setelah  syaitan  merusakkan  (hubimgan)  antaraku  dan  saudara- 
saudamku.  Sesungguhnya  Tuhanku  Maha  lembut  terhadap  apa  yang  Dia  kehendaki.  Sesungguhnya 
Dialah  yang  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana."  (Yusuf:  100) 

Dimana  hal  ini  adalah  disyari'atkan  pada  umat-umat  terdahulu,  akan  tetapi  ia 
dinasakh  di  dalam  millah  kita.  Mu'adz  berkata:  "Soya  tiba  di  Syam,  maka  saya  melihat  mereka 
sujud  kepada  uskup-uskup  dan  ulama-ulama  mereka.  Maka  engkau  wahai  Rasulullah  adalah  lebih 
berhak  untuk  dilakukan  sujud  kepada  engkau ,"  maka  beliau  berkata:  “Seandainya  aku 
memerintahkan  orang  untuk  sujud  kepada  orang,  tentu  aku  perintahkan  wanita  sujud  kepada 
suaminya,  karena  begitu  besar  hak  suami  terhadapnya,"  dan  ini  dikuatkan  oleh  Ar  Razi,  sebagian 
mereka  mengatakan  (bahwa)  justeru  sujud  itu  kepada  Allah,  sedangkan  Adam  adalah  kiblat 
di  dalamnya,  sebagaimana  firman  Allah  ta'ala: 

1  I  l  Af  uj  8 1  1 

"Dirikanlah  shalat  dari  sesudah  matahari  tergelincir  sampai  gelap  malam "  (Al  Isra:  78) 

Dan  dalam  permisalan  ini  ada  tinjauan.  Dan  pendapat  yang  paling  nampak  adalah 
bahwa  pendapat  yang  pertama  adalah  lebih  utama,  dan  sujud  itu  adalah  kepada  Adam 
sebagai  pernghormatan,  pengagungan,  pemuliaan  dan  salam,  dan  sujud  ini  adalah  ketaatan 
kepada  Allah  'Azza  wa  Jalla,  karena  ia  adalah  perealisasian  terhadap  perintah-Nya  ta'ala.273 

Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata  dalam  tafsirnya  terhadap  firman  Allah  ta'ala: 


(fgj)  •  y.^Sdl  ^  oSj  lj  jjJ  !j 


~  '  s' 


2SC-1I4U  llli  ijj 


“Dan  (ingatlah)  ketika  Kami  berfirman  kepada  para  Malaikat:  " Sujudlah  kamu  kepada  Adam!"  Maka 
sujudlah  mereka  kecuali  Iblis;  ia  enggan  dan  takabur  dan  adalah  ia  termasuk  golongan  orang-orang 
yang  kafir".  (Al  Baqarah:  34) 

Dan  dalam  ayat  ini  terdapat  keutamaan  yang  besar  bagi  Adam  ' alaihissalam  dimana 
Allah  menyuruh  Malaikat  sujud  kepadanya.  Dan  ada  yang  mengatakan  bahwa  sujud  itu 
kepada  Allah  dan  bukan  kepada  Adam,  namun  mereka  menghadap  Adam  saat  sujud  itu, 
dan  pendapat  ini  tidak  perlu  karena  sujud  kepada  manusia  itu  bisa  saja  boleh  dalam 
sebagian  syari'at  sesuai  apa  yang  dituntut  oleh  maslahat.  Dan  ayat  ini  menunjukan  bahwa 
sujud  itu  kepada  Adam,  dan  begitu  juga  ayat  yang  lain,  yaitu  firman  Allah  ta'ala: 


“Maka  apabila  aku  telah  menyempurnakan  kejadiannya,  dan  telah  meniupkan  ke  dalamnya  ruh 
(ciptaan)-Ku,  maka  tunduklah  kamu  kepadanya  dengan  bersujud.  (Al  Hijr:  29) 

Dan  firman-Nya: 

1  y  ■  u  d  1 

" Dan  ia  menaikkan  kedua  ibu-bapanya  ke  atas  singgasana,  dan  mereka  (semuanya)  merebahkan  diri 
seraya  sujud  kepada  Yusuf'.  (Yusuf:  100) 


273  Tafsir  Ibni  katsir:  1/121 

164  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


Maka  pengharaman  sujud  kepada  selain  Allah  di  dalam  syari'at  Nabi  kita  Muhammad 
shallallahu  'alaihi  iva  sallam  tidaklah  memestikan  seperti  itu  di  dalam  syari'at  yang  lain.274 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata  di  dalam  tafsir  firman-Nya  ta'ala: 

^  c  f  >  \  \  i-  ' 

" Dan  mereka  (semuanya)  merebahkan  diri  seraya  sujud  kepada  Yusuf'.  (Yusuf:  100) 

Yaitu  kedua  orang  tua  dan  saudara-saudara  dan  maknanya  bahwa  mereka  itu  menyungkur 
sujud  kepada  Yusuf,  dan  hal  itu  adalah  boleh  dalam  syari'at  mereka  sebagai  bentuk 
penghormatan.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  itu  bukan  sujud,  akan  tetapi  ia  itu  sekedar 
isyarat,  dan  itu  adalah  penghormatan  mereka...)275 

Dan  beliau  rahimahullah  berkata  dalam  tafsir  firman  Allah  ta'ala: 


lili 


"Maka  apabila  aku  telah  menyempurnakan  kejadiannya,  dan  telah  meniupkan  kedalamnya  ruh 
(ciptaan)-Ku,  Maka  tunduklah  kalian  seraya  bersujud  kepadanya"  (Al  Hijr:  29) 


(Dan  di  dalamnya  ada  dalil  yang  menunjukan  bahwa  yang  diperintahkan  itu  adalah  sujud, 
bukan  sekedar  membungkuk  sebagaimana  yang  dikatakan.  Dan  sujud  ini  adalah  sujud 
tahiyyah,  dan  takrim  bukan  sujud  ibadah,  dan  Allah  memiliki  hak  untuk  memuliakan  orang 
yang  dikehendakinya  dari  makhluk-makhluk-Nya  bagaimana  Dia  kehendaki  dengan  apa 
yang  dikehendaki-Nya.  Dan  ada  yang  mengatakan  sujud  itu  kepada  Allah  ta'ala  sedangkan 
Adam  adalah  kiblat  bagi  mereka)276 


B.  Mu'adz  Mengetahui  Tauhid 


Termasuk  hal  yang  diketahui  bahwa  Mu'adz  radliyalla.hu  ’anhu  adalah  tergolong 
shahabat  yang  paling  berilmu,  apalagi  ia  telah  dipilih  oleh  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wa 
sallam  untuk  mendebat  ahli  kitab  dan  mengajak  mereka  kepada  agama  ini.  Dari  Ibnu  'Abbas 
radliyallahu  'anhuma  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  mengutus  Mu'adz  ke 
Yaman  dan  beliau  berkata  kepadanya:  " Sesungguhnya  engkau  akan  mendatangi  ke  suatu  kaum 
yaitu  Ahli  Kitab,  bila  engkau  sudah  datang  kepada  mereka,  maka  ajaklah  mereka  untuk  bersaksi 
bahzva  tidak  ada  tuhan  (yang  hac\)  kecuali  Allah  dan  Muhammad  adalah  Rasulullah..."277 

Al  Hafidz  berkata  dalam  Fathul  Bari: 


^3  fit  s  Ifrdc-  ‘CldA  4  o  ^  A\  AJilayill  t2ljj  "  Alya  ) 

(  U hjVl  4  Wl  -k  ^  ^3  4_jljxll 


(Sabdanya:  "Sesungguhnya  engkau  akan  mendatangi  ke  suatu  kaum  yaitu  ahli  kitab,"  adalah 
pembuka  bagi  wasiat  agar  tekadnya  terfokus  kepadanya,  dikarenakan  ahli  kitab  itu  secara 


274  Fathul  Qadir  dalam  satu  jilid  hal.  81 

275  Fathul  Qadir  hal.  870 

276  Fathul  Qadir  hal.  926 

277  HR.  Al  Bukhari  (1496)  dan  Muslim  (29) 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  165 


umum  adalah  ahli  ilmu,  sehingga  perhatian  dalam  berinteraksi  dengan  mereka  tidaklah 
seperti  berinteraksi  dengan  orang-orang  bodoh,  dari  kalangan  penyembah  berhala)278 

A1  Qurthubi  berkata  dalah  Al  Mufhim: 


(  I  (jjSjJidl  (_JaI  ~ t  laid  1  Ik  ^Ic.  A^_±j  kjlj  ) 


(Sebab  beliau  mengingatkannya  terhadap  hal  ini  adalah  agar  ia  mempersiapkan  diri  untuk 
ber -munadharah  dengan  mereka  dan  mempersiapkan  dalil-dalil  untuk  mematahkan  hujjah 
mereka,  karena  mereka  itu  adalah  ahli  dalam  hal  ilmu  terdahulu,  berbeda  dengan  kaum 
musyrikin  dan  para  penyebah  berhala)279 

Maka  apakah  masuk  akal,  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallarn  memilih  di  antara  para 
shahabatnya  orang  yang  beliau  udzur  dengan  sebab  kejahilannya  terhadap  tauhid  untuk 
mendebat  orang  yang  selevel  ahli  kitab  yang  ahli  dalam  dalam  berdebat? 


C.  Sujud  Mu'adz  Itu  Dalam  Rangka  Tahiyyah 


Dan  dari  uraian  yang  lalu,  maka  kita  mendapatkan  bahwa  sujud  Mu'adz  radliyallahu 
'anhu  itu  bukan  dalam  rangka  ibadah,  akan  tetapi  ia  itu  dalam  rangka  tahiyyah,  dan  ikram, 
sedangkan  macam  sujud  ini  dahulu  adalah  disyari'atkan  dalam  ajaran-ajaran  terdahulu 
kemudian  dinasakh  dalam  syari'at  kita,  dan  para  ulama  seperti  Ibnu  katsir,  Al  Qurthubi, 
dan  yang  lainnya  telah  berdalil  terhadap  hal  itu  dengan  hal  itu. 

Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  rahimahullah  berkata: 


^ ii  y^  y$  y^  y^  ‘did  yj  y^  y  d  yj  o^hdi  jji  y^ ) 

^g]l  ^l/yij  4  jadl  ^Ac.  (Jilij  j)1  Ijjxj^gu  ^3  idh  33 j  (  (Jldl  ixaa  ^3  I1a 

jjc-  j  (  Igdc.  4jL^.  ^ laC.  jj^s  Aa.  -  jjl  ©hdl  dj^y  3a.y  jjl  Ijal  j^ii  CluS^]  )  C  (J l3j  A_1  ■  ■■  ;  jjl  Ijlx-a 

(  Ac-li  j&j  i  Ml  ^3  4  AlA  .jl  4  rad  I  ^3  ^.Ijajyi 


(Dan  tidak  boleh  melakukan  nafilah  dengan  menyerupai  bentuk  ibadah  kecuali  bagi  Allah 
saja,  tidak  kepada  Matahari,  bulan,  malaikat,  nabi,  orang  shaleh,  kuburan  nabi,  maupun 
kuburan  orang  shaleh,  ini  adalah  dalam  semua  ajaran,  dan  hal  itu  adalah  disebutkan  dalam 
syari'at  kita  sampai  (Allah)  melarang  melakukan  nafilah  dalam  rangka  tahiyyah  dan  ikram 
kepada  makhluk,  oleh  sebab  itu  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  melarang  Mu'adz  dari 
sujud  kepadanya  dan  berkata  kepadanya,  " Seandainya  aku  memerintahkan  seseorang  sujud 
kepada  seseorang,  tentu  aku  perintahkan  isteri  untuk  sujud  kepada  suaminya  karena  begitu  besar  hak 
suaminya  terhadapnya. "  Dan  beliau  melarang  dari  membungkuk  dalam  penghormatan,  dan 
melarang  mereka  dari  berdiri  di  belakangnya  di  dalam  shalat,  sedang  beliau  duduk)280 

Asy  syaukani  berkata  saat  berbicara  tentang  sujud  kepada  selain  Allah: 


278  Fathul  Bari  3/419 

279  Al  Mufhim  Syarh  Shahih  Muslim:  1/181 

280  Al  Fatawa  1/74-75 


166 


www.millahibrahim.wordpress.com 


4_x-a  dlijlj  c  _jCr  AuL  33  i  .tl  l3£J  A_jl3  ;  <1  xjj  ^ya  4_1J ^)i  1 3A  a3 (jb  a-lllib  ^ya  3j  ^13  ) 

^jjiils  A]  1  <o;ija3tJ  J  A  A_jl  ^x^lc-Yl  ^Ic.  d^3  Ijjii^  £2li  La£  3^-a  V]  '  ■  -—Q j  111  Lalj  t  ^)ki  W^j 

(  jjl^SVl  (3ll>  jdaC-l  j^ya  ^IjlVlj  Jjs£j]l  (jl  jx3lcAI  1_j-a  ^jl£  i^ya  (J£  ^Ic.  33j  ^ jA  ji£]l  ^ya  !1a 


(Maka  ia  hams  dibatasi  bahwa  dia  itu  dengan  sujudnya  ini  memaksudkan  rububiyyah 
(ketuhanan)  orang  yang  dia  sujud  kepadanya,  maka  sesungguhnya,  ia  dengan  sujud  ini 
telah  menyekutukan  Allah  'Azza  wa  Jallah,  dan  dia  menetapkan  bersamanya  tuhan  yang 
lain.  Dan  adapun  bila  dia  tidak  memaksudkan  kecuali  sekedar  pengagungan  sebagaimana 
hal  itu  sering  terjadi  pada  orang  yang  masuk  kepada  raja-raja  'Ajam  dimana  ia  mencium 
bumi  sebagai  pengagungan  kepadanya,  maka  ini  bukan  termasuk  kekafiran,  sedangkan 
semua  ulama  telah  mengetahui  bahwa  takfir  dengan  ilzam  itu  tergolong  sumber 
ketergelinciran  terbesar)281 

Asy  syaukani  rahimahullah  mengkafirkan  orang  yang  sujud  dengan  sujud  ibadah 
kepada  selain  Allah  karena  ia  memaksudkan  rububiyyah  orang  yang  dia  sujud  kepadanya, 
dan  beliau  tidak  membatasi  hal  itu  dengan  syarat  bahwa  ia  mengetahui  bahwa  itu  adalah 
kekafiran. 


Adapun  ucapan  beliau  pada  hadits  Mu'adz:  (Dan  di  dalam  hadits  ini  ada  dalil  yang 
menunjukan  bahwa  orang  yang  sujud  kepada  selain  Allah  karena  kejahilan  adalah  tidak 
kafir)282  Maka  dikarenakan  sesungguhnya  orang  itu  bisa  jadi  tidak  mengetahui  bahwa  sujud 
tahiyyah  itu  adalah  dilarang,  terus  ia  sujud  seraya  memaksudkan  tahiyyah  dan  ikram,  maka 
dia  diudzur  karena  adanya  ihtimal  (kemungkinan),  bukan  bahwa  ia  beribadah  kepada  selain 
Allah  karena  kejahilan.  Dan  bukan  termasuk  masalah  ini  sujud  kepada  berhala  atau  apa  saja 
yang  diibadati,  karena  hal  itu  tidak  memiliki  kemungkinan  selain  ibadah. 

Oleh  sebab  itu  telah  ada  dalam  fatwa  A1  Lajnah  Ad  Daimah; 


jl  ^p3  ^]j  dp1  aSiI  3*J  llj  ^pjill  Aj  ocL^.  La  ^  Ap  klkap  (_y*i  ) 

a  4jj3  w'P»A  La]  AjLjjIjc  *  ■  ■  31l3j  ‘'''2 '  J  Lk32  a3bjt]l  ^3  alll  £-a  lSp3ui  ^LAM  1-Ap1  jy- j 

^Ajj]  Aj]1  I;lle1  ^Ljl  AjUj  d^-ajj  .  A-a^a-11  Aalc.  jslaijj  jdxj  Ajjix]l  Aj  <_Jpj  !3ls  A 1^  1  j3*j  33  Aj£]  i  Aill  jjx]  a3ja. . a 
Aj^k^kl  (  Ajj3  cA  )  O-3  c_5-p]l  (Jj^  t  Aj.p]  (Jj3  (jLnll  — V1  Ail!  (_jl3  S-ljJJ  Ajl  c  Ajuiij 

V  c  Aj  Jlyl  (Ja3  Aj]1  ^)llc-]k]  Ayll  Ajilijlj  ^jLnlli  c  1  ^  V-.  aftl  j  ^jAjc.  (_jC.  A  ^  ia. .  ^  ^3  A  11  ^LA/1 

(  Aij  Lll3^  LaJ  bsl£  ,_s^aaJ  Ajli  i  (jLlJl  3*J  l_)3l£  ^^ajoLl] 


(Setiap  orang  yang  beriman  kepada  kerasulan  Nabi  kita  Muhammad  s hallallahu  'alaihi  wa 
sallam  dan  semua  apa  yang  dibawa  oleh  syari'at  ini,  bila  ia  sujud  setelah  itu  kepada  selain 
Allah  baik  itu  kepada  wali,  penghuni  kubur,  atau  syaikh  thariqat,  maka  dia  itu  dianggap 
kafir  lagi  murtad  dari  Islam  lagi  menyekutukan  Allah  dengan  yang  lain  di  dalam  ibadah 
walaupun  dia  itu  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat  saat  sujudnya  itu,  dikarenakan  dia 
itu  mendatangkan  apa  yang  menggugurkan  ucapannya  berupa  sujudnya  kepada  selain 
Allah,  akan  tetapi  dia  itu  bisa  jadi  diudzur  dengan  sebab  kejahilannya  dimana  hukum 


281  As  Sailul  Jarrar,  cetakan  pertama  dalam  satu  jilid  hal.  979  dalam  fasal  riddah 

282  Nailul  Authar:  6/234 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  167 


sangsi  tidak  dikenakan  kepadanya  sampai  dia  diberitahu  dan  ditegakkan  hujjah 
terhadapnya,  dan  dia  diberi  tenggang  waktu  selama  tida  hari  sebagai  pemberian 
kesempatan  baginya  agar  dia  mengoreksi  dirinya  dengan  harapan  dia  taubat.  Kemudian 
bila  dia  bersikukuh  di  atas  sujudnya  kepada  selain  Allah  setelah  penjelasan  itu,  maka  dia 
dibunuh  karena  kemurtaddannya  berdasarkan  sabda  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sal  lam: 
"Barangsiapa  mengganti  agamanya,  maka  bunuhlah  dia."  Dikeluarkan  oleh  A1  Bukhari  dalam 
shahihnya  dari  Ibnu  'Abbas  radliyallahu  'anhuma.  Penjelasan  dan  penegakkan  hujjah  itu 
adalah  untuk  pemberian  kesempatan  kepadanya  sebelum  pemberian  sangsi  terhadapnya, 
bukan  untuk  dinamakan  kafir  setelah  penjelasan  itu,  karena  dia  itu  dinamakan  kafir  dengan 
sebab  apa  yang  terjadi  darinya).283 

D.  Penasakhan  (Penghapusan)  Sujud  Tahiyyah  Dengan  Hadits  Mu'adz  Dan 
Dilalahnyu. 


A1  Baghawi  berkata  dalam  tafsirnya  terhadap  firman  Allah  ta'ala: 


" Dan  (ingatlah)  ketika  Kami  berfirman  kepada  para  Malaikat:  "Sujudlah  kamu  kepada  Adam,"  maka 
sujudlah  mereka  kecuali  Iblis ;  ia  enggan  dan  takabur  dan  adalah  ia  termasuk  golongan  orang-orang 
yang  kafir."  (Al  Baqarah:  34) 


4  oj-oi  (JtiLolj  jc.  ^  ^.\x,a  A J j-^.au.11  A_i2  "IjW-ujI"  aJ j2  ^ 

A_2lj11  £_Caj  A_i9  ^Jj  ^  I.Wjuj  A_1  IjJ^Lj  <|>  jo  A_lj2  ^2  AJ  l  AjojjJ  a J eScUc.  Cj^.xu  V  A,  )*dj  ^ l)axJ  C j'n.a.u 

.^LuiiL  cillj  (Jlajl  4  $1^.  LaIs  i  Lcl 

^C.  Aii  j  Ala2  A  \x ‘hll  Cl \\x  y  La£  t  aft  ^j^-uillj  aAj2  6  1  j  jj.Wx.ui  !AJj2  ^  \x.a  (J-l3j 

(  d?-j 


(Firman-Nya  "Sujudlah  kalian,"  di  dalamnya  ada  dua  pendapat.  Pendapat  yang  shahih 
bahwa  itu  adalah  kepada  Adam  secara  sebenarnya  dan  ia  mengandung  makna  ketaatan 
kepada  Allah  'Azza  wa  Jalla  dengan  perealisasian  perintah-Nya  dan  ia  itu  adalah  sujud 
ta'dhim  dan  tahiyyah  bukan  sujud  ibadah,  seperti  sujud  saudara-saudara  Yusuf  kepadanya  di 
dalam  firman-Nya  'Azza  wa  Jalla:  "Dan  mereka  (semua)  menyungkur  sujud  kepadanya"  (Yusuf: 
100),  dan  di  dalamnya  ada  peletakan  wajah  di  bumi,  namun  ia  itu  hanyalah  membungkuk, 
kemudian  tatkala  datang  Islam  maka  ia  mengugurkan  hal  itu  dengan  salam. 

Dan  ada  yang  mengatakan  makna  firman-Nya  ta'ala:  "Sujudlah  kalian  kepada  Adam" 
(yaitu  ke  arah  Adam,  dimana  Adam  adalah  arah  kiblat,  sedangkan  sujudnya  kepada  Allah, 
sebagaimana  Ka'bah  dijadikan  kiblat  untuk  shalat  sedangkan  shalatnya  kepada  Allah  'Azza 
wa  Jalla"))284 

Dan  beliau  berkata  dalam  tafsirnya  terhadap  firman  Allah  ta'ala:  "Dan  mereka  (semua) 
menyungkur  sujud  kepadanya" : 


283  Fatwa  Abdullah  Ibnu  Qu’ud,  Abdurrazaq  ‘Afifi  dan  Abdul  Aziz  Ibnu  Baz,  fatawa  nomor  (4400)  Al  Lajnah  Ad  Daimah:  1/220 

284  Tafsir  Al  Baghawi  dalam  satu  jilid  hal.  26 

168  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


JAs »  £jJaj  Jjj  ^aij  ^ jLo]  ]  aIajj  A, )  Vi  Clijl^j  c4j_^Vj  AlillVj  L_JjtaJ  ^  \x  i  ^ 

^c_iau3  c  A^jLuiII  ^a-oVl  ^-3  U^J  4  SjUatl!  4i^.j  V  Aj  Vi.ll  ^Ac-  (jlSkj  O^jVl  LT^  IjJuJaj 

( 4*j>iii  (A 


(Yaitu  Ya'qub  dan  bibinya  serta  sa u  d  a  r a -sa u  d  a r a n ya ,  sedangkan  penghormatan  manusia  di 
saat  itu  [kepada  raja-raja  mereka]  adalah  sujud,  dan  yang  dimaksud  sujud  (di  sini)  bukanlah 
meletakan  kening  di  bumi,  dan  ada  yang  mengatakan  bahwa  mereka  meletakan  kening  di 
bumi,  dan  hal  itu  dalam  rangka  tahiyyah  dan  pengagungan  atas  dasar  ibadah,  sedangkan  hal 
itu  adalah  boleh  pada  umat-umat  yang  lalu,  kemudian  ia  dinasakh  dalam  syari'at  ini)285 

Ini  adalah  pernyataan  para  ulama  bahwa  sujud  tahiyyah  itu  adalah  sudah  dikenal  lagi 
disyari'atkan,  akan  tetapi  ia  itu  di -nasakh  di  dalam  syari'at  ini.  Dengan  apa  gerangan  ia  itu 
dinasakh?  Jawabannya,  ia  itu  di-nasakh  dengan  hadits  Mu'adz,  ini  di  antara  yang 
menunjukan  bahwa  sujud  Mu'adz  itu  adalah  untuk  tahiyyah,  maka  Nabi  shallallahn  'alaihi 
iva  sallam  melarang  dari  hal  itu,  sebagaimana  yang  telah  dituturkan  oleh  A1  Qurthubiy  dan 
Ibnu  Taimmiyyah  serta  hal  itu  diisyaratkan  kepadanya  oleh  Ibnu  Katsir  dan  yang  lainnya. 


6.  Hadits  'Aisyah  Tentang  Sifat  Ilmu 


Di  dalamnya  bahwa  ia  pergi  menyusul  di  belakang  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam 
sampai  beliau  tiba  di  Baqi',  kemudian  'Aisyah  mendahuluinya  ke  rumahnya  terus 
berbaring,  kemudian  Nabi  shallallahu  'alaihi  zva  sallam  berkata: 


diJj  (_jil I  dials  (Jls  i  4j^>ii.ls  ( 

(jjilill  j  I  dills  <l^j«ujj  ^ ^ dll 


diil  dll  b  Cilia  dills  1  i  ojUl'l  ^j^ia-il  jl  j 

.  jja-l  ^jl  dliilal  Jls  d  1$1*-2ljI  a  '  ■?  \  t  ^_S  lAS^ls  t  dlls  ^-ahil 


(  dljCiJI  ...  jlll  CdlxJ 


("Engkau  hendak  memberitahukannya  kepadaku  atau  Dzat  Yang  Maha  Lembut  lagi  Mengetahui 
akan  memberitahukan  kepadaku."  Ia  ('Aisyah)  berkata:  saya  berkata:  " zvahai  Rasulullah,  Ayah 
dan  Ibuku  jadi  tebusanmu,  maka  saya  memberitahukan  kepadanya,"  beliau  berkata:  " Jadi  engkau 
bayang-bayang  hitam  yang  aku  lihat  di  depanku?”  saya  berkata:  "Ya" ,  maka  beliau  menusuknya 
di  dadanya  dengan  tusukan  (tangan)  yang  menyakitinya,  kemudian  beliau  berkata:  "Dan 
engkau  kira  Allah  dan  Rasul-Nya  akan  berbuat  aniaya  kepadamu?"  Ia  ('Aisyah)  berkata: 
" (Bagaimanapun  manusia  menyembunyikannya  maka  Allah  mengetahuinya? ....)"286 

Orang-orang  yang  mengudzur  mengatakan  sesungguhnya  'Aisyah  radliyallahu  ’anha 
ragu  perihal  ilmu  Allah,  sedangkan  orang  yang  ragu  itu  adalah  jahil. 

Padahal  kebenaran  yang  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya  adalah  bahwa  ucapan 
'Aisyah  "Ya"  adalah  pengkuan  terhadap  sifat  ilmu  Allah  dan  itu  sangat  jauh  sekali  dari 
keraguan. 

An  Nawawi  rahimahullah  berkata  dalam  Syarah  Shahih  Muslim: 


285  Tafsir  Al  Baghawi  hal.  663 

286  HR.  Muslim  dala  Shahihnya  -Kitabul  Janaiz-  Bab.  ma  yuqalu  ‘inda  dukhulil  qubur  wad  dua  //  ahliha  (975) 

www.millahibrahim.wordpress.com  I  169 


4_a1aj  (_jaIa]I  i  \  Ag  a  1  dills  la]  IgjlSj  ^  ^  ^Aj  dj^-aYl  ^^9  jA  !s£a  ...^xj  All!  AaLlj  ^jjilill  g^ '  Lag-a  dills  ) 

(  ^xJs  dillis  l^joiij  i "  A  i  .  -— 


('Aisyah  berkata:  "Bagaimanapun  manusia  menyembunyikannya,  maka  Allah  mengetahuinya? 
Ya...."  begitu  ia  dalam  manuskrip-manuskrip  induk,  dan  ia  itu  benar,  seolah  'Aisyah  saat  ia 
berkata:  " Bagaimanapun  manusia  menyembunyikannya  maka  Allah  mengetahuinya''  maka  ia 
membenarkan  dirinya  terus  berkata:  "Ya".287 


Rasulullah  Shallallahu  'Alaihi  Wa  Sallam  Tidak  Akan  Mengakui  Kebathilan  Dan  Tidak 
Akan  Mengakhirkan  Penjelasan  Dari  Waktu  Yang  Membutuhkan 


Tidak  mungkin  terjadi  'Aisyah  radliyallahu  'anha  ragu  perihal  ilmu  Allah  ta'ala  terus 
ia  tidak  mendapatkan  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi  wa  sallam  sedikitpun  teguran  dan 
penjelasan  terhadap  apa  yang  terjatuh  ke  dalamnya. 

Sungguh  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallam  telah  mengingkari  dengan  keras  terhadap 
orang-orang  yang  berkata  "jadikan  bagi  kami  Dzatu  Anwath"  padahal  mereka  itu  baru  masuk 
Islam,  sebagaimana  beliau  mengingkari  terhadap  orang  yang  berkata:  "Atas  kehendak  Allah 
dan  kehendak  engkau/'  maka  beliau  berkata:  "Apakah  aku  dijadikan  tandingan  bagi  Allah'' 

Maka  bagaimana  mungkin  beliau  tidak  mengingkari  terhadap  isterinya  dan  orang 
paling  dekat  kepadanya  dan  menjelaskan  al  haq  kepadanya,  padahal  para  ulama  sudah 
menukil  kesepakatan  bahwa  tidak  boleh  mengakhirkan  penjelasan  dari  waktu  kebutuhan. 

Ibnu  Qudamah  berkata: 

(  ciiij  Y  AjI  ^s  i-jNk  ) 

(Dan  tidak  ada  perselisihan  bahwa  tidak  boleh  mengakhirkan  penjelasan  dari  waktu 
kebutuhan)288 

Asy  Syaukani  berkata: 

(  dxal!  eiiSj  ^Ij  iA  Y5  s  ^1]  A^l^l!  di9j  (jhjl!  ^ja^Ij  ^IaIaI  ^s  V  :  ^jIaauaII  ^jj!  ) 

(Ibnu  As  Sam'aniy  berkata:  Tidak  ada  perbedaan  perihal  tidak  bolehnya  mengakhirkan 
penjelasan  dari  waktu  kebutuhan  kepada  perbuatan,  dan  tidak  ada  perbedaan  perihal 
kebolehannya  sampai  waktu  perbuatan)289 

Bila  masalahnya  seperti  itu,  maka  tidak  mungkin  Nabi  shallallahu  'alaihi  iva  sallam 
tidak  menjelaskan  suatu  yang  sangat  mendesak  untuk  direalisasikan  seperti  urusan 
keyakinan.  Ini  menunjukan  bahwa  'Aisyah  radliyallahu  'anha  tidak  terjatuh  ke  dalam  suatu 
yang  dilarang  yang  butuh  penjelasan,  dan  ini  sangatlah  jelas  lagi  tidak  samar. 

7.  Hadits  Huzaifah  Perihal  Kejahilan  Terhadap  Faraidl 


287  Syarh  Shahih  Muslim,  An  Nawawi:  7/44 

288  Raudlatun  Nadhir  Wa  Junnatul  Munadhir  hal.  96 

289  Irsyadul  Fuhul  hal.  173 


170 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Para  pengudzur  itu  berdalih  juga  dengan  hadits  Hudzaifah,  bahwa  Nabi  shallallahu 
'alaihi  zva  sallam  berkata: 


4_Ll]  ^3  ^Jl*j  ail  I  2  3  S 1  «a  V3  M 4 ui  Lo  (J£jAj  V  <^2^.  c_Jj!i]l  ) 

V  •  4  d^II  o3A  ^ic.  Uc-ljl  lj£j3l  .  Sj-U^l  J  y''  *  1'j  xdl  4  ^lill  4 flails  4  4jl  4_Lq  ^3  ^jiaa  ^3 

V  ^  ■  uj  ^aLuaa  c^yL^a  La  (jj^jAa  V  ^Aj"  all!  Vj  dj  V  ^  ,r-  ^  ~»'1  LaS  ^)3j  pj  4_L^a  dls3  a3  ail!  V)  dj 

i  jdil  QjCt  ~ ^  J ia  A  \i  yi  \j  )  :  (Jlaa  4  d]l!il!  ^3  4_lic.  d^'  4  4 ajSya  4jc.  (jia^La  dh  d^  dylij  l&3.p3  <ia.la.  4_jc.  (_)ia^C.li 

(jldl 


(Islam  menjadi  lenyap  sebagaimana  hiasan  pakaiaiz  menjadi  lenyap  sampai  tidak  diketahui  apa 
shaum,  apa  shalat,  nusuk  dan  shadaqah,  dan  akan  diperjalankan  terhadap  Kitabullah  ta'ala  pada  satu 
malam  sehingga  tidak  tersisa  di  muka  bnmi  ini  satu  ayatpun  darinya,  dan  tersisalah  beberapa 
kelompok  manusia,  kakek  tua  renta  dan  nenek  lanjut  usia,  mereka  mengatakan ;  Kami  mendapatkan 
leluhur  kami  di  atas  kalimat  ini  "Laa  ilaaha  illallaah,"  maka  kami  mengatakannya).  Maka  Silah 
Ibnu  Zufar  berkata:  " Apa  manfaatnya  bagi  mereka  Laa  ilaaha  illallaah  sedangkan  mereka  itu  tidak 
mengetahui  apa  shalat,  shaum,  nusuk,  dan  shadaqah?''  Maka  Hudzaifah  berpaling  darinya, 
maka  Silah  terus  mengulang-ngulang  tiga  kali,  setiap  itu  Hudzaifah  berpaling  darinya, 
kemudian  pada  kali  ke  tiga  Hudzaifah  menghadap  kepadanya  terus  berkata:  ( Wahai  Silah, 
kalimat  itu  menyelamatkan  mereka  dari  neraka,  menyelamatkan  mereka  dari  neraka ).290 


G£_jaa]l  j,jj  4  a »  ■  y ' ■  d$  7*  11  j  ^ ''  ij-v  4_lajYI  jl  4  aS -ftV  I  ^3  Ar^jdl  lau3  dc  7  4j3j 

4  alkali  ^)I.1as  4_llc.  3a  V  (jSlj  4  a^4  Aillj  ,  Ml  ojjlyidl  I  ^)4j£  (_pjla]l  (jl aJU  ^ic. 

(  jAAimA  v  ji^yi  du-^ dv 


Di  dalamnya  ada  dalil  pengudzuran  dengan  sebab  kejahilan  dalam  hal  yang  dibawah 
tauhid  di  sebagian  tempat  atau  masa  dimana  di  sana  kejahilan  merajalela  dan  redup  cahaya 
kenabian  sehingga  tersamar  atas  sebagian  manusia,  banyak  permasalahan  hukum-hukum 
yang  dhahir  yang  mutawatir  seperti  kewajiban  shalat  dan  shaum,  akan  tetapi  harus  ada 
iqrar  yang  mana  ia  adalah  tolak  ukur  keselamatan,  karena  tanpa  iqrar  maka  mereka  tidak 
menjadi  orang  Islam).291 

Saya  sangat  heran  sekali  terhadap  orang-orang  yang  membela-bela  kaum  musyrikin 
yang  mengibadati  selain  Allah  di  atas  kejahilan  seraya  berdalih  dengan  hadits  ini.  Ini  adalah 
kelalaian  yang  sangat,  karena  kita  berbicara  tentang  orang  yang  jahil  terhadap  tauhid, 
seperti  orang  yang  jatuh  dalam  peribadatan  kepada  selain  Allah,  semisal  memohon  kepada 
mayit  dalam  kondisi  sulit  dan  lapang,  maka  mana  posisi  meninggalkan  shalat  dan  faraidl 
lainnya  karena  lenyapnya  ilmu  dari  hal  itu? 

Hadits  itu  hanyalah  perihal  pengudzuran  orang  yang  merealisasikan  tauhid  yang 
tidak  memiliki  tamakkun  (kesempatan/ peluang)  dari  ilmu,  dan  ini  sangat  jelas.  Oleh  sebab 
itu  Hudzaifah  berkata  bahwa:  " Kalimat  itu  menyelamatkan  mereka  dari  neraka ",  sedang  sudah 
maklum  bahwa  tidak  selamat  dengannya  kecuali  orang  yang  mengetahui  maknanya  dan 


290  HR.  Ibnu  Maajah  dan  diriwayatkan  Al  Hakim  dan  berkata:  Shahih  sesuai  syarat  Muslim,  dan  ia  dituturkan  Al  Baniy  dalam 
Ash  Shahihah  (87) 

291  Nawaqidul  Iman  Al  I'tiqadiyyah:  1/231 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  171 


mengamalkan  kon  se  k  wen  si  n  ya ,  sebagaimana  telah  lalu  dalam  hakikat  tauhid.  Dan  kalau 
tidak  demikian  maka  tentu  ia  mengharuskan  untuk  mengatakan  apa  yang  dikatakan 
Murji'ah  bahwa  sekedar  mengucapkan  kalimat  itu  adalah  cukup,  ini  disamping  bahwa  di 
dalam  sanad  hadits  ini  ada  orang  yang  dituduh  menganut  paham  Murji'ah. 


172  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Contoh-Contoh  Untuk  Penjelasan 


(1)  Syirik  Doa  Dan  Istighatsah 

(2)  Tawalli  Kepada  Orang-Orang  Kafir 

Meninggalkan  Kaum  Mukminin 


Dengan 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  173 


CONTOH-CONTOH  UNTUK  PENJELASAN 


1.  Syirik  Doa  Dan  Istighatsah 


A.  Perbedaan  Antara  Doa  Dengan  Istighatsah 


Istighatsah  adalah  memohon  pelenyapan  kesulitan,292  sedangkan  perbedaan  antara  ia 
dengan  doa  adalah  bahwa  istighatsah  itu  tidak  terjadi  kecuali  dari  kesusahan,  sebagaimana 
firman  Allah  ta'ala: 


-sjlp  Cr?  j * 


"Maka  orang  yang  dari  golongannya  meminta  pertolongan  kepadanya,  untuk  mengalahkan  orang 
yang  dari  musuhnya"  (At  Qashash:  15) 

Dan  firman-Nya  ta'ala: 


aSCiUl 


O* 


(jl  1  *-=u  OL>*A-^ls  45\jj 


"(ingatlah),  ketika  kamu  memohon  pertolongan  kepada  Tuhanmu,  lain  diperkenankan-Nya  bagimu: 
" Sesungguhnya  Aku  akan  mendatangkan  hala  bantuan  kepada  kamu  dengan  seribu  Malaikat  yang 
datang  berturut-turut" .  (Al  Anfal:  9) 

Doa  itu  lebih  umum  dari  istighatsah,  karena  doa  itu  terjadi  dilakukan  dari  kesusahan 
dan  yang  lainnya. 

Doa  ada  dua  macam: 


Doa  itu  ada  dua  macam,  yaitu  doa  ibadah  dan  doa  permintaan,  dan  kedua-duanya  adalah 
saling  berkaitan,  dan  kedua-duanya  adalah  syirik  (bila  dipalingkan  kepada  selain  Allah), 
dimana  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  dimohon  untuk  manfaat  dan  madlarat  dengan  doa 
permintaan,  dan  Dia  dimohon  karena  rasa  takut  dan  pengharapan  dengan  doa  ibadah. 

•  Doa  ibadah 


Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman  tentang  doa  ibadah: 


Ia  (Jj-ill p  v  •  jidjT  o!  iw-^>sA-^.l  (Jcj-^aT  ^  *~==l-u 


"Dan  Tuhanmu  berfirman:  "Berdoalah  kepada-Ku,  niscaya  akan  Kuperkenankan  bagimu. 
Sesungguhnya  orang-orang  yang  menyombongkan  diri  dari  menyembah-Ku  akan  masuk  neraka 
Jahannam  dalam  Keadaan  hina  dina.  ”  (Al  Mukrninl Ghafir:  60) 


Maka  terbuktilah  bahwa  doa  itu  dalam  rangka  ibadah  dan  ia  adalah  ibadah  yang 
paling  mulia  di  hadapan  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala,  sedangkan  syirik  di  dalam  doa  adalah 
syirik  terbesar  kaum  musyrikin.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


292  Taisirrul  ‘Azizil  Hamid  hal.  214 

174  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


1 j  I  LJLu<  ^jj  £  Ip  wi-j  q jS"t  V !  ^£-*-p  ^ j  °I^p  ^  I j  4JJ  I  ^  ^ja  ^  ♦  j  ^_p  j5  L*  j  ^SsJj^lP  I j 

^  ^  ^  ;i 

Lip  Ui*js-  “^Sj  il^jjjjtjj  j<]  LPjbj  aJj!  (jj-^  (j^-4 


"Dan  a/cw  afam  menjauhkan  diri  darimu  dan  dari  apa  yang  kamu  seru  selain  Allah,  dan  akn  akan 
berdoa  kepada  Tuhanku,  mudah-mudahan  aku  tidak  akan  kecewa  dengan  berdoa  kepada  Tuhanku". 
Maka  ketika  Ibrahim  sudah  menjauhkan  diri  dari  mereka  dan  dari  apa  yang  mereka  sembah  selain 
Allah,  Kami  anugerahkan  kepadanya  Ishak,  dan  Ya'qub,  dan  masing-masingnya  Kami  angkat 
menjadi  Nabi. "  (Maryam:  48-49)293 


Dan  berfirman: 


"Dan  sesungguhnya  mesjid-mesjid  itu  adalah  kepunyaan  Allah.  Maka  janganlah  kamu  menyembah 
seseorangpun  di  dalamnya  di  samping  (menyembah)  Allah".  (Al  Jinn:  18) 

Yaitu  janganlah  kalian  mengibadati  siapapun  bersama  Allah.  Dan  berfirman: 


Si 


pjLPj  IP yyai  PXjj  I  jp.il 


"Berdoalah  kepada  Tuhanmu  dengan  berendah  diri  dan  suara  yang  lembut.  Sesungguhnya  Allah 
tidak  menyukai  orang-orang  yang  melampaui  batas"  (Al  A'raf:  55) 

Dan  hal  ini  sangat  banyak  dalam  Kitabullah  ta'ala. 

•  Doa  Permintaan 


Allah  ta'ala  berfirman  perihal  mas-alah  (permintaan): 

<JjP  aJ  oU  ij£js  o|  ^  ^pLUT  ji  pjT  p->ljp  oi  J-® 

©  ^  ^ l_£  j~^J O J  ff  PLj  I  pwl  I  Jp  I4 


" Katakanlah :  "Terangkanlah  kepadaku  jika  datang  siksaan  Allah  kepadamu,  atau  datang  kepadamu 
hari  kiamat,  Apakah  kamu  menyeru  (tnhan)  selain  Allah;  jika  kamu  orang-orang  yang  benar!" 
(Tidak),  tetapi  hanya  Dialah  yang  kamu  seru,  maka  Dia  menghilangkan  bahaya  yang  karenanya 
kamu  berdoa  kepadanya,  jika  Dia  menghendaki,  dan  kamu  tinggalkan  sembahan-sembahan  yang 
kamu  sekutukan  (dengan  Allah)."  (Al  An' am:  40-41) 

Dan  berfirman: 

*  *  *  *  *  ,  „  jj  -- 

3j-p^  ->4 J 

J  *Ip  ^  Loj 

"Hanya  bagi  Allah-lah  (hak  mengabulkan)  doa  yang  benar.  Dan  berhala-berhala  yang  mereka  sembah 
selain  Allah  tidak  dapat  memperkenankan  sesuatupun  bagi  mereka,  melainkan  seperti  orang  yang 
membukakan  kedua  telapak  tangannya  ke  dalam  air  supaya  sampai  air  ke  mulutnya,  padahal  air  itu 


9  s  9  '  r,  4  s  4  ' 

0 13  £  LcJ  I  I  4 .  )o  A  j  |  £. , 


Li  V  i^yA  Qj_P  J-J 


293  Silahkan  rujuk  Taisirrul  ‘Azizil  Hamid  hal.  219 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  175 


tidak  dapat  sampai  ke  mulutnya.  dan  doa  (ibadat)  orang-orang  kafir  itu,  hanyalah  sia-sia  belaka."  (Ar 

Ra  'du:  14) 


Dan  berfirman: 


^  ‘ —  ^  s  ^  fs  "3  S'  ^  ^  ^  “3  s  S  S  0  JJ  ^  S0 

(C  j-yaJ  I  ^  *  j  gSbwC-j  ^ybjl  I ^P-d  ^J-3 


" Katakanlah :  "Panggillah  mereka  yang  kamu  anggap  (tuhan)  selain  Allah,  maka  mereka  tidak  akan 
mempunyai  kekuasaan  untuk  menghilangkan  bahaya  daripadamu  dan  tidak  pula  memindahkannya.” 

(Al  Isra:  56) 


Dan  berfirman: 


lil  tibli  c-l*3  (jli  iljvaj  lLUjLo  ^  La  -sUJ  1  (J ^ 


“ Dan  janganlah  kamu  menyembah  apa-apa  yang  tidak  memberi  manfaat  dan  tidak  (pida)  memberi 
mudharat  kepadamu  selain  Allah;  sebab  jika  kamu  berbuat  (yang  demikian)  itu,  maka  sesungguhnya 
kamu  kalau  begitu  termasuk  orang-orang  yang  zalim".  (Yunus:  106) 


B.  Syubhat  Yang  Lemah 


Di  antara  orang-orang  ada  orang  yang  mengudzur  orang-orang  yang  ber-istighatsah 
kepada  selain  Allah  di  sisi  kuburan,  dengan  alasan  bahwa  mereka  itu  tidak  mengetahui 
bahwa  doa  itu  ibadah,  dan  andaikata  mereka  mengetahui  tentu  mereka  tidak  memalingkan 
doa  mereka  kepada  selain  Allah  karena  mereka  takut  terhadap  syirik. 

Terus  orang-orang  itu  menambahkan  bahwa  tatkala  syar'iy  menegaskan  bahwa  doa 
itu  ibadah,  maka  berarti  hal  itu  tergolong  khabariyyat  (berita-berita)  yang  wajib  ada 
penegakkan  hujjah  dengan  menyampaikannya  sebelum  pemberlakuan  vonis-vonis  hukum, 
karena  ia  itu  tidak  bisa  didapatkan  dengan  fithrah.  Pernyataan  ini  adalah  kebodohan, 
kelalaian,  dan  pengkaburan  yang  tidak  terjatuh  ke  dalamnya  kecuali  orang-orang  yang 
tidak  membedakan  antara  doa  ibadah  dengan  doa  mas-alah. 

Dan  bila  kita  menerima  keberadaan  dia  itu  tidak  mengetahui  bahwa  doa  itu  adalah 
ibadah,  maka  apakah  dia  tidak  mengetahui  -sedangkan  ia  adalah  meminta  kepada  yang 
dimohon-  sifat-sifat  Rububiyyah  yang  hanya  milik  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala,  yang  mana 
hanya  milik-Nya  penciptaan,  kekuasaan,  dan  perintah,  dan  yang  mana  sifat-sifat  tersebut 
telah  diakui  oleh  kaum  musyrikin? 

Dan  apa  yang  diinginkan  oleh  orang  yang  ber-istighatsah  dari  mustaghats  bill  (yang 
diminta  pertolongannya)?  Ataukah  dia  itu  tidak  mengetahui  bahwa  mustaghats  bill  itu 
makhluk  yang  tidak  memiliki  kewenangan  penciptaan,  dan  kekuasaan  dan  tidak  bisa 
mendatangkan  manfaat  dan  madlarat  serta  tidak  memiliki  sedikitpun  dari 
kewenangan /urusan  pengaturan?  Dan  apa  hukumnya  bila  dia  tidak  mengetahui  hal  itu? 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


<0)1  Jjl  (_!  jb^Jl  4  JJI  £ Jjj 


^  i_»  ^  w ju  jib} Ty  aJ 


176  I 


www.millahibrahim.wordpress.com 


"Dia  memasukkan  malam  ke  dalam  siang  dan  memasukkan  siang  ke  dalam  malam  dan  menundukkan 
matahari  dan  bulan,  masing-masing  berjalan  menurut  zvaktu  yang  ditentukan.  Yang  (berbuat) 
demikian  itulah  Allah  Tuhanmu,  key u nyaa n-Nya lah  kerajaan.  Dan  orang-orang  yang  kamu  sent 
(sembah)  selain  Allah  tiada  mempunyai  apa-apa  zvalaupun  setipis  kulit  ari."  (Al  Faathir:  13) 

Dan  berfirman: 


13 jj  J  q5sLa-)  4i)l  gY  j  a  ^  J  q_ajL^.q  Dijjl  4jjl  (Jj.5  ^4  J  I)  JLjU  L«j! 

ke 

(c^i  '  •  _)  4-J!  ja]  4jJL_plj  ^  j  )^J  I  4&I  JlxP  IjJcLjIs 


"Sesungguhnya  apa  yang  kamu  sembah  selain  Allah  itu  adalah  berhala,  dan  kamu  membuat  dusta. 
Sesungguhnya  yang  kamu  sembah  selain  Allah  itu  tidak  mampu  memberikan  rezki  kepadamu;  maka 
mintalah  rezki  itu  di  sisi  Allah,  dan  sembahlah  Dia  dan  bersyukurlah  kepada-Nya.  Hanya  kepada- 
Nyalah  kamu  akan  dikembalikan."  (Al  Ankabut:  17) 


jg  %  ^  ^  'Ty~* ^  ^  y  ^  %  jg  ^  ^y^  &  %  ^  x 

CfijS  (4  *]  0 oj  0j->  Cr? 


dr4' 


“Atau  siapakah  dia  yang  menjadi  tentara  bagimu  yang  akan  menolongmu  selain  daripada  Allah  yang 
Maha  Pemurah?  Orang-orang  kafir  itu  tidak  lain  hanyalah  dalam  (keadaan)  tertipu."  (Al  Mulk:  20) 


C.  Kaum  Musyrikin  Bersandar  Kepada  Allah  Disaat  Sulit 


Sungguh  dahulu  kaum  musyrikin  memurnikan  doa  (kepada  Allah)  pada  kondisi- 
kondisi  genting.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


%  s  s  £  “if  '  s  '“'"%'s  s-jj  ^  0  s  s  ^  0  %  '  ' 

gJjSyda  jd-A  lil  jS\  LLb  a)  \j£>3  viiiij!  4  I J-.  i—=j  lilj 


"Maka  apabila  mereka  naik  kapal  mereka  mendoa  kepada  Allah  dengan  memurnikan  ketaatan  kepada- 
Nya;  Maka  tatkala  Allah  menyelamatkan  mereka  sampai  ke  darat,  tiba-tiba  mereka  (kembali) 
mempersekutukan  (Allah)"  (Al  Ankabut:  65) 


Namun  mereka  tidak  meraih  keimanan  dengan  doa  mereka  kepada  Allah  saja  di  saat 
kondisi  genting.  Allah  ta'ala  berfirman: 

T-  s  .  ^  ke 

£  ^  %  s  ^  -j  ^  ^  '  A**  ^  ^  %  y  ***  ^  s  %  *3  '  s  *S>  s  %  fy  ^  s  ' 

(01  I  \  jy\  (_Jl  4  ./d3-^  lil j 


"Dan  apabila  kamu  ditimpa  bahaya  di  lautan,  niscaya  hilanglah  siapa  yang  kamu  seru  kecuali  Dia, 
maka  tatkala  Dia  menyelamatkan  kamu  ke  daratan,  kamu  berpaling.  Dan  manusia  itu  adalah  selalu 
tidak  berterima  kasih.  "  (Al  Isra:  67) 


Adapun  mereka  itu,  maka  mereka  menginginkan  dari  mayit-mayit  itu  pelenyapan 
bencana  dan  pemenuhan  kebutuhan  dan  mereka  menyeru  mereka  dalam  kondisi  sulit  dan 
lapang.  Dan  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  telah  mencela  kaum  musyrikin  dengan  firman-Nya 
ta'ala: 


JJ J  <—=  Ju  La  *!>Ll3  *UJ !  Al]  i  I  I  £  Laid-  ^  t ydj  I  a  It  ^  !  i  j  Jfn  4  ^  1 1  "  {^jA  I 


"Atau  siapakah  yang  memperkenankan  (doa)  orang  yang  dalam  kesulitan  apabila  ia  berdoa  kepada- 
Nya,  dan  yang  menghilangkan  kesusahan  dan  yang  menjadikan  kamu  (manusia)  sebagai  khalifah  di 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  177 


bumi?  Apakah  disamping  Allah  ada  Tuhan  (yang  lain)?  Amat  sedikitlah  kamu  mengingati(Nya)." 

(An  Naml:  62) 

Sungguh  mereka  itu  telah  mengetahui  bahwa  hal  itu  milik  Allah  saja  dan  bahwa 
tuhan-tuhan  mereka  tidak  memiliki  kewenangan  sedikitpun  dari  hal  itu,  oleh  sebab  itu 
Allah  menghujjah  mereka  dengan  pengakuan  mereka  itu  bahwa  Dia-lah  Tuhan  yang  Haq, 
dan  bahwa  ketuhanan  yang  selain-Nya  adalah  bathil. 

D.  Nama  Islam  Tanpa  Hakikatnya  Tidak  Manfaat 


Sesungguhnya  engkau  wahai  saudara  seiman  bila  teringat  bahwa  orang-orang  yang 
membela-bela  kaum  musyrikin  -yaitu  orang-orang  bodoh  yang  tidak  memahami  ucapan- 
ucapan  ulama-  mereka  itu  hampir  menyematkan  keislaman  kepada  setiap  orang  yang 
mengaku  muslim  walaupun  dia  itu  mendatangkan  kemusyrikan  yang  nyata  dan  kekafiran 
yang  terang  karena  kebodohan,  taqlid  dan  mengikuti  syubhat-syubhat,  maka  engkau 
mendapati  begitu  bahayanya  kaidah-kaidah  mereka  yang  bathil,  dan  manhaj  mereka  yang 
rusak  itu  terhadap  dakwah  tauhid  yang  murni  ini. 

Kaum  quburiyyun  yang  beristighatsah  kepada  mayit  lagi  mengusap-ngusap  tembok 
kuburan  seraya  mengharapkan  pemenuhan  kebutuhan  dan  penyingkapan  kesulitan  lagi 
bertaqarrub  dengan  sembelihan  dan  nadzar  juga  memelas  kepada  khuburan,  mereka  itu 
menurut  orang-orang  tadi  adalah  tergolong  kaum  muslimin  karena  mengucapkan  dua 
kalimah  syahadat  dan  menunaikan  kewajiban-kewajiban  Islam,  dan  mereka  itu  tidak 
dikafirkan  baik  hukum  dunia  maupun  akhirat  sampai  ditegakkan  hujjah  terhadap  mereka 
bahwa  perbuatan  mereka  itu  adalah  syirik,  dan  dilenyapkan  dari  mereka  syubhat  yang 
menjerumuskan  mereka  kepadanya.  Ini  demi  Allah  adalah  bencana  terbesar,  karena  tidak 
ada  perbedaan  antara  quburiyyun  dengan  para  penyembah  berhala  dari  kalangan  Quraisy 
selain  nama. 


A1  'Alamah  Ash  Shan'aniy  berkata: 

Lajlj  i  AjifttaJ!  <Qxij  CulS  ^  ill  jA  i  Ala  jjl!!  ajauj  CuaII  JLaJL  jllll  ) 

i  yJj  y  1  V  fcLojAMj  i  '  ^  Aj  ‘ • i  Lai  tA  4  Loi^aj  Ijjj  La]  4 

(. .  ha^  VI  La  a  La  IaLojjj  J cA  UA  6  ^  jtac-- j 


(Nadzar  harta  terhadap  mayyit  dan  yang  lainnya,  juga  menyembelih  di  atas  kuburan, 
tawasul  dengannya  dan  meminta  hajat  darinya,  ia  adalah  apa  yang  biasa  dilakukan  oleh 
orang-orang  jahiliyyah,  akan  tetapi  mereka  melakukan  kepada  apa  yang  mereka  namakan 
sebagai  berhala  dan  patung,  sedangkan  kaum  quburiyyun  melakukannya  kepada  apa  yang 
mereka  namakan  sebagai  wali,  kuburan  dan  tempat  keramat.  Sedangkan  nama-nama  itu 
tidak  memiliki  pengaruh  dan  tidak  bisa  merubah  makna  hakikat,  baik  secara  tuntutan 
bahasa,  akal,  maupun  syari'at,  karena  sesungguhnya  orang  yang  meminum  khamr  dan 
menamainya  dengan  air  maka  ia  itu  tidak  meminum  kecuali  khamr...)294 

A1  'Alamah  Asy  Syaukani  berkata: 


294  Tathhirul  I'tiqad  hal.  18-19 

178  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


(jl  i  (jjdl  L)-9  ^*1  4  .'^  l_j  ^LAM  JajL^.  4  1 L  —> J  ^-gjj  ^  AiiLill  .lulled!  (j-Qj  ) 

(  4_Lo  <]  4  \j.  ^ - ^a j  La  Ll^.lj  a  4_l]l  4_J  Ijjila  »  ^)jill  d]j  Ale.  0^aJj3  .  ^.aul^a]!  ^_ya  Jl_?^  La  .Sj^lj  aLoVl  (_j«a  A^Lu  La 

■-■;«'  jj2  003  Luj  I^Jjaulj  Ajj^la  jIaaV  jaj  Jj  J®  V  4JI  j)  ‘  (jLi I  O*  Cyj^  *-}  •\«.‘‘nj  ai I  j;»J  4j 


(LuLu  JjaJI  (J41  (jjij  V  AjauuII  .  ^  I  aMI-v^l  Jj^aj  i  |_)jij  Ajjauu 

(Dan  di  antara  kerusakan  yang  sangat  parah  yang  sampai  melemparkan  pelakunya  ke 
belakang  tembok  Islam  dan  menjatuhkannya  di  atas  kepalanya  dari  tempat  paling  tinggi 
agama  ini  adalah  bahwa  banyak  dari  mereka  datang  dengan  membawa  binatang  terbaik 
yang  dimilikinya  dan  ternak  termahal  yang  dipiaranya  terus  ia  menyembelihnya  di  pinggir 
kuburan  itu  seraya  bertaqarrub  kepadanya  dengan  hal  itu  lagi  mengharapkan  apa  yang  dia 
dapatkan  darinya,  dimana  dia  menyebut  selain  Allah  saat  menyembelih,  beribadah 
dengannya  kepada  berhala,  karena  tidak  ada  perbedaan  antara  penyembelihan  hewan 
untuk  batu  yang  dipajang  yang  mereka  namakan  sebagai  berhala  dengan  kuburan  si  mayit 
yang  mereka  namakan  sebagai  kuburan.  Dan  sekedar  perbedaan  dalam  penamaan  itu  sama 
sekali  tidak  berguna  sedikitpun.295 


Beliau  rahimahullah  telah  menuturkan  tipu  daya  syaitan  kepada  kaum  quburiyyun 
dalam  memperindah  kuburan,  membangunnya  dan  memberikan  lampu  untuknya  serta  hal 
lainnya  yang  membuat  hati  peziarah  terpesona  dan  terbius  (sampai  akhirnya  ia  meminta 
dari  penghuni  kuburan  itu  apa  yang  tidak  kuasa  terhadapnya  kecuali  Allah  Subhanahu  Wa 
Ta'ala  sehingga  jadilah  dia  itu  sebagai  bagian  kaum  musyrikin).296 


Beliau  rahimahullah  telah  menjelaskan  makna  syirik  dalam  rangka  membantah  orang 
yang  mengklaim  bahwa  orang  musyrik  itu  adalah  orang  yang  menyembah  patung  dan 
batu....  beliau  berkata:  (Syirik  adalah  melakukan  kepada  selain  Allah  suatu  yang  menjadi 
hak  khusus  Allah,  baik  ia  menyematkan  kepada  selain  Allah  itu  apa  yang  disematkan  oleh 
ahli  jahiliyyah  seperti  patung  dan  berhala  atau  ia  menyematkan  nama  lain  kepadanya 
seperti  nama  wali,  kuburan  dan  masyhad  (tempat  ziarah)...)297 


Ini  semua  tergolong  hal  yang  menjelaskan  bahwa  orang-orang  yang  beristighatsah 
kepada  mayit  itu  adalah  orang-orang  musyrik  dan  bahwa  perbuatan  mereka  itu  adalah 
syirik,  walaupun  nama-namanya  berubah  dan  banyak  berbagai  klaim.  Dan  telah  lalu  dalam 
pembicaraan  tentang  penghalang  "kejahilan"  bahwa  kejahilan  macam  ini  tidak  diudzur 
pelakunya,  karena  ia  adalah  pengguguran  terhadap  ashluddien  (inti  dien  ini),  dimana 
pelakunya  langsung  dikafirkan  dan  tidak  boleh  taivaqquf  di  dalamnya. 


Asy  Syaukani  rahimahullah  berkata: 


o  i-i* j  ^-iLkLaJ!  (JaI  ^>4  -id  Ajli  ^/LudU  Lij lLa  (jA  cA  aftl  Vj  dl  V  —  d?-0  ) 


(  LXJ  db  pi) 

(Sekedar  pengucapan  Laa  ilaaha  illallaah  tanpa  pengamalan  maknanya  tidaklah 
menetapkan  keislaman,  karena  sesungguhnya  seandainya  seseorang  dari  ahli  jahiliyyah 


295  Syarhus  Sudur  Bi  Tahrimi  Rafil  Qubur  hal.  20 

296  Syarhus  Sudur  hal.  17 

297  Ad  Dur  An  Nadlid  hal.  18  dengan  sedikit  perubahan 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  179 


mengucapkannya  dan  dia  tetap  bersidekap  terhadap  berhalanya  sembari  mengibadatinya 
maka  hal  itu  bukan  keislaman).298 

Oh,  alangkah  bodohnya  orang  yang  mengudzurnya  dengan  sebab  kejahilannya  dengan 
menamakannya  sebagai  orang  muslim,  dan  oh...  alangkah  bahayanya  dia  terhadap  dakwah 
tauhid  yang  murni. 

2.  Tawalli  Kepada  Orang-Orang  Kafir  Dengan  Meninggalkan  Kaum 
Mukminin 


Ini  adalah  tergolong  bentuk  kekafiran  kepada  Allah  dan  kemurtadan  dari  Islam. 
Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 

✓  ^  ^  ✓ 

Q I  ^  4jjl  ^  .  jA  — iJJ’i  I  % 

_  JL  _  #  JL  X  a 

*  '  u  U'  *r  *  *  *  •  '  K  Z  9  *9 

fir);  I  4JJI  4JJI 


"Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  zuali  dengan  meninggalkan 
orang-orang  mukmin.  Barangsiapa  berbuat  demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah, 
kecuali  karena  (siasat)  memelihara  diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka.  dan  Allah 
memperingatkan  kamu  terhadap  diri  (siksa)-Nya.  Dan  hanya  kepada  Allah  kembali  (mu)/'  ( Ali 

Imran:  28) 

Ibnu  Jarir  rahimahullah  berkata: 


cA  ISA  L d  4  lA  (J ^Ac.  ^  jj  j  ^Ac.  /  *  *  laj  Ijl .  Ubc.1  .ikjl  ) 

/  lalm  ^3  bjj£j  ^jl  V]  1 A  ^jl  V jy  4  ^3  ^jc.  addjjb  Ala  Zul  auI 

almA  ^Ac-  U-*1  dc.  La  ^Ac.  ^oA^xjLAlj  dj-lxll  b^uJajj  .  nil  j  ^A  jgj3  A >  -Q~''  ^Ac- 

( 


(Barangsiapa  menjadikan  orang-orang  kafir  sebagai  pembela  dan  penolong  serta  pelindung 
yang  mana  ia  berloyalitas  kepada  mereka  di  atas  dien  mereka  dan  membantu  mereka  dalam 
mengalahkan  kaum  muslimin,  maka  dia  itu  tidak  mendapatkan  apapun  dari  Allah,  yaitu  ia 
telah  lepas  diri  dari  Allah,  dan  Allah  pun  lepas  diri  darinya  dengan  sebab  dia  murtad  dari 
agamanya  dan  masuk  dalam  kekafiran  "kecuali  karena  (siasat)  menjaga  diri  dari  sesuatu  yang 
kamu  takuti  dari  mereka,"  yaitu  kecuali  kalian  berada  dalam  kekuasaan  mereka  dimana  kalian 
mengkhawatirkan  mereka  terhadap  diri  kalian  terus  kalian  menampakkan  loyalitas  kepada 
mereka  dengan  lisan  kalian  dan  menyembunyikan  permusuhan  dan  kalian  tidak  mengikuti 
mereka  di  atas  kekafiran  mereka  dan  tidak  membantu  mereka  terhadap  seorang  muslimpun 
dengan  dengan  kekafiran)299 

Dan  Allah  ta'ala  berfirman: 


298  Ad  Dur  An  Nadlid  hal.  40 

299  Tafsir  Ath  Thabari:  3/228 

180  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


o!  eldljl  *"^b^  c£ 'j-'-^aJJj  ij^ljT  ijA*ls  pidjT  l^Jjj  $ 

S$  py*-j4=h  auT 


"Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani 
menjadi  pemimpin-pemimpin(mu);  sebahagian  mereka  adalah  pemimpin  bagi  sebahagian  yang  lain. 
Barangsiapa  di  antara  kamu  mengambil  mereka  menjadi  pemimpin,  maka  sesungguhnya  orang  itu 
termasuk  golongan  mereka.  Sesungguhnya  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  yang 
zalim."  (Al  Maidah:  51) 

Ibnu  Jarir  berkata: 


jA  Laj  AZjAij  4_j  pkj  V]  1.1^1  cJj^1  V  Aili  4  ^ *  '  ' '  JaI  px  4_jls  p4X*iya]l  pjJ  p-a  i£j) 1  ~~~*  illj  jH  p*a  ) 

(  A  4  -'V ~v  ^)Lxaj  44_Iax~ujj  La  4_ip  ^Jajj  4_u Jaj  ILIj  0^\j  4_llc. 


(Barangsiapa  tawalli  kepada  orang  Yahudi  dan  Nasrani  dengan  meninggalkan  orang-orang 
mukmin,  maka  dia  itu  tergolong  penganut  agama  dan  millah  mereka,  karena  tidak 
seorangpun  tawalli  kepada  seseorang  melainkan  dia  itu  ridla  terhadapnya,  terhadap 
diennya  dan  terhadap  apa  yang  dianutnya,  dan  bila  dia  meridlainya  dan  meridlai  diennya 
maka  dia  itu  telah  memusuhi  dan  membenci  apa  yang  menyelisihinya,  dan  statusnya 
menjadi  sama  dengan  status  hukum  orang  itu).300 

Dan  Ibnu  Hazm  berkata: 


V  ps.  lilAj  4  4  P-v  4_jij  o^Alfa  ^ic.  jA  Laj)  ^_la  4_jla  ^£xa  paj  y  I  ^JLlj  4&I  ijj3  (_jl 

(  pxahxall  pa  plxjl  4j3  ^  itlAj 


(Dan  telah  sah  bahwa  firman  Allah  ta'ala:  " Dan  barangsiapa  di  antara  kalian  tazvalli  kepada 
mereka,  makas  sesungguhnya  dia  itu  termasuk  golongan  mereka"  adalah  sesuai  dengan 
dhahirnya  bahwa  dia  itu  kafir  termasuk  jajaran  orang-oarng  kafir,  dan  ini  adalah  kebenaran 
yang  tidak  diperselisihkan  di  antara  kaum  muslimin.)301 


Dan  Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  berkata: 

frldjl  ,-.Ar  'A  d  4_i)l  (Jyl  Laj  ^  YP  44  lj  p^xajj  pjlfs  y  :4_jlxxx  ,p  '  *  a  pi  4_)VI  o  A  ^-3  aill  ) 

ahljl  yfcLlxjlj  pLajYI  j  4  aLlljl  yfcjlxjl  ^)^£.l>a]l  pLajYI  pi  cJ1^  *y  p^iLd!  ^  la  bjj£ 


(  I  .  ’  4  .  >>»  ■  p.  1 i  Ppilli  4  4 .  da\l 


(Allah  telah  mengabarkan  dalam  ayat  ini  bahwa  orang  yang  tawalli  kepada  mereka  adalah 
bagian  dari  mereka.  Allah  ta'ala  berfirman:  ", Sekiranya  mereka  beriman  kepada  Allah,  kepada 
Nabi  (Musa)  dan  kepada  apa  yang  diturunkan  kepadanya  (Nabi),  niscaya  mereka  tidak  akan 
mengambil  orang-orang  musyrikin  itu  menjadi  penolong-penolong,  tapi  kebanyakan  dari  mereka 
adalah  orang-orang  yang  fasik."  (Al  Maidah:  81)  Maka  ini  menunjukan  bahwa  iman  yang 
disebutkan  itu  meniadakan  dan  kontradiksi  dengan  sikap  menjadikan  mereka  sebagai  auliya 
(pemimpin),  dan  iman  itu  tidak  berkumpul  dengan  sikap  menjadikan  mereka  sebagai 


300  Tafsir  Ath  Thabari:  3/227 

301  Al  Muhalla:  13/35  Tahqiq  Hasan  Zidan 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  181 


auliya  di  dalam  satu  hati,  maka  A1  Qur'an  itu  sebagiannya  membenarkan  sebagian  yang 
lain).302 


Akan  tetapi  dalam  payung  kejahilan  terhadap  tauhid  dan  dan  lenyapnya  hakikat 
iman,  muncullah  beraneka  ragam  bentuk  loyalitas  kepada  musuh-musuh  dien  ini,  seperti 
pemberlakuan  undang-undang  mereka,  ketaatan  kepada  mereka,  kecenderungan  kepada 
mereka,  berbasa-basi  terhadap  mereka,  duduk-duduk  bersama  mereka  di  saat  mereka 
memperolok-olok  ayat-ayat  Allah,  serta  berdiri  di  barisan  mereka  untuk  memerangi  para 
penganut  kebenaran  dan  kelurusan. 

A1  Qurthubi  berkata  dalam  tafsir  firman-Nya  ta'ala  "Dan  barangsiapa  orang  di  antara 
kalian  tawalli  kepada  mereka,  maka  sesungguhnya  dia  termasuk  golongan  mereka ": 

LaS  jlill  <1  i  d 4  bilLk  aI^ujj  ^llxj  kil  4_alLi.  33  AjV  I  AjI^lj  Ja  ^jju) 

(  »l  ‘ 


(Adalah  syarat  dan  jawabnya,  yaitu:  dikarenakan  dia  itu  telah  menyelisihi  Allah  dan  Rasul- 
Nya  sebagaimana  mereka  telah  menyelisihi,  dan  wajiblah  memusuhi  mereka,  dan  pastilah 
neraka  bagi  dia  sebagaimana  ia  pasti  bagi  mereka,  sehingga  dia  tergolong  bagian  mereka, 
yaitu  bagian  dari  teman-teman  mereka).303 

Asy  Syaukani  berkata: 


Aj^kjdl  A_lx^a*-dl  Qli  4  3j3juj  3jC.j  a&e  ^aA3l3C.  ~ ^ ^ Ajli  ^ La  Ajll  QAj  'Ci  Aij3  ) 

Ajj3  Qc.  ^1a  3jjj  QL  b-uJ  Qj3ll  tglll  k  ^  ^11*5  Aij3  ^3  [JIH  (_jl  (**  djlc-  l&a-fjj  Ajtc-  <^11  ^^21  lA 

2113  dQ  Sb  'dll  J;;  -  ^3  Qj3aIAj  QjjsISII  ^dc.  a^c-l  jjd^ydl  ^Ac.  aAAI  Aj^j^  )  *  f  •  --  ^  'dH 

^Lobdl  (ja  QjjsISII  (ji  Qhj  U^'A>d!  (jdj  ^3  ^-ji^ulll  IjAj)  <^>  b3r-  ■dll}  eLuaJ  QLs  Ajjyj  Alii  b-da3 

(  a^jii  ^ijji  dijj  4 


(Firman  Allah  ta'ala  "Dan  barangsiapa  orang  di  antara  kalian  tazvalli  kepada  mereka,  maka 
sesungguhnya  dia  itu  termasuk  golongan  mereka",  yaitu  bahwa  ia  itu  termasuk  golongan 
mereka  dan  dalam  barisan  mereka  dan  ia  adalah  ancaman  yang  keras,  karena  maksiat  yang 
mengharuskan  kekafiran  ia  adalah  yang  sampai  kepada  puncak  yang  tidak  ada  lagi 
sesudahnya...)  sampai  berkata  dalam  tafsir  firman  Allah  ta'ala:  "Hai  orang-orang  yang 
beriman,  barangsiapa  di  antara  kamu  yang  murtad  dari  agamanya,  maka  kelak  Allah  akan 
mendatangkan  suatu  kaum  yang  Allah  mencintai  mereka  dan  merekapun  mencintai-Nya,  yang 
bersikap  lemah  lembut  terhadap  orang  yang  mnkmin,  yang  bersikap  keras  terhadap  orang-orang  kafir, 
yang  berjihad  dijalan  Allah,  dan  yang  tidak  takut  kepada  celaan  orang  yang  suka  mencela.  Itulah 
karunia  Allah,  diberikan-Nya  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya,  dan  Allah  Malta  Luas  (pemberian- 
Nya),  lagi  Malta  Mengetahui."  (Al  Maidah:  54) 

(Dan  ini  adalah  permulaan  dalam  menjelaskan  bahwa  loyalitas  orang  muslim  kepada 
orang-orang  kafir  adalah  kekafiran,  dan  itu  adalah  satu  macam  dari  macam-macam 
kemurtaddan)304 


302  Kitabul  Iman  hal.  14  dan  silahkan  rujuk  Al  Wala  Wal  Bara’  hal.  232-234 

303  Tafsir  Al  Qurthubi:  6/217 

304  Fathul  Qadir:  2/50-51 


182 


www.millahibrahim.wordpress.com 


Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  berkata: 


V  jALAM  (jjJ  jjc.  (_>a  (jl  (JJJ  t  Ajli  (jJilaLi-all  ^A^p  (j^s  (jl  (jJJj  jliSlI  sVIj-a  (jc-  LPj  j 

(  pa  ^pai 


(Tatkala  Allah  melarang  dari  berwala  kepada  orang-orang  kafir  dan  menjelaskan  bahwa 
orang  yang  bertawalli  kepada  mereka  dari  kalangan  orang-orang  mukmin,  maka 
sesungguhnya  dia  itu  adalah  bagian  dari  mereka,  maka  Dia  menjelaskan  bahwa  orang  yang 
tawalli  kepada  mereka  dan  murtad  dari  agama  Islam,  maka  dia  itu  tidak  memadlaratkan 
Islam  sedikitpun).305 

Abu  Bakar  Ibnu  'Arabiy  berkata  dalam  tafsirnya  terhada  firman  Allah  ta'ala  " Dan 

barangsiapa  orang  di  antara  kalian  tawalli  kepada  mereka,  maka  sesungguhnya  dia  itu  termasuk 
golongan  mereka": 

(  lx  ilAjl  L?ij  .liij  (jj  j 


(Sesungguhnya  ayat  ini  memberikan  faidah  peniadaan  sikap  menjadikan  auliya  (para 
pemimpin)  dari  orang-orang  kafir  seluruhnya)306 


Larangan  loyalitas  itu  tidak  khusus  terhadap  Yahudi  dan  Nashara,  karena  kata 
"Yahudi  dan  Nashara"  itu  adalah  laqab  (nama  sebutan),  sedangkan  mafhum  laqab  itu  adalah 
bukan  hujjah  menurut  jumhur,  jadi  larangan  itu  mencakup  semua  orang-orang  kafir, 
sebagaimana  hal  itu  ditunjukan  oleh  A1  Qur'an.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  befirman: 


Y j  Q  ^  ■  jA  — £_U’.s  Jxjij  CJrj ^ I  ^ 

_  il  _  S  4 

-*  "  u  *?T  \i'  *  "  .  "  *  S  *  '  '  C  »  *9 

(QtaJ  I  4JJ1  -  Jlj  4JJI  t  4 JjU 


" Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  wali  dengan  meninggalkan 
orang-orang  mukmin.  Barangsiapa  berbuat  demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah, 
kecuali  karena  (siasat)  memelihara  diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka.  dan  Allah 
memperingatkan  kamu  terhadap  diri  (siksa)-Nya.  dan  hanya  kepada  Allah  kembali  (mu)."  (Ali 
Imran:  28) 

Dan  berfirman: 


0}  d-djl  IjAxIs  gA  y_j]\  t fff, 

-  „  ,  <  y  f  *  ,  '/t' 


"Hai  orang-orang  beriman,  janganlah  kamu  jadikan  bapa-bapa  dan  saudara-saudaramu  menjadi 
wali(mu),  jika  mereka  lebih  mengutamakan  kekafiran  atas  keimanan  dan  siapa  di  antara  kamu  yang 
menjadikan  mereka  zvali,  maka  mereka  itulah  orang-orang  yang  zalim."  (At  Taubah:  23) 

Oleh  karena  itu  orang  murtad  masuk  di  dalamnya  karena  ia  itu  orang  kafir,  dan 
perbuatannya  sebagai  orang  murtad  tidaklah  menghalangi  dari  penyematan  nama  kafir 
terhadapnya,  sebagaimana  firman  Allah  ta'ala: 


305  Al  Fatawa:  18/300 

306  Ahkamul  Qur’an:  2/630 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  183 


9> 


j0c}\  Jb>t44«jTj  j A  <~~=J  At!  I  qP  “W3J  A_j  (jlxS  4_j  JlxS  ^«l y^xji  I  ^jp  LLta^jl£4j 

O!  j>  4saxj  X  ,jP  ^SjSjJ  (jp*-  ^SsjjIxiAJ  JxijjT  (j?  _/-^=l  AixijTj  <U)T  _UP  jS f\  AXa 

^  ^  p  ^  9  £  s  s  \.s  s  9  s  9  s  JL  ^  ^ 

^)>J  0 yi-  *^J  I j  14)  jJ  I  J»  ^  1  o.  P I  <  "  ■  U .  ■>-  dljJ j  Is  ^3  li==  jJb ij  O~o-j3  a~o  qP  ^5s~o  xul/p  Cr4 J  I 


L^i  j*-4>  jb. 


LUl, 


"Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  berperang  pada  bulan  Haram.  Katakanlah:  "Berperang  dalam 
bulan  itu  adalah  dosa  besar;  tetapi  menghalangi  (manusia)  dari  jalan  Allah,  kafir  kepada  Allah, 
(menghalangi  masuk)  Masjidil  Haram  dan  mengusir  penduduknya  dari  sekitarnya,  lebih  besar 
(dosanya)  di  sisi  Allah,  dan  berbuat  fitnah  lebih  besar  (dosanya)  daripada  membunuh.  Mereka  tidak 
henti-hentinya  memerangi  kamu  sampai  mereka  (dapat)  mengembalikan  kamu  dari  agamamu  (kepada 
kekafiran),  seandainya  mereka  sanggup.  Barangsiapa  yang  murtad  di  antara  kamu  dari  agamanya, 
lain  dia  mati  dalam  kekafiran,  maka  mereka  itulah  yang  sia-sia  amalannya  di  dunia  dan  di  akhirat, 
dan  mereka  Itulah  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di  dalamnya (Al  Baqarah:  217) 


Danberfirman  Subhanahu  Wa  Ta'ala: 


^ajjsJ\  aAjTj  C-xLoJ!  Js*  £)l  1^1  J-*j  \jj  i  ^-=>  L Aff  aJJ| 


"Bagaimana  Allah  akan  menunjuki  suatu  kaum  yang  kafir  sesudah  mereka  beriman,  serta  mereka 
telah  mengakui  bahzva  Rasul  tin  (Muhammad)  benar-benar  rasul,  dan  keterangan-keteranganpun 
telah  datang  kepada  mereka?  Allah  tidak  menunjuki  orang-orang  yang  zalim."  (Ali  Imran:  86) 

Syaikhul  Islam  Ibnu  Taimiyyah  berkata: 

(  ^  1 1  — V 1  ]alc.|  o.^)II  ) 

(Kufur  riddah  itu  adalah  lebih  dahsyat  berdasarkan  ijma  daripada  kafir  asli)307 

Dan  telah  melewati  kita  pada  pembicaraan  tentang  mumtani'in  (orang-orang  yang 
melindungi  diri  dengan  kekuatan)  bahwa  orang-orang  semacam  mereka  itu  walaupun 
kekafiran  mereka  tersebut  kadang  tersamar,  akan  tetapi  pengkafiran  mereka  itu  tidak 
tergantung  kepada  keterpenuhan  semua  syarat  dan  kelenyapan  semua  mawani'. 


******** 


307  Al  Fatawa:  28/478 

184  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


PENUTUP 

"Al  Wala  Dan  A1  Bara  Adalah  Aqidah" 


(. Al  Wala  dan  Al  Bara  adalah  gambaran  yang  bersifat  tindakan  bagi  aplikasi  riil 
untuk  aqidah  ini.  Ia  adalah  makna  yang  besar  pada  jiwa  orang  muslim  sesuai  dengan  kadar 
besar  dan  keagungan  aqidah  ini.  Allah  Subhanahu  Wa  Ta'ala  berfirman: 


jJLs  j  i  ~  jji'hiT  i  "j fl’Cj  qr4  JLiijJI  QiP  Ai  I  j  olJS"! 


4J0I3  Gs  fl'ii 


"Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki)  agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar 
daripada  jalan  yang  ses at,  karena  itu  barangsiapa  yang  ingkar  kepada  thaghut  dan  beriman  kepada 
Allah,  maka  sesungguhnya  ia  telah  berpegang  kepada  buhul  tali  yang  amat  kuat  yang  tidak  akan 
putus.  Dan  Allah  Malta  Mendengar  lagi  Malta  Mengetahui."  (Al  Baqarah:  256) 

Dan  Allah  menginginkan  kemuliaan  bagi  orang  muslim  bahkan  bagi  manusia  di  atas 
bumi  ini: 


'^A>A\  ^ y»  uj  ^  (J  jjj  i uijy  $ 

\1 . .  ,o  j 


"Dan  sesungguhnya  telah  Kami  muliakan  anak-anak  Adam,  Kami  angkut  mereka  di  daratan  dan  di 
lautan,  Kami  beri  mereka  rezki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang 
sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah  Kami  ciptakan."  (Al  Isra:  70) 

Di  disaat  loyalitas  orang  muslim  itu  kepada  diennya  dan  barisan  kaum  mu'minin, 
maka  dengan  sikap  ini  dia  telah  menghargai  takrim  (pemuliaan)  ini  dengan  sebenar- 
benarnya  penghargaan  dan  dia  telah  beribadah  kepada  Allah  dengan  sebenar-benarnya 
ibadah  dikarenakan  ia  itu  telah  berlepas  diri  dan  memusuhi  ubudiyyat  (penghambaan)  yang 
menginginkan  penundukan  dia  kepada  kekuasaannya  selain  Allah.  Adapun  saat  ia 
terpuruk  dan  malah  mengibadati  selain  Allah  baik  dengan  ritual-ritual  atau  undang- 
undang  atau  ketaatan  dan  ketundukan,  maka  sesunguhnya  dia  dengan  sikap  ini  terjatuh 
dari  kedudukan  dan  kemuliaan  itu  ke  dalam  perbudakan  hawa  nafsu  yang  beraneka  ragam, 
berbagai  pikiran  dan  aliran  yang  merobek-robek  kehidupannya  dan  mempersempit 
akhiratnya  sehingga  ia  hidup  dalam  keadaan  sengsara  walaupun  dia  mengklaim  bahwa  ia 
bahagia.  Itu  dikarenakan  tolak  ukur  kebahagiaan  dan  kesengsaraan  di  dalam  pandangan 
Islam  adalah  muncul  dari  peribadatan  kepada  Allah  saja,  pemberlakuan  hukum-Nya  dan 
ketundukan  kepada-Nya,  atau  kebalikan  hal  itu  adalah  peribadatan  kepada  thaghut,  hawa 
nafsu  dan  syahwat,  sedangkan  itu  adalah  tingkatan-tingkatan  jurang  kesengsaraan  yang 
hidup  di  dalamnya  setiap  orang  yang  berpaling  dari  tuntutan  Allah  dan  dien-Nya. 
Sedangkan  loyalitas  kepada  orang-orang  kafir  -selain  ia  itu  kemurtaddan  dan 
pembangkangan  terhadap  Allah-  adalah  sumber  kebimbangan,  kesengsaraan  dan 


www.millahibrahim.wordpress.com  !  185 


penderitaan  dalam  kehidupan  pelakunya,  karena  dia  itu  tidak  kepada  orang-orang  muslim 
dan  tidak  pula  kepada  oang-orang  kafir. 

Pada  zaman  ini,  yang  mana  berbagai  macam  pemahaman  bercampur,  berbagai 
pemikiran  berbenturan  dan  al  haq  tersamar  dengan  al  bathil  bahkan  al  haq  tersingkirkan 
dan  panji  kebathilan  ditinggikan,  di  mana  orang  muslim  berdiri?  Di  mana  loyalitas  dia? 
Dan  kepada  siapa  diberikan?  Sedangkan  ia  melihat  kekafiran  yang  nyata  dikumandangkan 
dan  diberlakukan  dalam  kehidupan  manusia  kemudian  ia  meletakan  untuk  hal  itu  pamplet 
kecil  bahwa  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan  Islam. 

Contoh  itu  adalah  orang  yang  menganut  paham  sosialis  atau  demokrasi  atau  sekuler 
atau  nasionalisme  atau  komunisme,  kemudian  dikatakan  bahwa  ini  tidak  bertentangan 
dengan  Islam  karena  Islam  adalah  hubungan  antara  si  hamba  dengan  Rabbnya.  Kepada 
siapa  loyalitas  orang  muslim  sedangkan  ia  melihat  syari'at  Allah  disingkirkan  dari  bumi 
lagi  diperangi,  kemudian  diimpor  undang-undang  buatan  manusia  supaya  ia  menjadi 
pedoman  manusia,  dalam  kehidupan  mereka  dan  jalan  bagi  aktivitas  mereka,  kemudian 
dikatakan  sesungguhnya  hal  ini  tidak  bertentangan  dengan  Islam  karena  hukum  Islam  itu  - 
baik  dikatakan  dengan  lisan  ucapan  ataupun  ucapan  keadaan-  sudah  tidak  lagi  sejalan 
dengan  lajunya  peradaban  dan  kemajuan? 

Kepada  siapa  loyalitas  orang  muslim,  sedangkan  ia  melihat  orang-orang  munafik 
mengaku  sebagai  orang  Islam,  padahal  mereka  itu  pada  hakikatnya  adalah  lebih  berbahaya 
terhadap  dien  ini  daripada  musuh-musuhnya  yang  terang-terangan. 

Ini  adalah  pertanyaan-pertanyaan  yang  sangat  banyak....  sedangkan  jawaban 
terhadapnya  tersembunyi  pada  haklikat  berikut  ini:  sesungguhnya  orang  muslim  itu  tidak 
mungkin  loyalitasnya  kepada  Allah,  dien-Nya  dan  kaum  mukminin,  kecuali  bila  dia 
memahami  hakikat  tauhid  "Laa  ilaaha  illallaah  Muhammadar  Rasulullah," 
merealisasikannya,  memahami  apa  yang  ditunjukannya  dan  maknanya,  mengetahui 
konsekwensi-konsekwensi  dan  apa  yang  menjadi  keharusannya,  kemudian  dia  mengetahui 
kejahiliyyahan,  syirik,  kekafiran,  kemurtaddan  dan  kemunafikan  agar  ia  tidak  menjadi 
mangsa  yang  dijerumuskan  dalam  keburukan  ini,  karena  tidak  akan  mengenal  Islam  orang 
yang  tidak  mengenal  jahiliyyah.  Kemudian  pengamalannya  terhadap  hakikat  al  zvala  dan  al 
bara  dalam  pemahaman  Islam  yang  benar  yaitu  bahwa  loyalitas,  kecintaan  dan  pembelaan 
itu  bagi  kaum  mu'minin  bagi  bangsa  mana  saja,  dengan  bahasa  apa  saja  mereka  berbicara 
dan  dimana  saja  mereka  tinggal,  karena  ia  tidak  beriman  terhadap  apa  yang  diimani  ajaran- 
ajaran  jahiliyyah  berupa  keterikatan  dengan  darah,  ras  dan  tanah. 

Di  mana  ia  itu  ada  bersama  saudara-saudanya  yang  beriman  dengan  hatinya, 
lisannya,  hartanya  dan  darahnya.  Dan  ia  menderita  karena  penderitaan  mereka  dan  bahagia 
dengan  kebahagiaan  mereka,  serta  kebencian  dan  sikap  bara-nya  adalah  karena  seluruh 
musuh-musuh  Allah,  baik  mereka  itu  orang-orang  kafir  asli,  orang-orang  murtad  ataupun 
orang-orang  munafik,  dan  sikapnya  terhadap  mereka  adalah:  jihad  dengan  jiwa,  harta, 
pena,  lisan  dan  segala  yang  dimiliki  berupa  kemampuan  dan  sesuai  dengan  kadar 
kesungguhan  dan  kemampuannya. 

Sesungguhnya  ini  adalah  hakikat  yang  bila  telah  difahami  dan  diamalkan  oleh 
orang-orang  muslim,  maka  ia  bisa  menentukan  sikapnya,  sehingga  ia  mengenal  orang  yang 

186  I  www.millahibrahim.wordpress.com 


diberikan  loyalitas  dan  orang  yang  dimusuhi,  dan  apa  yang  diinginkan  Islam  darinya  dan 
apa  yang  dimakarkan  terhadap  Islam  oleh  musuh-musuhnya. 

Dengan  ini  ia  menjadi  muslim  yang  aktif  yang  kuat  dengan  kekuatan  Allah  lagi  tidak 
lemah  dan  bersedih  karena  Allah  bersamanya,  sedangkan  Dia-lah  yang  berfirman: 


3"®  0 !  0 ijlp  V I 


"Janganlah  kamu  bersikap  lemah,  dan  janganlah  (pula)  kamu  bersedih  hati,  padahal  kamulah  orang- 
orang  yang  paling  tinggi  (derajatnya),  jika  kamu  orang-orang  yang  beriman. "  (Ali  Imran:  139) 

Dan  barangsiapa  Allah  bersamanya,  maka  tidak  akan  membahayakan  dia  andai 
semua  manusia  bersepakat  untuk  menimpakan  bahaya  kepadanya,  dimana  semua  manusia 
tidak  bisa  menimpakkan  hal  itu  kecuali  bila  Allah  menghendaki  hal  itu  menipanya,  karena 
manusia  itu  lebih  lemah  dari  bisa  menimpakan  hal  sepele  pun  kepadanya  tanpa  qudrah  dan 
iradah  Allah).308 

Dan  sampai  di  sini  selesailah  apa  yang  ingin  saya  kumpulkan,  dan  sengaja  saya 
akhiri  dengan  al  wala  dan  al  bara  karena  tidak  ada  jalan  untuk  mengokohkan  aqidahnya 
kecuali  dengan  merealisasikan  permasalahan  al  kufru  ival  iman  dan  mengamalkan 
konsekwensinya.  Dan  selagi  aqidah  al  wala  dan  al  bara  belum  direalisasikan  maka 
sesungguhnya  peluang  akan  masih  tetap  terbuka  untuk  mengobarkan  api  fitnah  dan 
menebarkan  debu  kerusakan  dan  Allahlah  dibalik  tujuan  ini,  dan  Dialah  pemberi  petunjuk 
kepada  jalan  yang  lurus.... 


****** 


Penerjemah  berkata: 

Diterjemahkan  di  Lapas  Kelas  I  Cipinang  pada  bulan  Rajab,  dan  selesai  pertengahan 
Sya'ban  1433  H  di  Lapas  Salemba  -  Jakarta 


308  Al  Wala  Wal  Bara  hal.  248-251 


www.millahibrahim.wordpress.com  I  187 


